HARIAN UNTUK UMUM TERBIT 36 HALAMAN » KLASIKA 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 NOMOR 141 TAHUN KE-48 
Online: wwwkompascom 
Pendiri: PK. Ojong 1920-1980) E-mail kompss@kompascom 
abon Telepon: Redaksi (021) 5347710 
1 (021) 53670909 
Sirkulasi (02) 53679309 


SELASA Harga tangganan Rp 78000— 
20 NOVEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Harga coecan Rp 3500-— 
KONFLIK GAZA Jalan Bandung-Ciwidey Putus akibat Longsor 


Pesawat Israel Terbang 
di Wilayah Mesir 


RAFAH, KOMP: 
terbang bermaru 
kilometer dari perbatasan Mesir dan Jalur G 
kota Rafah pesawat-pesawat t 
meliuk-liuk seperti ular sehingga jejak a 
tempur Israel itu terlihat seperti lingkaran. 
Pesawat tempur Israel itu tidak menembakkan senj 
mel ag di atas langit kota Rafah dan Al 
Arish, Bisa jadi tujuan manuver pesawat tempur Isracl hingga di 
ah teritorial udara Mesir itu untuk provokasi menyusul 
pemerintah dan berbagai eler at di Mesir menya: 
takan dukungan penuh terhadap Hamas. Demikian dilapork: 
wan Kompas Musthafa Abd Rahman dari Rafah, per- 
batasan MesirsJalur Gaza. 
Pesawat tanpa awak milik Israel ju 
Bunyi pesawat itu terdengar cukup nyaring, Pe 
ak asing dengan bunyi pesawat t 
Minggu malan 


er hinggadi 


terbang permanen di at: 


pa 
pesawat tempur 
sasaran di sepanjang perbatasan 


awak tersebut. Sebelum 
Israel menggempur bebe 
Mesir-Jalur Gaza, 

cl mengklaim telah menggempur 1100 sasaran sejak 
militer pada Rabu pekan lalu. Israel mengakui bahv 
Palestina telah menembakkan 800 roket, dengan 302 di antara- 
nya dapat dipatahkan di udura oleh sistem rudal antirudal Is 
ma Iron Dome, serta 99 roket jatuh di 


dan 20 orang lainnya 
luka-luka ngan roket Palestina, Di pihak 
telah jatuh korban 90 orang tewas dan 740 orang luka-lu 
jalan di sekitar Jalur Gaza se 


wilay 
Televisi Israel S 2 mengungkapkan, 40000 anggota pa- 
sukan Isruel » h unt 


Senin (19/1). $ 


4 berat haclihoe dioperasik bu 


warga, longsor y 


ng teri longsor terjadi di Desa Sadu, Kabupaten Bandung, Jawa B: 


. Soreang-Ciwidey, Berita di halaman 22. 


Gencatan senjata bersyarat 
dan P 


bakkan roket ke arah s5 
1, seperti dikutip hu 


menegaskan, Israel setuju 
di Israel, 


dm Pasar Daging Sapi Rapuh 


Pertama, gencatan senjata 
15 tahun. Kedua, berhentinya penyelundu 


Gua. Keti menghentikan penembakan dari | Harga Naik Belum Teratasi 
ulestina ke arah serdadu Israel di sepanjang Dampak Kenaikan 
alur Gaza . at Hai P . ”ALOTNYA" HARGA DAGING SAPI Warga Daging Sapi: 
Junei berhak memburu aktivis Paletina sang | JAKARTA, KOMPAS — Pasar daging sapi dalam Warga Rata-rata Daging Sapi Cenderung Nalk “. 
dapa tera anjar negeri ra ph. Sekelompok kecil orang disinyalir Sebulan Terakhir Pn at ek moga bea 


Israel t ga politik di Mesir okan sapi dan mengontrol (Dalam Rupiah/Ka) dagang bakso aa yang berhenti bercagang, 
HO NEO Kp harga di pasar, Komisi IV DPR akan membahas soal ul Kenya mengesankan bas tu mencangar 
identitas itu dalam rapat kerja dengan Kementerian Perta- sim bernton ilore konibesnluptnkat 


sebagai ternatf pengganti daging. 


/ 
F $ JI @ konsumen menit mengonsumsi ayamatanikan 
nian. Pemerintah diha 


an mencari solusi segera. 
| N Harga Daging Sapi di Jakarta 


amas tentang ami 
Pejabat tinggi Menurut mantan Ketu Peraga dl Kas Harga Normal" 1000 
mbawa dr: punan Ke Tani kenaikan ha Sola Ka (Oam pa) 


Hamas kepada Israel untuk didiskusika sia yang juga angsota Ko ga daging supi dibahas dalam 


dengan para pej 


tinggi Isra DPR, Siswono Yudo HK si di Kementerian sn) 
in A/N), di Ja Koordinator sean 
ta, kenaikan harga 2 so) 
daging sapi saat ini 2. 
tidak wajar. Harga 

www.kompas.com per kilogram daging mam! : : 7 
sapi hidup di tingkat Nop. ng Ny Moga Ki Mop Mi Mogi “kop wrato den 
lusinya. | Saat ini y Oktobor | Movember HAN arina mel ' 


tengah dit 
manta 


berlangganan 


(Ai Gaga 0201-2567 6000 


KOMPAS togran Tha 13 5 


K SP aNaO Pr Mlapam ge aa 
- hovinedkompaxcom . i har ing sapi di pa Direktur Jenderal DAGING SAPI 
G o em Rp 000 eklo” an Tar Nege Komomkan PP rag 
Oi aa yag Kila je” hedakan Dau BAN Harga Meroket, Pedagang Menjerit 
wwnforebookcom/kompastb | Wwutwittercom/hariankompas Namun, harga per » 
2 tcan/nposooing | Aa api lu aa Sa ebabkan bisa berjualan bakan 
se y 290000 sapi bakalan" M Ntepukut Sejumlah bersin md bal Wakti 2 jan Pagi 
2 nya, ng bakso harus putar ot: daging sapi di Pasar Johar, K: 
@ Hasil Kunker Belum Efektif”)? Melihat perbedaan hai na kurangnya pasokan $ in langkanya da- i lakukan itu sejak Kamis sampai Sabtu saat 
1 daging dari LI n terpaksa meng- daging sapi hila irta,” ujar Parni, 
# Inggris Tak Butuh UE” .— (G lan Yang sudah dipo- Menarot Pari sejak harga daging sapi mo 
Alang kenal Pa barang ito ana 
: ran hang ek kemang ea 
Tidak berjualan $ 'asanya karena tersedot untuk membeli daging 
sapi di pasar dan mengatur harga Menurut Wakil Menteri Per- gi sapi yang harganya melangit. 
daging sapi," kat: umurthi, u mendel intu, salah satu kary: Dengan perhitungan rat 
KOMP. Stawono' mencurigai "a tari hasil pongamatan di sepuluh sudah memboi tam,” Baksonya kosong, ha 
Ma ee it ena ena Haag bni 
sn Pa ta et Pe aan Mn ani) yang sdah bela belon lbih — baka PaluOOn Dar oma tt Pp 
si “delai, Harga kedelai melonja banyak pedag di dekat Permukin 400.000, bisa diperoleh keuntungan Rp 100000, 
Bana nana Yang Dan aa an beann tapak 
950.00 Heat mengatur harga. Sekelompok — gang meng dengan hilangnya daging sapi di pa ejak akso per porsi, 
pasa AN ai “Anak mag Ha Akin entri MANA so ag TNI ap Aa ME Sapa yang wa ha al 
Hana han an Sa any BN Pa ban AN maa TA Wa 
920,00 memasukkan kedelai impor me- icari daging sapi 
T 12 8 1 19/71 reka. (Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


DAERAH OTONOM BARU 


Banyak Kepentingan Membonceng Pemekaran 


JAKARTA, KOMPAS — Tuju- raih dukungan massa atau kon- 
an daerah ada-  stituen, Pem lebih terlihat 
pembangu i kepentingan politis ke 
ih, Namun, kenyat lompok tertentu untuk meraih 
ak kepentingan membon- kekuasaan, bukan untuk menin 
cengpemekaran. Sebab, pemben-  katkan kesejahte 
baru berimplikasi 
mn, peluang jaba y 
birokrasi pusat tidak maksim 
"Banyak kepentingan mem- Perwakilan Ombudsman 
bonceng pemekaran, misalnya Bali 
lite yang gagal di daerah induk yang juga ma 
bisa mencalonkan diri menjadi“ versitas Flore 
kepala daerah atau anggota 
DPRD di daerah baru, jabatan di ng be 
birokrasi juga terbuka, kontrak-  jahteraan ma 
tor juga berkepentingan untuk nya memenuhi aspirasi dan ke- pembentukan DOB, Sel 
dapat proyek” tutur Direktur pentingan elite politik lokal, Pe- usulkan oleh pemerintah dae 
Jenderal Otonomi Daerah Ke- mekaran wilayah dengan demi- setempat, ada pula usulan yang 
harus dikawal lebih ketat diajukan oleh sekelompok orang 
dan dimonitor dampaknya bagi dan perseorangan. mampu berkembang setelah p 
pengelolaan pemerintah sctem- Komisi TI terakhir kali mene- mekar: 


at mengusulkan pemben- 

dua DOB yaitu Kabupaten 
dan Admi Korbai 
provinsi 

uk dimekark: 
Menurut 


au birokrasi negfara,  tul 
termasuk di birokrasi pemerin- 


Con- 


rma, sejak 2002, P 
dimek: jadi dua provii 

Papua dan Papua Barat. Dari 
14 kabupaten, tela 
menjadi 42 kabupaten/kot 

Menu 
yah tidak dan DPR. Menurut Wakil Ketua daerah terbukti mampu mem- 
ibat pada penye- Komisi II DPR A Hakam N: juan perekonom 
arakat, tetapi ha- hampir setiap bulan « 


setelah dimekarkan. Ta mencon- 
tohkun, Wamena, Kabupaten Ja- 
serta Mano 


Tak mengherankan, pemekar- pengajar Ilmu Peme- rima usulan DOB pertengal mengakui, Ratusan penumpang di Stasiun Sudirman, Jakarta, nekat menaiki gerbong kereta rel listrik (KRL) 
in daerah justru getol diperju- rintahan Fakultas Ilmu Sosial September lalu, Bupati Mappi, baru hasil pemekara yang penuh, Senin A9) malam. Penumpang KRI jurusan Jakarta-Bogor dari sore hingga malam 


telah KRL tersebut berhenti beroperasi karena listrik aliran atas di 


ungkan kelompok elite daerah, dan Ilmu Politik Universitas Mu- Papua, Stevanus Kaisma beserta numpuk di Stasiun Sudirmai 
termasuk wakil rakyat untuk me- — hammadiyah Malang Asep Nur- | pimpinan DPRD dan tokoh ma- — (Bersambung ke hal15 kol 4-7) Stasiun Manggarai tersambar petir, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Empat Karyawan Chevron 
Tuntut Rp 4 Miliar 


Empat karyawan PT Chevron 
Pacific Indonesia yang jadi ter: 
sangka kasus korupsi bioren 

menuntut ganti rugi ma- 
total 


ihun pemil 

vinsi Riau Widodo, 

SLS Migas Kukuh, da 

Manager SLS Operation Bach- 
h. Tuntutan 


POLITIK & HUKUM 


Survey Mengenai K Ka 
Ta Calon Presiden. 


Terhadap 


lu legislatif dan pemilihan presiden, Seni 
Jain takan, faktor primordialisme 


09/11) di Jakarta. Hasil te 
nasih menjadi faktor kuat penentu keterpilihan 


itra merilis hasil survei mx 


jek 
in survei 


3 


n permohoni SURVEI 
prapendlan di Pengadilan Ne: 5 ea 
(wat sean sein, | Uang Parpol Masih Jadi Pilihan Rak: 
tag Mk pan 
IK Kajaksaan Agung beko ne. | JAKARTA, KOMPAS — Ke- Bak sonnpapdOm 
sun aturan (AD) tataran Da kera terhadap aa 


partai politik n 
kepada uang, & 


Amir Klaim Grasi Ola 

Penuh Pertimbangan 

M Hak Asasi 
Manusia Amir Syamsuddin 
lam jumpa pers di Konter 
Hukum Asia (L Conte: 
renee) Ki 
dung, 


memilih u 
parpol, 


ng 
pol 


kan progra 


pertimbangan Mahkamah 
Agung, Jaksa Agung, dan Men- 
Hukum dan HAM sebelum 
iabulkan atau menolak per- 
mohonan grasi. Hal ini untuk, 
yaan ter 


tur Data INI 
in (9, 


penjara 5 
menolak sin 


danya 


kota pada 5 
Sudrajat 
yan domi 
artinya 


Soal gaya, setiap orang punya seleranya sendiri. Apalagi dewasa ini, 


dan visinya, 
sil survei Indo- 


Survei tersebut dilakul 


lupisan di 


ng masih 
dominasi pemilu legis 


sih didi 
ah yang diba- 


Iklan, h 
diko 
yang dikenal mela 

Dari 10 parpol 
kan ke responden, empat be 


1 172 persen y: 


d 
sgagal meng 


$ 90 persen 
longan Kary 


1) di Jah 
jadi masalah serius, ja 


1 keluar bagi 
inilah yang 
oleh parpol suj 


dengan 


Rully Chairul 
tentang ba 
Pola pikir 


yang disebut-sebut sebagai era individual, bermacam padu padan 
busana bisa dilakukan sebebas-bebasnya dan sesuka hati. Meski 


demikian, tentu ada “koridor” yang harus dipatuhi, setidaknya agar 


tidak dianggap aneh atau salah kostum. Untuk itu, majalah mode 


dan gaya hidup bisa jadi acuan. 


TJ Yoshionista atau mereka yang sangat 
peduli soal gaya dan tampilan patut 
berterima kasih kepada Helene 
Lazareff. Dari tangan perempuan asal Perancis 
inilah majalah #Wleyang terkenal didirikan pada 
tahun 1945. 

Jauh sebelum mendirikan majalah mode 
dan gaya hidup tersebut, 
Helene bukanlah nama yang 
asing, Sebelum kembali ke 
negaranya, ia adalah seorang 
jurnalis di New York yang 
bekerja untuk — beberapa 
majalah fesyen kondang 
seperti Harpers — Bazaar, 
Berbekal pengalaman itulah 
ia kemudian  membidani 
lahirnya Elle yang edis 
pertamanya mengangkat tema 
“Open Women's Appetites”, 
Tema yang elegan, sederhana, 
dan dianggap subver 


itulah yang kemudian membuat Elle mendapat 
predikat the world number 1 woments fashion 
magazine. 

Edisi luar negeri pertama majalah Elle 
adalah Elle US yang diluncurkan pada tahun 
1985. Di negeri Paman Sam, majalah ini 
meraih sukses lantaran sanggup mengubah 
atau menjadi salah satu 
trendsetter di negara tersebut. 
Sementara secara global, Elle 
menjadi majalah yang” bisa 
menampilkan budaya populer 
serta kemampuan menyatukan 
menyinergikan high/ashion dan 
gaya sehari-hari. 

Dari perkembangan itulah, 
Elle yang dalam bahasa Perancis 
berarti “dia” yang mewakili 
perempuan, berupaya untuk 
terus menyampaikan pesan 
unik dan modern. Maksudnya, 
fesyen saat ini harus menjadi 
bagian dari gaya hidup, yang 


Penentu oocuwmeneoes menyampaikan pesan pribadi 
Edisi demi edisi yang “ dari seorang perempuan 

dicetak membuat posisi Elle tentang dirinya sendiri. 

semakin diperhitungkan sebagai acuan dalam 

duniafesyen. Bahkan,lewat majalah ini, Helene Kontemporer 


didapuk oleh sebagian kalangan sebagai sosok 
yang mampu mendobrak pakem-pakem busana 
perempuan pada masa itu. 

Sebagai contoh, Helene adalah orang 
yang menyarankan untuk memakai celana 
selama musim dingin. Ini menjadi tren pasca- 
warfashion, membebaskan perempuan yang 
bekerja dari busana yang sebatas stocking dan 
rok. 

Langkah Helene ini kemudian bisa 
dimaklumi karena sejak awal Ele tidak sekadar 
majalah fesyen, tetapi menjadi penentu arah 
budaya bagi semua wanita Perancis. Saat ini, 
Elle merupakan bagian dari cara hidup Perancis 
dan setiap perempuan hampir di seantero 
bumi. Sebagai catatan, di Perancis majalah ini 
diterbitkan setiap minggu. 

Ya, Elle saat ini diterbitkan di seluruh dunia 
dengan 48 edisi di lebih dari GO negara, 5 benua, 
dan lebih dari 28 juta pembaca. Angka-angka 


Sebagai merek yang antara lain berupaya 
meningkatkan posisi perempuan dalam 
masyarakat dan dalam setiap aspek dalam 
hidupnya, Elle terus mengembangkan diri dan 
beradaptasi dengan perempuan di dunia. Tak 
luput untuk urusan waktu. 

Dengan menghargai waktu, perempuan 
mendefinisikan ulang cara hidupnya. Titik ini 
dipadukan dengan semangat kontemporer: Elle 
Time memulai langkahnya. 

Diresupi dengan tren fesyen dan gaya, 
serta terinspirasi oleh ekspresi beragam 
feminitas, Elle Time Pieces diciptakan untuk 
melengkapi gaya dan tampilan perempuan 
dengan mendesain jam tangan yang mendetail 
untuk mendefinisikan gaya. Elle Time Pieces 
mengusung beberapa spesifikasi, seperti 
stainless steel, round shape, stone ruby, dengan 
fitur dual time dan tahan air hingga 3 ATM. 
DIKLAN/ASPJ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


al program, dan 10, perset 


nyam (uang) ini menjadi jalan 
kyat, Jalan keluar 


tua DPP 


sional — Bima 


menge 
survei juga menunjuk- 


kuat dal 
siden. 


harusan memilih pre 
siden dari etnis Jawa mencapai 


gan 
IA persen, Peringk: 

ah Ketua Umum 
Soekumoputri, 


selanjutnya 
PDI-P Megawa 
Peluang 


i Koordinator Perekonomian 
4 Rajasa dengan elektoral 
286 persen, (OS) 


Hasil 


Kunker 


Belum Efektif 


Laporan Kunjungan Kerja Harus Bisa Diakses 


JAKARTA, KOMPAS — Kunjungan kerja 
r negeri dinilai belum efektif untuk 
menunjang kinerja legislasi Dewan Perwakilan 
Inya, hasil kunker belum digunakan 
materi penting untuk dijadikan masukan 
am rancangan undang-undang, 


banding ke 


Rakyat. Pa 


sebaga 


Anggota Budan Legislasi (Ba- 
leg) DPR dari 
mokrasi Indonesia 


1 A9) di 
hasil ku 


refrensi 
wan undang-undang. 
nat berguntun 
using anggota," 


pembanding sei untuk 
atau bahkan dimasuk- 


Jasan F-PDIP meno- 
lak kunker ke luar negeri untuk 


kepentingan penyusunan RUI 
Ketua F-PDIP Puan Maharani 
menjel 


lalu penting y 
dilakukan,” katanya 
a memberi 
ngan ke luar negeri 
ngggota untuk mengikuti 
bah, kegiatan Badan Ke 


ma Bilateral, Di 
r rombongan. kunker Baleg. 
PR ke Jerm: 


tau studi 4 


ian ke luar 


ami selektif sekali, Bisa di 


katakan dari akan 
disusun, ha 
ke hi 


Mulyono mei 
tuk penyusu ) tentang 
Perubahan UU Nomor 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD, 
r dan DPRD, Baleg belum menen- 
tukan perluatau tidaknya kunker 
ke luar negeri, 


Laporan 


Kunjungan kerja itu 
belum optimal 
efektivitas dan 

manfaatnya, 
Aril Wibowo 


Menurut Pen 
syarakat Peduli P 
nesla Yurist Olou 
kunker 


iti Forum Ma- 
men Indo- 
DPR bisa efisien dan 
silnya, Namun, se- 
u ini pengelolaan kunker ti- 
terlihat baik, semisal laporan 
il kunker yang tdak jelas, 


DIP, 


Fraksi Partai 
(F-PAN) juga 


Amanat 


negeri, 
lengan F-PDIP. 
nengiginkan “ang- 


hasil kunker itu ditindaklanjuti 
menjadi 1m uv perban- 
n bagi suatu pe 
RUU di DPR," ujar Yurist, 
Menurut Yurist, masyaral 


luar negeri untuk kepentingan 
penyusunan RUI 


ak se- 
luar negeri 


n efektivitas d 
#ungjawaban kunker DPR ke luar 
negeri. Hal itu merup: 

sekuensi penggunaan n 
Terkait pembahasan RUU 
ker harus dit se 


has UU yang kami keinkan," ka 
Sekretaris F-PAN Teguh Juw 


aku selektif dal 
izin kunker, £ 
di 


ti Forum Indonesia un- 
Anggaran 

kun- 
ker DPR ke luar negeri sekadar 
kedok untuk menutupi bahwa 


JEWELRY 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 POLITI K & H UKUM 


atau hak bertany 
pusat pendidika 


pemerintah dikhawatirk: 
panggung untuk pencitra 
anggota DPR tertentu. 


sus (panitia khusus) interpelasi, 
kami khawatir ini jadi ajang pen- 
citraan saja karena semua in- 
terpelasi ada buntutnya,” k 
Ketua Komisi X DPR Agus Her- 
manto di Kompleks Parlemen, 
nayan, Jakarta, Senin A9/M), 
Politisi Partai Demokrat itu 
menilai, penyelesaian oleh pan- 
sus hanya akan mengha 
burshamburkan uang ne: 
kan lebih baik kasus 
n dalam pro- 
oleh 


Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso 
memberikan keterangan pers seusai dimintai keterangan oleh 
Pemberantasan Korupsi, $ 


dar, juga mengatakan, 
lerung memilih 


olah olahraga 


nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kepada 
n hanya dijadikan 
an oleh sebagian fraksi atau 


ju sudah men- 
penguat, yak- 


Panja 
agan Ba- 
ngan Nt 
gua (BAKN) DPR yang sudah 
claah hasil audit BPK, 


kp tegas 
peng- 
hak interpelasi oleh 
Fraksi Partai Demokr 


terjuangan 
interpelasi 


"Teguh 
mendukung interpelasi, 
Proses hukum 
Ketua P-PDIP Pu 
mengatak 


Interpelasi Hanya 
untuk Pencitraan 


Utamakan Proses Hukum dalam Kasus Hambalang 


JAKARTA, KOMPAS — Penggunaan hak interpelasi 
sus proyek pembangunan 


t dilakukan. Pasalnya, proses 
hukum kasus Hambalang tengah 
ditangani Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Karena itu, 
lebih baik DPR menunggu KPK 


politik seperti interpelasi 
dikemuka- 


Korups 
a Hukum Didi Irawadi 
Syamsuddin di Phnom 
Kamboja, Senin. "Kami 
KPK akan profe 
nangani kasus y 
Peneliti Indonesia Corruption 
Wateh Abdullah Dahlan di Ja- 
ita mengatakan, jika DPR 
gunakan hak interpelasi, 
ba ik Ham- 
up, 
memeriksa D 
ari C 
tralaras Machfud Suroso sebagai 
saksi untuk tersangka kasus du- 


pat uang muka pel 
ontraktor di proyek Hai 
| dia sering bertem 
Anas “Urbaningrum, Athiyyah 
Laila, (NTA/WHYALOK/BIL) 


JAKARTA, KOMPAS — Nasib 
Tim Pengawas Dewan Perwaki 


“KPK akan memberi progress re: 
port terkait penyelidikan Kasus 
orkan kema- 


sus Bank Century 
Ketua DPR Priyo Budi $ 
Senin A9) di Komple 


leh perkemb was DPR akan bertemu dengan 
kasus Bank C pimpinan KPK 

asan Korupsi, atas permintaan pimpina 
kerja Timwas bisa di- — Mereka akan menjelask: 
ng atau diputuskan di 

Dese 

Sebelum memutuskan 
nmendengarkan dahulu pen- 


per 
tur," tutur Priyo bukti-bukti oleh 
Juru Bicara naikkan ke proses penyidi 
a Budi SP mengatakan, atau belum,” 


Berdasarkan hasil analisis ka- 
sus Bank Century oleh penyelidik 
KPK, KPK membidik d 
tan Deputi 
donesia Siti € 
dan Budi Mulya seb 
ka kasus ini, 
usung jawab 
ng terhadap pemberian d 
Century Rp 67 


adapun Budi adalah mantan De- 
puti Gubernur BI Bidang Peng- 
Devisa, 

ki Alie me- 


dan pemberian di 
bentuk pemberi 


udap Bank Century. 
BIL/NWO/MAR) 


SISI LAIN ISTANA 


Modal "Mister, Mister”, 
Foto dengan Cameron 


jalanan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Pp Ari Yudhoyono bersama rombongan ke London Ing: 

#ris dan Vienti wember-6 Desember 2012, 
In lancar dan rapi, Ini antara lain be 
ceki 


kerja keras yang 


Wartawan dapat pengarahan dari petugas dari Kei 
Luar Negeri (Kemlu) Inggris dan Kedutaan Indonesia di Ing- 
gris, 

Intuk meluki 


ye Belnis dari Kemlu Inggris 
in, situasinya 

Petugas dari Kedubes 

ah, melarang war- 
1g tunggu wartawan di 


tan di Buckingha 
tidak sek ng dila- 
ini berl 


an ketat, 

Pengaman y 
pegawai Ist: 
Ikan Inggris, 
bab, minuman bo- 
Iknya ditinggal saja," 
ya, ketika war- 


r PM Inggris David Cameron sam- 
bil meng: 
dan berteri 


Lain yang dialami w 
tika memotret tulisan "IL 
Ben, merasa ada or 


tawati Republika Esthi N 
ti banyak copet” di kaw 


y tang di Bekasi 
ANTV, Melisa Ga 1 sempat 
warung kopi malam di tepi Sungai Mekhong, V 
komentar, Jakarta lebih bi 
ke London 


" OSDAR) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


o untuk dapatkan STAR sebanyak-banyaknya 
otal 20 MILYAR tanpa diw 


4 POLITIK & HUKUM KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 201: 


Diskusi Calon Presiden Alternatif 


MA: Proseslah Yamanie 


Polisi Tunggu Laporan Dugaan Tindak Pidana 


ONTROVERSI ACHMAD YAMANIE 
ti, Hilary K himesie, yang memiliki 5:8 


JAKAR 


KOMPAS — Mahkamah Agung 


nganuli hukuman mati warga 


mempersilakan lembaga penegak hukum mana pun" Wigan Bot peta tahan (otber 2010) 
memproses hakim agung Achmad Yamanie bila SA bm sa Ka Mi Seto C0 Hape Pak Ne Ga 
ditemukan dugaan penyuapan atau pemalsuan « Menata hukuman matiin aib Hay Guna dan mengubahnya 
Hem ana : mejadi pidana 12 hun pon Agustus 0D. Pada putusan mai hai 15 
putusan. Komisi Yudisial bisa segera memeriksanya, — is 
Komisi Yudisial bisa saja se- 
gera memeriksa Yaman, Peng. aa opa er katana 
unduran um dipro- It Yaman on pn Rab Gun. pegunfn de Ama 
K Yamanie dinyatakan tidak profesional dan diminta Yamanie karena KY tengah 
hai inii mun memeiksayang 


# MA memerintahkan Yaman tidak lagi bersidang dan. bersangkutan, 
mengembalikan semua berkas perarayangadadi «Sebelumnya KY menerima 
tangannya kepada panitera MA. laporan dari pihak ketiga 
« Tidak terdapat cukup bukti ada pelanggaran kode etik terkait dugaan eter 
sa unsur penyuapan, Namun ika dslam Yamanie dalam mis 
perkembangannya ditemukan penyuapan pimpinan pengubahan putusan PK dari 
werahikan sepenuhnya untuk diproses secara 15 tahun menjadi 1 tahun, 


Juru Bicara MA Djoko 
di Jakarta, Senin A9/1N, 
la Biro Hukum 
MA Ridwan 


sekitar 
rabay 


wan ini menur 


ditemukan tindak pidan: keras Yamanie ber biner “ana POG at enetan Kara 
Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid (kir) dan anggota Fraksi PKB MPR Lukman Edy m apan dalam permasalahar majelis Ia 
pembi m dialog pilar negara di Kompleks P manie), pimpinan MA. menye 
tersebut membahas peluang calon presiden alternatif rahkan untuk diproses hukum. Pemalsuan putusan syarakat Polri Brigien (PoD Boy 
oalsuan pu- Secara terpisah, Wakil Ketua Rafli Amar mengatakan, Polri 
tp bukan delik adu Ikan mengusut dug tindak 


Ie em an, polisi, jaksu, atau Komisi 
IKASI KORUPSI Pemberantasan Korupsi bisa saja 
menindaklanjuti, MA hanya bisa im yang terdiri penjara 


Silakan Melapor, Kerahasiaan Dijamin meminta ndur un- atas Imron Anwari dan Ti tusan. Ti 


Manurung membebaskan pc 
agan pongad 
B di 
ha 


edar narkoba, Naga Sariaw 


harus jadi pelajaran. Pembe 
juran tidak hany 
agungitu sendiri, tet 


Karena itu, di lingkungan P Kepala Le Kebijakan 
ner Pengadaan Barang/Jasa Peme 
memperk rintah Agus Suhardjo me 
peluang tin kan, pih: nyedial 


Cipto Rimba alias 

Sebaliknya, Yi 
Menurut Djoko, Yamanie di- atkan huku 
n nilai tidak profesional 


ka Yamanie. KY minta MA 
crburu-buru memproses p 
diri Ya 


kolusi, dan mepotisr .proe, juga di WES melalui website tusan penin menyurati MA, KY juga akan 
korupsi penggidaan simulator whistlehlowing system (WBS). wwwikppgoid." ky Gunawan, Dalam ntuk tidak 
lara di Korps La Menurut Kepala Balai LPSE, toh Komisi Pemberantasan mbubuhi un keputusan 
pakan bukti be Provir Korupsi (KPK) yang berhasil angka 12 pemberhentian Yam: surat pengunduran 


dibidang ini — WBS a 

belum berubah, menggun 
Berbagai upaya menek: web yang dapat dimanfaatkan 
u koruptif yang meru whistleblower, 

n menyengsa Whistleblower ada 

sa ini terus dilakul 


an pengadu: 
Agus, Ra- 
Wung. 

dari Balai 
mlah paket lelang 


TN 
g- proc) menggunal di am & 21 n : 
Mnog Gk Cari Solusi, Bukan Hiruk-pikuk 
bersih, ober ini, pa- likong di tiga ken de isi TIT DPR Gede 
nik itu berhasil dilakukas 


Padahal, pada Kepala Biro Pei » diri. (INA/FER/NWO/WNO) 


bangnya teknologi adukan perbu 
berlakukan sistem pengaduan —— kasi pe 
ny/jasu secara elektronik ses pengad: 
) dan layanan pengadaan 

ng/jasa secara elektronik 


perlu diapre 
bengak-bengok-nya 
bahwa — Iha” ujar Priyo dari Fraksi P 
diduga Golkar, 

Priyo menduga, langkah Dipo 
telah bulkan gesekan di 


2011 teni 
dan Pembe 

Penera 
perlu per 


Walah pema 
h orang untuk men 


lukung positif karena untul 
ta po: 
Praksi Partai Demokrat 


dung, Jawa Barat, yang sering 
pat laporan proses itu 


Is menjalar, Saya khawatir, ini. (NWO) 


BERDASARKAN PERPRES NOMOR 095/2012 DAN KEPMEN ESDM NOMOR 3135 K/08/MEM/2012 DAN 3136 K/73/ 
MEM/2012, BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) 
BERUBAH MENJADI : 


JUL 


'SKSPMIGA 


pi 


a 


MIA! 


Pimpinan dan Pekerja SKSPMIGAS tetap 
bertekad menjaga kepentingan negara 
diatas kepentingan pribadi dan atau 
golongan dalam melaksanakan kegiatan 
usaha hulu migas untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
Indonesia. 


KANTOR PUSAT PO BOX 4775 
Gedung Wisma Mulia Lantai LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40 Telepon : #62 21 2924 1607 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA Faksimile : #62 21 2924 9999 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 5 


Hukum Pelanggar HAM 


Aktivis Bosnia Desak Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — 


KELIGN  meunitas 


Aktivis hak asasi 

manusia yang juga Petarndn ente tegtemnya megah 
Direktur Vive Zene Imoupun aktvIs) lolos dari Inwestigasi dan proses 
(lembaga advokasi aa Siau day nan Ts 

korban Perangt Boantia kekerasan terhadap wartawan yang sering Kali 
korban Perang Bosnia herlngpnslasda 

Herzegovina) Hard Ant-lmpunitas Internaslonal diporingat pada 23 
as November, Tanggal Ini ip untuk memperingati 
Zesevic mende terjadinya pembantaan terhadap 32 wartawan dl 


Magulndane, Filipina, pada Novembor 2009. 
“Subur Utang 'Nampan'/YOI didah du bebagai hunter 


Pemerintah Indones 
menghukum pelanggar 
HAM masa lalu dan 

menempatkan keadilan 
kepada hak-hak korb 


temu solidaritas korban, 
pejabat ne- 
n dengan ma: 


Desakan tersebut disampaikan — menda Pe- salah impunitas (kejahatan tanpa 

Jasna dalam jumpa pers di Kan-  merintah Indonesia, Jasna akan hukuman), dan beberapa kegi- 

tor Komisi untuk Or diserta korban pelang- atan publik h Keluarga korban Pe: 
Korban Tin an TIM, Mereka dalah Ma- tor Kontras 


Kontras b 
Ipa hukuman), 


Ingatkan negara 
Desakan 2 
donesia untuk menyeles 
sus masa lalu dengan mencm: 
patkan keadilan kepada hak-hi 
korban akan dilakukan deng 
mendatangi kantor-kantor p 


a Pemerintah In- 
Ikan ka- 


aji 


tuk menyelesai 


u yang tidak kunjung terse 
lesuikan, Sebelum: 
Jasna bertemu korb 


1 kini, keadilan & 
dir meski puluhan tahun 
jumlah korban jatuh luar biasa 
dan terentang dari Aceh hingga 
uk Timor Ti- 
ri" ta- 


jung Priok, 
1098, 
upa tempat, di mu 


um Perang Balk: 
mpingan hi 


Internasional di Den 


Haag,” ka 


Jasnu 
kuliah 


mewah 
Waris, 


tiwa 1998, Royati Darwin, meneteskan a 


DKPP 
Akan 


persidangan, 
chormatan Penyeleng- 
gara Pemilu segera menji 

ksi terhadap pelangga 
n yang dilakukan staf Komisi 
kah ini 


hukum 
penyelenggara 

"Kami sudah gelar sidang dua 
kali terkait pck hukum 


Ketua De- 

yelengaara 

Pemilu (DKPP) Jimly Asshid- 
Senin (9/N) seusu 


mata saat menceritakan kisah 
mperingoti Hari Anti-impunitas 
nelawan impun 


sama sekali tid: 
memadai 


berkontribusi 
pemulihan 


an" pada peristiwa Tanjung Pri- 
ok tahun 1984 dan Talangsari, 
Lampung, tahun 1989, 

Pelanggaran HAM berat itu 
erjudi karena konteks politik 
da, Selain untuk 
whabisi ideologi yang di 

p “jahat” atau kelompok 
paratis", narasi y 


ponegoro (Undip), Semarang, 
wa Tengah. 


ris tak adu akun- 
untuk memulih- 
korban, beberu 
keadilan 
si menjadi 
TAM. Mereka berjuang 
i diri mereka, 
juga untuk kebaikan publik 
bih luas. (ON 


nandatangani kerja sama 
DKPP dan Undip mengen 
pengemi 
gara pemilu, 
Ta mencgas 


kd 


ORGANISA s 


ASI MAS 


TA, KOMP: Mi 
ah diharapkan mew 
judkan jargon menjadi "tenda b 
sur bangsa" dengan terus m 


madiyah” 
d9. P 


di "Pluralisme menyebubka 
hidup bersa 
Orang ateis pu 
harus diberi hak hidup di muka 


pendeta, pastor, kelompok Bocdi 
Utomo, bahkan dari Partai Ko- 
is Indonesia, Organisasi ini 
etapkan semboy 


perjuangkan kesad nda besar bangsi 
medalam kehidupan gan hang 
tukitu,onga semboyan, tetapi diwujudk: 

s pergaulan dei rujar Riza UI Mag, cara otentik dalam organisasi, Sa- 


afi, sejak 
h didirikan seba- 


satunya, Muhammadiyah ha- 
rus membela kesadaran plura- 
usa ini harus didorong 
mengakui perbed 
1guma, etnis, dan kelompok. 
memiliki hak hidup 
“dan dihargai 


rmasuk kelompok 
dengan dasar kemi 
siaan dan kebangsaan. 

itu diungkap: 
n Ketua Umum Muham: 
iyah Syafii Maarif dalam Di 
kusi “Releksi 1 Abad Muhan 


kang, seperti 


berbagai latar be Negara harus didorong untuk 


Oa 
.. 
. 


PACIFIC PLACE 


mm 
end 
| In 
Cb ristmas at Pacific Place 
— 2012 "— 
a N 


sj 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KPU 
as Pemil 
jadi bukti bahwa semua 
pihak ingin mewujudkan pemi- 
lihan umum yang jujur dan adil 
Jika kemudian ada partai politik 
atas pe- 
oleh KPU dan 
ah hukum, 
n lain dan di luar 


ti konstitusi yang me 
beragama di 


ke 
persyari- 
1 bisa jadi 
pintu masuk kepada sem 


di Indo- | itu 
diyah 
ingan 


nesia dan duni 
per 


mbi 


mua kelompok ke: 
tanya, (AMD 


# LUMINDUS EVENTS 4 


26 NOVEMBER - 3l DECEMBER 


5-STAR PERFORMANCES 
Catch Ello, Monita Tahalea, Mike Mohede, 
Regina Ivanova, and Barry Likumahuwa Project 


Erory Sunday @ Tpm 


#SPECTACULAR 1 
CHRISTMAS EXTRAVAGANZA 


CHRISTMAS WLUSION 
With tho mystical Galih Montana — 


Erery Saturday @1.30pm £ 6130pm "" 


CHECK OUT OV 


, LUMINOUS," 
OPTK 


TREE 


- 
ANGELS SING 
ANTA'S BAG DF TRICX " . F 
! MELODIDUS CHRISTMA 
F LET TWEM HEAR YOU SIN 
NAP WITH SANTAI 77 Grey sat 
MAS TREE COMPETITION 
2110 Dm Otepepat Gaet 
ui , 


6 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


OPINI 


TAJUK RENCANA 


Ironi Kelangkaan Daging 


onjakan harga daging sapi di 
Jabodetabek sepekan terakhir 
terkesan tidak wajar, Hal itu 
kembali menegaskan penting- 
nya menjaga ketahanan pangan. 


Ikan harga tersebut berhubungan dengan me- 
sar, Turunnya pasokan daging menyebabkan 
harga naik karena permintaan tetap, Kenaikan hanga yang 


tiba-tiba itu menimbulkan pertanyaan mengingat hasil 
sensus sapi oleh Badan Pusat Statistik pada Juni 201 
menyebutkan, terdapat 14,8 juta sapi potong di tangan 


di seluruh Indonesia, Jumlah tersebut jauh 


Setelah BPS mengumumkan resmi hasil sensus pada 
akhir Desember 2011, ian Pertanian memangkas 
kuota 2012 impor daging sapi dan sapi bakalan hingga 
separuhnya. Ada keyakinan, jumlah ternak lokal men- 
cukupi konsumsi dalam negeri. Pengurangan impor juga 
untuk mengembangkan ternak lokal agar sasaran peme- 
rintah memenuhi kebutuhan daging dari sapi lokal tercapai 
pada 2014, 

Dalam pengadaan daging sapi, yang tampak terlupakan 
adalah belasan juta ekor ternak itu ada di tangan peternak 
kecil yang lokasinya terserak. Biaya mengumpulkan 
sa ersebut mahal karena sistem logistik Indonesia 

belum ndak Selain Itu, peternak juga menganggap 

adalah tabungan sehingga hanya menjual saat butuh uang, 
Penyediaan daging merupakan bagian dari 
pangan. Dalam sistem agribisnis pangan, penyed 
konsurnsi harus dilihat utuh, mulai dari produksi di hulu 
hingga distribusi ke tangan konsumen. Keakuratan data 
statistik sangat penting untuk membuat rencana. 
Pemerintah harus dapat mengidentifikasi kelangkaan 
tersebut bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Bi 
Jangka pendek, tambahan pasokan segera 
kan harga Bila penyebabnya jangka par 
rencanaan lebih cermat dan pelaksanaan konsisten. 
Tidak perlu semua orang mengonsumsi daging sapi yang 
biaya produksinya relatif lebih mahal daripada sumber 
protein hewani lain. Dari sisi gigi, ada banyak sumber 
protein hewani yang juga berkualitas, antara lain daging 
unggas, ikan, dan telur, Meski begitu, tetap menjadi tugas 
pemerintah menyediakan sumber protein bermutu yang 
dapat dijangkau tiap orang sesuai kemampuannya, 
Kelangkaan daging sapi memberikan pelajaran penting 
mengenai ketahanan pangan. Kita harus selalu mengingat 
risiko yang dapat timbul dari gejolak harga pangan inte 
asional dan perubahan iklim. Kita masih dapat mengata- 
kan, untung kelangkaan terjadi pada daging sapi yang 
bukan pangan pokok dan substitusinya beragam. 
Meski begitu, negara tetaplah harus menjamin keter- 
sediaan panyan rakyat sebagai pemenuhan hak asasi, 

Jangan dilupakan, ratusan ribu usaha kecil-menengah 

terlibat agribisnis daging dan ada jutaan UKM bidang 

pangan, Kegagalan mengatasi gangguan pada salah satu 
mata rantai sistem agribisnis pangan berakibat jutaan 
orang kehilangan penghasilan, 


TT Terganggu Laut China Selatan 
SEAN kembali diganggu oleh 
masalah Laut China Selatan, 
Pada saat PM Kamboja Hun 
Sen bersiap-siap menutup KTT 
Ke-21 ASEAN, ia diinterupsi. 


Presiden Filipina Benigno Aguino III tiba-tiba meng- 
angkat tangan dan dengan ketus mengatakan, "Ada be- 
berapa pandangan yang dikemukakan kemarin (Minggu) 
tentang kesatuan ASEAN, yang secara tidak kami sadari 
diterjemahkan menjadi konsensus ASEAN” 

Presiden Aguino merujuk pada pernyataan yang di- 
keluarkan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Kambo 
Kao Kim Hour, Minggu G8, yang menyebutkan, pim- 
pinan ASEAN telah memutuskan bahwa mulai sekarang 
'ASEAN tidak akan mengintetumionaasi masalah Laut 
China Selatan, 

Presiden Filipina itu mempertanyakan pernyataan yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Kamboja ter- 
sebut dan menegaskan bahwa sama sekali tidak ada 
kesepakatan seperti itu, 

Dengan interupsi yang dilakukan oleh Presiden Aguino 
itu, tampak jelas bahwa ASEAN kembali diganggu oleh 
masalah Laut China Selatan, Sesuatu hal yang patut 
disayangkan. 

Pada Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN 
(AMM) yang ke-45 di Phnom Penh, pertengahan Juli lalu, 
ASEAN untuk pertama kali diganggu oleh masalah Laut 
China Selatan. Keinginan Filipina untuk memasukkan 
masalah Laut China Selatan ke dalam Komunike Bersama 
ASEAN pada akhir AMM mendapat tentangan keras dari 
Kamboja, yang dikenal mempunyai hubungan yang dekat 
dengan China. 

Karena Filipina dan 


Komunike Bersama 
AMM berakhir terputus, 

Tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan 
melibatkan empat negara anggota ASEAN (Brunei, 
lipina, Malaysia, Vietnam), China, dan Taiwan, 

Pernyataan bahwa ASEAN tidak akan menginterna- 
sionalisasi masalah Laut China Selatan itu pasti akun 
lan Vietnam, Ini mengingat hal itu 
berarti bahwa ASEAN hanya akan menyelesaikan masalah 
Laut China Selatan dengan Chin 

Sebagai negara kecil, dibandingkan dengan China yang 
raksasa, Filipina dan Vietnam 'akan sulit apabila harus 
berhadapan dan berunding sendiri dengan China. 

Bagi Filipina dan Victnam, posisinya akan lebih kuat 
upabila ASEAN melibatkan internasional dalam meng- 
upayakan penyelesaian tumpang tindih klaim yang adil di 
Laut China Selatan, Dengan melibatkan Amerika Serikat, 
dan beberapa negara besar lain, dalam penyel 
salah Laut China Selatan, China tidak menjadi satu-satunya 
kekuatan yang dominan. 

Kita berharap Kamboja dapat disadarkan bahwa se- 
harusnya ia memperlakukan ASEAN sebagai sekutu ter 
dekatnya, dan bukan China. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


peninon ara 
Wa Panin Ur 

Dani BatksIoaryang boa 
enim Raat 
mottarSesan 

Bubar ikan 
Wayan 


snoreu 
Bara Mizuna 5 Sara 

Disttan 

1s Kacer Bates Terasi MA Madara Parah, 
make 

zesundra 

Meta Bal Barry S0 Sri 

Meneer MA Nae 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


mai: opinitikompas.com dan opinidikompas.coid 


Solusi Permanen Migas 


erawal dari krisis moneter 
B yang dialami Indonesia ta- 
hun 1998, Indonesia "ter- 
paksa" mencari pinjaman dari 
Dana Moneter Internasional de- 
ngan segala konsekuensinya. 


Dalam letter af intent (LOD, IMP me- 
minta Indonesia mengganti peraturan 
perundangeundangan di bidang enengi/ 
migas yang berlaku saat itu, yakni UU No 
8/1974, agar pintu liberalisasi dibuka. Di- 
ajukanlah RUU Migas kepada DPR pada 
1999 oleh Kuntoro Mangkusubroto, Men- 
teri Pertambangan dan Enengi (Mentam- 
ben) pada era Presiden BJ Habibie, Na- 
mun, RUU itu ditolak DPR. Terjadi per- 
gantian kepemimpinan nasional. Habibie 
lengser dan diganti Abdurrahman Wahid 
(Gus Dur). Presiden boleh berganti tetapi 
LOI-IMP harus dilaksanakan, RUU Migas 
yang sudah terkubur karena ditolak DPR 
bangkit kembali, semacam "zombie" dalam 
wujud "RUU Migas Jilid TI" yang diajukan 
kepada DPR lewat Sekretariat Negara oleh 
Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Men- 
tamben pada era Gus Dur, Namun, RUU: 
Migas belum sempat dibahas di DPR, Gus 
Dur mengganti SBY dengan Purnomo 
Yusgiuntoro sebagai Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral. 

Setelah melewati pembahasan alot di 
DPR, khususnya di Komisi Energi yang 
diketuai Trwan Prayitno (kini Gubernur 
akhirnya Purnomo ber- 
hasil meloloskan RUL Migas Jilid 11 dan 
disahkan dalam Sidang Paripurna DPR 
yang dipimpin Wakil Ketua DPR AM Pat- 

la era Presiden Megawati Soekarno- 


as 
plementasikan oleh Menteri ESDM Pur- 
nomo Yusgiantoro selama sekitar 8 tahun, 
dilanjutkan Menteri ESDM Darwin Zahedi 
Saleh dan kini oleh Menteri ESDM Jero 
Wacik di bawah Presiden SBY. 


Substansi Isi UU Migas No 22/2001 

Substansi pokok UU Migas No 22/2001 
adalah dihilangkannya penguasaan/koda- 
ulatan dan kepemilikan negara atas aset/ 
kekayaan sumber daya alam rmigas serta 
diserahkannya pemenuhan kebutuhan bu- 
han bakar minyak dan gus dalam negeri 
berikut hanga jualnya sepenuhnya pada 
mekanisme pasar. Pemerintah diarahkan 
untuk berperan sebayai regulator dan 
pengawas yang baik dan fair. 

Untuk menghilangkan penguasaan/ke- 
daulatan dan kepemilikan negara atas 
sumber daya migas, kuasa pertambangan 
(KP) yang menurut UU No 8/1971 diama- 
natkan/diserahkan kepada BUMN (Perta- 
mina), dengan UU Migas No 22/2001 Pasal 
4 Ayat 2 dicabut dari Pertamina dan 
dikembalikan ke pemerintah (cg menteri 
teknis), Pemerintah sebagai pemegang KP, 
lalu membentuk BP Migas (Pasal 4 Ayat 3) 


Oleh KURTUBI 


yang ditugasi mewakili pemerintah me- 


wandatangani kontrak dengan per- 
usahaan ” using/swasta, Namun, 
anehnya KP tak diberikan kepada BP 
Migas. Dengan trik/ tipuan hukum, 
KP yang sudah dipegang menteri 
justru oleh menteri diserahkan ke- 
pada perusahaan asing/swasta | 

Wat Pasal 12 Ayat 8 dan Pasal 1 
Ayat 5, 

Rakyat Indonesia sepatutnya 
berterima kasih kepada Serikat 
Pekerja Pertamina yang meng- 
ajukan uji materi utas UU Migas 
ke Mahkamah Konstitusi tahun 
2004 sehingga MK memutus- 
kan mencabut Pasal 12 Ayat 9 
tentang KP ke asing itu, 

Namun, kendati Pasal 12 
Ayat 3 sudah dicabut, risiko 
hilangnya kedaulatan dan ke- “Gg 
pemilikan — negara atas 


China bisa d 


PLN tak perlu 
milik negara t: 


mei 


AA Migas di berbagai media, se 
harusnya pengapalan LNG ke 


keperluan dalam negeri. Dengan begitu, 


harga sangat murah. Yang terjadi 


dalam negeri, 


gas, kegiatan eksplorasi untuk 


PA ema minyak terus anjlok 


karena penemuan 


sumber daya migas di perut 


yang sangat sementara karena SKSUHM 
yang menggantikan BP Migas berbentuk 
dan berstatus mirip BP Migas yang me- 
rupakan lembaga pemerintah, bukan me- 
rupakan entitas bisnis. Dengan demikian, 
kelemahan yang ada pada BP Migas masih 
melekat pada diri SKSUHM. 
Menuju solusi permanen 

Ke depan, perlu dicari solusi permanen. 
Di sektor tambang, model kontrak karya. 
berdasarkan UU No 11/1967 di mana pe- 
merintah berkontrak langsung dengan 
perusahaan asing/swasta jelas bukan me- 
tupakan model yang baik. Pemerintah 
kehilangan kekuasaan untuk sekadar n 
naikkan royalti. Demikian juga rezim izin 
usaha pertambangan (IUP) berdasarkan 
UU Minerba No 4/2009 di mana pemerin- 
tah/bupati — berhubungan/bernegosiasi 
langsung dengan perusahaan asing/swasta 
dalam memberikan izin usaha perta 


dialihkan untuk memenuhi 


pindah ke BBM dan gas 
ak harus diekspor dengan 


hingga saat ini, tidak satu 
pun pengapalan LNG dari 
Papua ke China yang di- 
ihkan untuk keperluan 


kedaulatan telah hi- 
berlakunya UU Mi- 


cari cadangan di blok ba- 


sangat 


ingka, padahal potensi 


aset/kekayaan mi bumi masih sangat besar. Ini bangan/konsesi. Kasus Churchil ya 

tetap menganga. Sebab, BP Migas me- terjadi karena kehadiran BP Miss telah nuntut pemerintah Rp 18 ti 

wakili pemerintah dalam menandatangani” menyebabkan sistem perminyakan na- bukti bahwa rezim IUP merugikan negara 
kontrak dengan perusahaan asing/swasta. sional menjadi sangat ribet dan biro- — karena masih termasuk berpola "B to G" 


kratik, 
Kel 
ciptakan inctisi 
organisasi BP 
nya Dewan Koi 
nat, Ini diperb 


Sementara BP Migas merupakan lem- 
baga/bagian dari pemerintah yang tak 
mempunyai aset (yang sebanding) dengan 
partner kontraknya. BP Migas bukan cn- 
titas bisnis mili) inkan ber- 
bentuk ba negara yang 
sengaja didesain dengan tidak memiliki 
Dewan Komisaris/Majelis Wali Amanat. 
BP Migas dibiayai oleh uang negara yang 
dianggarkan Menteri Keuangan. Dengan 
demikian, hubungan BP Migas denyan 
partner kontraknya bukanlah hubungan 
perdata karena yang menjadi obyek kon- 
traknya adalah aset/harta milik pub- 
lik/negara, 

Karena itu, dengan UU Migas, pola 
hubungan dengan perusahaan using/swas- 
ta menjadi pola business to government CB: 
to G) Pola ini menghilangkan kedaulatan 
negara dan aset pemerintah di luar negeri 
berisiko terekspos dan dapat disita partner 
kontrak BP Migas jika, misalnya, peng- 
adilan/arbitrase internasional memutus- 
kan BP Migas kalah dalam suatu perkara, 

Meski dalam negeri kita sangat mem- 
butuhkan gas dan gas yang dikembangkan 
atas dasar UU Migas dari Papua dijual 
dengan harga sanyat murah ke luar negeri, 
pemerintah/BP Migas tak berdaya 


yar negara ke 
lainya 
170 triliun) per 


keberadaannya. 


Keputusan 


sal UU Migas 


49, dinyatakan 


Pasal 41 Ayat 2, 
untuk mengalihkan pengat Ayat, Pasal 59 
Papua ke China menjadi ke dalam negeri, 
bagai gambaran, potensi kerugian akibut 
penjualan gas secara murah ke China 
sekitar Rp30 triliun per tahun, sementara 
! lokasikannya gas 
dari (rain 1 dan 2 LNG Tangguh ke dalam 
negeri—yang antara lain menyebabkan 
PLN harus beralih ke BBM—mencapai 
sekitar Rp 37 triliun dalam dua tahun. 
Jika benar seandainya pemerintah tetap 
berdaulat atas asct/kekayaan migas na- 
seperti yang diklaim dalam iklan UU 


Dal 


mengeluarkan 


udiran BP Migas juga telah men- 


'akuntabel dan tak transparan. Padahal, BP 
Migas mengontrol cost recovery 


itar 18 miliar dollar AS Rp 


alatalat/benda modal yang dibeli dari 
dana cost recovery yang nilainya menurut 
KPK sekitar Rp M5 triliun. Semua itu 


Keputusan pembubaran 


tanggal 13 November yang membubarkan 
BP Migas merupakan langkah yang sangat 
tepat karena kehadiran BP Migas telah 
menghilangkan kedaulatan negara dan 
merugikan negara secara finansial, MK: 
juga memutuskan bahwa semua pasal-pa- 


"Badan Pelaksana”, seperti Pasal Il Ayat 1, 
Pasal 20 Ayat 8, Pasal 21 Ayat 1, dan Pasal 


mutuskan, Pasal 1 Angka 23, Pasal 4 Ayat 3, 


63 dari UU Migas No 22/2001 tidak me 
punyai kekuatan hukum mengikat, 

n merespons pembubaran BP Mi- 
gas, Presiden SBY bertindak cepat denygan 


2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi 
Usaha Hulu Migas dari BP Migas ke 
Satuan Kerja Sementara Usaha Hulu Mti- 
as (SKSULIM) yang langsung di bawah 
koordinasi Menteri ESDM. Segala kontrak 
yang dibuat BP Migas tetap berlaku, 

Perpres ini harus dilihat sebagai solusi 


meski hubungannya vertikal, Rezim TUP 
serupa dengan rezim "konsesi" yang di- 
keluarkan oleh Pemerintah Kolonial Be- 
landa kepada perusahaan tambang ber- 
dasarkan Indische Mijowet tahun 1899, 

Untuk itu, kiranya akan lebih bijaksana 
apabila Perpres No 95/2012 disempurna- 
kan dengan perpres baru atau dengan 
peraturan pemerintah pengganti UU: 
@erppu) yang seyogianya merupakan 
cikal bakal dari solusi final yang nantinya 
akan diatur oleh UU yang baru tentang 
imigas yang akan dibuat oleh | DPR 
dan pemerintah, Terlebih, selain MK me- 
mutuskan pembubaran BP Migas, MK 
juga telah mencabut beberapa pasal 
yang lain, termasuk Pasal G1 da 
mengatur peralihan dari Pe 
BP Migas pada saat UU Migas mulai 
berlaku. 

Sotusi untuk mengalihkan tugas dan 
fungsi BP Migas ke Pertamina jauh lebih: 
dfisien, rasional, konstitusional, dan bisa 
membuka peluang pemanfaatan :uset/ke- 
kayaum migas untuk melunasi utang ne- 
gara (Rp 1900 triliun) dan sebagai sumber 
pembiayaan infrastruktur secara masif de- 
nyan jalan memonetisasi aset berupa 
dangan terbukti (provd reserves) 
yang ada di perut bumi, Kebijakan ini bisa 
dilakukan dengan memanfaatkan sifat dari 
cadangan terbukti migas (dan bahan tam- 
bang mineral dan batubara) yang dapat 
menjadi agunan lewat sistem perbankan 
(bankabte), dan sifat dari aset cadangan 
terbukti yang dapat diperdagangkan (ru- 
deable) melalui sistem pasur modal/pasar 
komoditas meski keberadaan komoditas- 
nya masih di perut bumi, 


i yang sistemik karena 
didesain tanpa ada- 
misaris/Majelis Wali Ama- 
uuruk oleh sistem yang tak 


ing diba- 
perusahaan asing yang ni- 


tahun serta aset berupa 


duga tidak jelas. 


MK No 3G/PUU-X/2012 


yang mengandung frasa 


tak berlaku, MK juga me- 


sal 44, Pasal 45, Pasal d8 
Huruf a, Pasal GI dan Pasal 


Peraturan Presiden No 95/ 


KURTUBI 

Alumnus Colorado School af Mines, 
Denver, dan Ecole Nationale Supericure 
du Petrole et des Moteurs, Paris 


Meraih Kembali Keutuhan ASEAN 


Oleh MAKARIM WIBISONO 


bu kota Kamboja, 
Phnom Penh, kembali 
menerima par 

agung peserta KTT 


7 


Di samping pemimpin negara- 
negara ASEAN, akan hadir pula 
Presiden AS Barack Obama, PM 
China Wen Jiabao dan PM Je- 


tematis akan meli 
Tiar penduduk dunia d 
duk domes 


teks ini, para pemimpin ASEAN 
diharapkan dapat menyepakati 
batas akhir dari pembentukan 
Komuni 
15 sehingga proses berjalan se- 
iring dengan upaya menuju pasar 
tunggal Asia Pasifik, 


tiga mi- 
ngan pro- 
ik bruto keseluruhan 
in dollar AS. Dalam kon- 


fundamental dapat dibatasi un- 
tuk memenuhi keperluan kea- 
manan nal, ketertiban 
umum, kesehatan rakyat, koa- 
manan publik, dan moralitas 
umum, Pengertian ini kian di 
turkan dengan rumusan kalimat 
bahwa penghormatan dan pcr- 
Iindungan HAM harus memper- 
hitungkan konteks nasional dan 
regional seraya mempertimbang- 
kan latar belakang politik, cko- 


Ekonomi ASEAN 


pang Yoshihiko Noda. Persiapan Deklarasi HAM omi, hukum, sosial, budaya, se- 
perhelatan begitu serius meski | Kedua,” para — pemimpin jarah, dan agama yang borbeda, 
bangsa Kamboja tengah berka- ASEAN akan menandatangani Pillay mengimbau Ketua ASEAN 
bung dengan wafatnya mantan pernyataan bersama untuk — dan pemimpin ASEAN lain me- 
Raja Norodom mouk, meluncurkan Deklarasi HAM  nunda adopsi Deklarasi HAM 


PM Hun Sen sebagai Ketua 
ASEAN berupaya agar KTT 
ASEAN kali ini berlangsung suk- 
ses guna memperbaiki cit 
Phnom Penh akibat kegagalan 
dalam hal komunike bersama 


ASEAN (The ASEAN Human 
Rights Declaration), Pernyataan 


ASEAN, 


Rekonsiliasi 
Ketiga, pengumuman kelahir- 
an The ASEAN Institute for Pe- 


tata kelolayangbaik. aco and Reconeiliation (ATPRO. 


tentang Laut China Selatan, Juli HAM ASEAN juga Pasal 22, 28, dan 24 dari Piagam 
lalu, Target anangkannya menegaskan, komisioner ASEAN ASEAN yang diadopsi pada 2007 
tiga inisiatif, yang telah dima-  Intergovernmental Commission telah meminta agar negara-ne- 


tangkan sebelum KTT ASEAN 
dimulai 18 November 2012, 


Kemitraan ekonomi 
Pertama, diresmikannya pe- 
rundingan untuk, menyepakat 
The Regional Comprohensive 
Economic Partnership (RCEP). 
Dalam KTT ini, para pemimpin 
ASEAN akan meresmikan me- 
kanisme RCEP yang melibatkan 
ASEAN dengan enam negara 
mitra, Secara operasional, me- 
reka akan memulai perundingan 
awal tahun depan guna mencapai 
kesepakatan kemitraan ekonomi 
dengan skala terbesar dunia, Pro- 
ses melibatkan Haa ASEAN 


sei 


wa, Chia, Intis, Japan: Se. 
landia Baru, dan Korea Selatan, 
Gagasan RCEP sebenarnya te- 


Phil 


jui di KTT Bali 201. 
fokusnya adalah opera- 
sionalisasi RCEP yang bertujuan 
mengonsolidasi Free Trade Ag- 
reements (FTA) yangtelah ditan- 
datangani ASEAN dengan mitra 
dialognya agar dapat menyoder- 
hunakan prosedur perdagangan 
“an mendorong arus dagang dan 
investasi ke wilayah ASEAN, Ini 
untuk mendorong kelahiran FTA 
Sanga ASEAN engan mie di- 

Pasir tunggal secara ma- 


askus 


for Human Rights akan berjuang 
mewujudkan secara penuh rusa 
harga diri dan mencapai kuali 


capaian istimewa (mitestane) ka- 
rena dapat mendorong proses 
demokratisasi anggota ASEAN 
perti di Myanmar, Duta Besar 
osario Manalo dari 
takan, negara-negara Indo- 
dan Myanmar ikut serta 
dalam konsensus ini sehingga ke- 
putusan ASEAN meng 
jadi bulat dan dengar 
mengikat secara 

Meski demikian, aktivis dan 
LSM HAM di Indonesia, ASEAN, 
ataupun internasional mengkri 
tik deklarasi AM ASEAN ini. 
Robertson 
Rights Wateh menyatakan 
ra tertulis deklarasi masih di ba- 
vah standar internasional dan 
bisa dimanfaatkan pemerintah 
ASEAN guna membenarkan tin- 
'ak kekerasan kepada warganya, 

avi Pillay, komisioner HAM 
PBB asal Afrika Selatan, meng- 
ungkapkan kegalauannya meli- 
hat proses 
tanpa melalui konsultasi publik 
secara memadai. Pokok kekha- 
Watirannya terutama pada kata- 
kata bahwa HAM dan kebebasan 


ara ASEAN mencari mekanisme 
penyelesaian sengketa antarang- 
gota ASEAN secara damai dan 
Gapat diterima semua pihak di 
ASEAN, Memang benar bahwa 
TTreaty of Amityand Cooperation 
(TAO telah memilki high cowneil 
yang dirancang sebagai forum 
penyelesaian sengketa antar 
gara ASEAN secara damai, Na- 
mun, pada kenyataannya, seng- 
keta antarnegara ASEAN pada 
masa lalu diselesaikan melalui 
forum Mahkamah Internasional 
(international Court of Justice) 
atau Dewan Keamanan PBB Ber- 
arti, high couneil belum berfungsi 
sesuai harapan, 

Maka, KTT Phnom Penh akan 
meresmikan kelahiran AIPR 
yang berkedudukan di Indonesia, 
AIPR diharapkan dapat melaku- 
kan studi mengenai akar perma- 
salahan yang mendorong lahir- 
nya konilik di ASEAN. Dengan 
pengetahuan ini — diharapkan 
AIPR dapat membuat langkah 
pencegahan konflik, menjadi pe- 
nengah konflik, menjadi peman- 
tau proses perdamaian, ataupun 
terlibat dalam pembangunan wi- 
layah konflik agar perdamaian 
dapat berkelanjutan (post-con- 
Mict peace building). 

Meski demikian, perhatian de- 


SEAN secara 
i dianggap 


pina me- 


TAM 
sendirinya 
oral, 


Human 
oca- 


dari 


rumusan deklarasi 


legasi ataupun pengamat akan 
tertuju pada bagguimana Kamboja 
menangani masalah Laut China 
Selatan yang telah menggagalkan 
kesepakatan dalam. Pertemuan 
ARE, Juli lalu, Para menteri da- 
lam konferensi tingkat menteri 


nesia sebagai negara dengan wi- 
layah terbesar, penduduk terba 
nyak, dan PDB tertinggi di 
ASEAN perlu berusaha habis-ha- 
bisun meraih kembali keutuhan 
ASEAN yang. sangat penting 
maknanya bagi tegaknya Komu- 


Juli lalu gagal mencapai kesepa-  nitas ASEAN pada 2015, 

katan untuk pertama kalinya s MAKARIM WIBISONO 
jak kelahiran ASEAN 45 tahun Direktur Eksekutif" 
lalu mengenai sengketa Laut Chi- ASEAN Foundation 


latan, Tumpang tindih kla- 
tara China, Brunei, Ma- 
laysia, Filipina, dan Vietnam di 
samping Taiwan telah mendo- 
rong macetnya pembahasan me- 
ngenai rumus komunike bersama 
soal tersebut. Kamboja dikri 
berbagai pihak terlalu mengiko- 


POJOK 


Sistem outsourcing 
resmi dihapuskan. 


modasi kepentingan China se- Bukan baju baru isi 
hingga membahayakan keutuhan | gama, kan? 
ASEAN, Sebagai Ketua ASEAN, 
Kamboja diharapkan melakukan | & 
manuser lebih asertif untuk me- 
melihara solidaritas dan keutuh- | Raja ndangdut Rhoma 
an ASEAN simbil mencari ke- | Trama tertarik nyapres 
sepakatan politik bersama, 20 

Patut dicatat, telah beredar 5 z 
rancangan kode perilaku (odeof | Sekaliankan satria 
condue) di Laut China Selatun | bergitar dan satria 
sebagai perkembangan baru. Da- | piningit! 


lam rancangan itu dimasukkan 
elemen mengenai pencegahan 
konflik dan pengelolaan sengketa 

ilayah maritim. Dalam konteks 
ini diperlukan kelincahan ASE- 
AN agar China bersedia duduk 
bareng membahas rancangan se- 
bagai buah nyata pelaksanaan 
The Declaration on the Conduct 


Dipo Alam: Kongkali- 
kong pejabat dan ang- 
gota DPR merata. 
Lain cerita kalau mak- 
sudnya mengalihkan 


of Purtiesin the South ChinaSea | perhatian! 

yang ditandatan 

ASEAN sebagai wilayah yang | # 

berkembang pesat telah menarik 

perhatian negara-negara besar Pemekaran daerah tak 
dunia seperti AS dan China yang | berkorelasi dengan ke- 


ingin mengembangkan pengaruh 
di kawasan ini, Selama empat 
dekade, ASEAN berkembang 
menjadi negara-negara Asia 
Tenggara yang bersatu secara ko- 
it. Dengan demikian, dalam 
tap kesempatan penting, seperti 
ASEANS1, ASEAN 3, dan KTT 
Asia Timur, ASEAN selalu meng- 
advokasi sentralitas ASEAN. 

Hal itu melahirkan platform 
ASEAN yang nyaman, imparsial, 
an jauh dari cara-cara kekeras- 
an, misalnya dalam bentuk TAC, 
ZOPFAN, dan SEANWFZ. Indo- 


sejahteraan rakyat. 
Yang langsung, muncul 
Praja-raja kecil" di dae- 
rah! 


mop 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 OPINI 7 


REDAKSI YTIH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM /paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Babak Baru "Centurygate” 


Oleh FEBRI DIANSYAH 


Tempat Proklamasi Merana Top TV. justru langsung me- ujan di bulan No- pengawas Pasar Modal dan yang kira-kira al nasabah (rush), Perhitun 
meBluarkan bari atas hanya Teri vember ini mem- Lembaga Keuangan meng- ad Pagita nepea menu IU 
Hartiwi nomor 888360060096- bawa ingatan saya — ingatkan, jika bank ukur- Atau, KPK kembali lah Rp 1816 triliun, yang mei 
ada 3 Oktober lalu saya membaca artikel 77 dengan alasan agar orang | pada tanggal-tanggal si- aggap beri- MH mengatakan, "Kami pakan bantuan likuiditas BI d 
Pp Dane Joeiaer df Komnas Ti kantor mengena ada transaksi | Piik empat tahun Jalu Kini jus- akan mendalami — tung dari pembe 
c. dari penjual tersebut. Transaksi 2 srugikan citra do debet der 
numbuh Nasionalisme”. Say: berlangsung pada 17 Juni 2012 | Bank Century, yang n0-— perbankan Indo- kan kewenangan dan mel 


utama mengenai Gedung Proklamasi pukul 204804, nomor. kasir buah bank kecil, nesia yang terke- jumlah pern hukum, 
beliau dalam tulisan itu disebut 10040073, nomor kasa 2017, dan " dana segar le- san sangat rapuh, KPK, harusnya lem- cang bisa dipelajari dari 
proklamasi”, tempat Bung Karno dan Bung Hatta nomor. sei | bih dari Rp 6, triliun. amun, kep PAS bau ini tak tenganjal usan MA di atas? Pe 


010004.12100162136, 

Namun, sejak 9 Agustus 2012 
ta mn kare: 
pemberitahuan 


tusan KSSK ter | pembuk-  me,yung terpenting adalah tidak 
nyata belum cu: SS tian uns benar sebuah kebijakan tidak bi- 
kup, Agaknya ada 

pihak yang mera- Century. Sebut: 
gukan dasar hu pemberian FPJP yang at kebijakan melangsar seju 
kum perppu yang ar PBI bahkan ket n hukum dan lahir peng 
rapuh jika nanti ditolak udah diubah sekalipun, perjan- maan wewenang, merugi- 


memproklamasikan kemerdekaan Indonesi: 


Rumah berhalaman luas di Jalan Proklamasi (dulu: Jalan 
Pegangsaan Timur) itu sudah dirobohkan. Nasib kawasan itu 
sekarang merana. Pertama dikuasai oleh Departemen Pen: 
didikan dan Kebudayaan. Kedua diambil alih dan dikuasai 


perekonomian Indonesia. 
ka menyebutnya denga 
dampak 


(ah letih berurusan dengan Top 


TV yang tanpa hasil, sepertinyu DPR. Dalam ca upat —jiun FPJP yang kontroversial, 
Departemen Penerangan. Ketiga oleh Sekretariat Negara, Kue er keghn Wal Tang dini 0 pada Te Baper 
Saat ini kawasan itu dikuasai oleh Sekretariat Negara, se- Top TV meski cara itu, sebagian penuh ke- hari yang sama, terdapat notulen dalih risiko 
dangkan yang bertanggung jawab mengurus tamannya ada ran sudah Sebut saja sederet ke- Komite Koordinasi dengan dua sistem kerugian rat UU Pemberantasan Tind 
lah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. petunjuk dan raha "4 November 208 ketika kesimpulan: menyerahkan pena- kevangan ng ahkan Fidana Korupsi. 
Kd di ekinpya duga mereda kumuh AS KT Sg Kan Yen 
Gan tidak layak disebut sebagai bagian dari Gedung Pro: untuk melakukan pembayaran | pada Bunk Century sebesar bagaimana ditetapkan KSSK, di 1 Tus dibuktikan dengan adanya 
klamasi. Sekitar empat tahun lalu saya berkirim surat di kasir Lotte Mart? Rp 68034 miliar diputuskan. LPS akan menangani berdusar- Belajar dari kasus BLBI kiehback atau keuntungan yang 
Khususpoin 


kepada Gubernur DKI Jakarta agar menghidupkan kembali ISHAK TERAH Hari itu terjadi sejumlah hal kan UU No 24/2004, KPK bisa mempelajari sejum- 
Gedung Proklamasi sehingga dapat dibanggakan sebagai Taman Aries E 12, | y masukakal.mulai Cerdik, karena KSSK hanya lah yurisprudensi Mahkamah 
Son Pala Me Meruya Utara, a Rapat Dewa 1 di Perppu, sedangkan di Agung dan putusan pengadilan 
1 NE ak ' Kembangan, Jakarta Barat ernur Bank Indonesia lan- dalam UU No 24/2004 hanya lain, baik kasus yang di 
Sudah banyak orang dan badan-badan resmi yang mong- yng membicarakan per- dikenal Komite Koordinasi. Ter- KPK ataupun Polri dan keji 
hendaki Gedung Proklamasi dibangun kembali. Semoga 


. peraturan Bank Indo- nyata benar, 18 Desember 2008, an. Terkait dengan kasus BLBI 
keluhan ini mendapat tanggapan dari ahli-ahli sejarah dan” Batavia Air 


DPR tidak menyetujui Perppu jerat sejumlah Direktur 
yang berwenang, Sewenang-wenang memuluskan talangan un-  JPSK tersebut. Sungguh dua hari un 1997, ICW n 
ANWAR YUNUS Pat 


nk Century. Lalu, penyu- sibuk di bulan November. tigaputusan pengadi 
3 Oktober 2012 saya | sunan draf revisi PBI: penyam- Kita tahu, kemudian Parlemen — dipelajari KPK, yait 
Jalan Bonang, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat membeli tiga tiket Batavia Air | paian kepada Menteri Hukum mempersoalkan keb MA No 97,979, 981 K/Pid/2004 
lewat situs web a dan HAM untuk diteliti: pener- melalui P Khusus, Proses 5 
dan dua teman ru bitan PBI No 10/30/PBI/2008 politik yang hiruk pikuk i 


pernah me: 


dullah, bahkan hanya dengan 
m "kepatutan" pada unsur 
an hukum materiil 

Memang, ketika keb 
mbil tahun 1997, aturan 


Telkom dan belum juga ter yang mengubah PBI No 10/26/ berlaku adalah UU Nomor 
5. an Ban Telkom: nomor tidak tersedia PBI/20061 penerbitan sur hun 1971. Namun, melihat unsur 
Pemasangan Baru —davhabi, mngsung membayar melalui tentang petunjuk pembe- menyelesai korupsi secara bersama- Pasal 2 dan 3 UU No 


ATMdan tiket langung dikirim | rian FPJP pengajuan oleh Bank Akhirnya, bola panas berada di sama dan dihukum penjara satu “ sebaguimana diubah UU No 20/ 
diminta melalui surel dengan kode pe- | Century: pet ngan KPK. Hampir tiga tahun tahun enam bulan, Kasus ini 2001 yang berlaku 
lasi, pa-  mesanan: KSIPPI FEPJP oleh BI: perjanjian FPIP di berselang, proses hukum skandal sempat menjadi perdebatan tak ada perbed 
tor Telkom Slipi, Jakarta Barat. — dahal tak ada nomor tersebu M Oktober 2012 sa perbankan ini masih diproses pe- tinggi mereka 
Waktu itu suya diterima JENNY JAHJATARU Ii membeli tiket dengan dimulai sejak 
Saudari Ri, yang memberikan Kompleks Kedoya Garden rute dan tangal y. pertama Rp35681 mi 
duanomor baru: (021) 569598xx Blok F 12 Jakarta Barat tuk teman saya yang lain. Nu- satu hari yang 
dan 58354021. n di situ web Ba- | Demikian jugu padu 
Setelah dua bulan nomor ter- aa ana Air menunjuk vember 2008, hari berse 
sb ak ersang Transaksi Top TV pencdangan peda han Century. Sta ce 
tang kembali ke | sebut tidak tersedi ng sejak tengah 
K di Lotte Mart Gi Ka 


1 September Sistem 
yakan kapan Karena dengan pake ia ) yang dibentuk 
if? Telkom meminta sa- “Special dari Top TV/Multi 2 diberi tahu bahwa rute Goron- ppu Nomor 4 sejumlah kejanggalan dalam pro- — Mukhlis Rasyid, F 
4 membayar dulu biaya insta- TV" yang ditawarkan di Lotte — talo-Jakarta telah dibatalkan de- | Tahun 2008tentang Jaring Peng- ink Century. Socdrajad Djiwandono, Kasu 
lasi telepon Rp 200000 dan saya oleh Top TV, saya putus- san pesawat mengalami — | aman Sistem Keuangan, men. November berawal dari hasil kej 
membayarnya, Bukti berupa kan berlangganan satu tahun perbaikun, Katanya, "Mungkin | tapkan Bank Century “sebagai ada eks- reksi BI padu 
dengan memb: di kasir — tanggal keberangkatan masih ja sistemik an 20 Agustus 1997 
ra, J belum bisa dikabari,” ituseji berikan kelonggaran 
karta Barat. Waktu itu yang di- — WILLIEM TIRTASAPUTRA dir justru tak hadap sejumlah bank ket Pegiat Antikorupsi: 
terbitkan bukan kartu keang- Green Ville Blok H, berdam- khawatirkan terjadi persoal Peneliti Hukum 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat stemik. Bahkan, Badan kuiditas dan penarikan dana oleh Indonesia Corruption Wateh 


Pada 17 Juni 2012 saya meng- 
jukan permohonan pemasang- 
telepon Telkom baru di Kan- membayar bi 


ia ai delik for- 
latijikan kki bis deldana'dan mi, potanat karagan euangan 
perbuatan bukan tindak pidana. negara sudah cukup dan bahkan 
diatur di Pasal 4 bahwa pengem- 
balian kerugian keuangan negar: 
tak membuat seseorang bebas 


dan ahli. Baguim: Kasus ini mei 
sus ini? lam di 


Babak baru 


isi terdakwa @leru Soeprapto- 
no, Mendrobudiyanto, dan Paul 
diono, 
ryono, dan J hukum yang sudah ditemukan 
dalam skandal Bank Centun 
Pemberantasan Tindak 
Korupsi, Independensi 
KPK diuji dalam kasus ini 
BRI DIANSYAH 


jut ketika 


ih dari 
empat bu ing k 
bali ke Kantor Telkom me 
nyakan mengapa sambur 


pak 


BERITA BCA 


Flazz BCA Hadir di Sumatera 


BCA yang ditujukan untuk kecepatan 

bertransaksi terutama untuk pembayaran 
alam nominal kecil, telah dapat diterima di 32 
ribu gerai merchant. Flazz yang menggunakan 
teknologi RFID (radio freguency Identification) 
memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat 
karena saldo disimpan dalam kartu, sehingga 
saat bertransaksi, cukup dengan meletakkan 
kartu pada reader yang tersedia dan saldo akan 
terpotong senilai nominal transaksi. 

Kini Flazz telah hadir di wilayah Sumatera, 
meliputi kota Medan, Pekanbaru, Palembang, 
Batam, dan Bandar Lampung. Dengan 
demikian, Flazz telah menjangkau — kota- 
kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, 
Bandung, Surabaya, ' Semarang, — Solo, 
Yogyakarta, Malang, Makassar, Bali, Medan, 
Pekanbaru, Palembang, Batam dan Bandar 
Lampung. 

Selain — merchant-merchant strategis, 
merchant lokal pun banyak yang sudah 
menerima pembayaran menggunakan Flazz, 
sehingga semakin mempermudah. Pelang- 


Fs kartu prabayar multifungsi dari 


Ban yang ingin melakukan pembayaran juga menambah fitur yang kian memudahkan 


menggunakan Flazz sebagai transaksi sehari- 
hari di gerai-erai yang ada di kota-kota berikut. 
Sebagai contoh, di 

» Medan, antara lain Carretour, Hypermart, 
Indomaret, Pizza Hut, Bolu Meranti, J.CO, 
Starbucks, dan Toko Buku Gramedia. 

« Pekanbaru, antaralain Toko Buku Gramedia, 
JLCO, Holland Bakery, Solaria, Pizza Hut, 
Vanbollano Bakery, dan Timezone. 

- Palembang, antara lain Toko Buku 
“Gramedia, Superindo, Carrefour, Breadtalk, 
JCO, Pempek Candy, Alfamart, dan 
Indomaret. 

» Batam, antara lain Hypermart, Circle K, 

Toko Buku Gramedia, J.CO, 
akery, dan Solaria. 

» Bandar Lampung, antara lain di Alfamart, 
Indomaret, Toko Buku Gramedia, 
Hypermart, Breadtalk, dan J.CO. 

Sebelum digunakan, Kartu Flazz harus 
diisi sejumlah dana (top up) terlebih dahulu. 
Pengisian saldo ini dapat dilakukan di ATM 
Nontunai, merchant berlogo Flazz Isi Ulang, 
kantor cabang BCA, Top Up Center Flazz, dan 
di geral-gerai penjualan Flazz di borbagai mal 
terkemuka. 

Bukan hanya melebarkan sayap, Flazz 


pemakai saat mengisi saldo kartunya. Fitur 
tersebut yakni Top Up Tunai yang berupa 
transaksi pengisian dana ke dalam kartu Flazz 
dengan menggunakan sumber dana uang 
tunai, Dengan demikian, sekalipun bukan 
nasabah BCA dapat menggunakan Flazz untuk 
kecepatan bertransaksi. 

Dengan Flazz, cukup dengan satu kartu, 
Sapat dipakai untuk membayar transaksi di 
berbagai lini bisnis seperti pembelian bensin, 
belanja kebutuhan di pasar modem, parkir, 
tiket bus, tol, hingga bersantai di kafe. Untuk 
berbagai transaksi tadi, pemegang kartu cukup 
mengisi saldo kartu Flazz sesuai kebutuhan. 
Menariknya lagi, Flazz pun hadir dalam 
berbagai desain menarik sesuai tema, seperti 
Idul Fiti, Natal dan Tahun Baru, maupun 
Imlek, sehingga bisa menjadi pengganti angpao 
atau kado dalam bentuk kartu, 

Flazz bisa didapat di seluruh kantor cabang 
BCA, merchant-merchant penjual Flazz, dan 
stan penjualan Flazz di mal-mal terkemuka. 
Informasi lebih lanjut hubungi Halo BCA di 
500888 atau (021) 500888 dari ponsel atau 
akses ke www.bca.co.id. 


BCA Senantiasa di Sisi Anda. 


Intpet Baking BCA : NELLA com Cerserta Mebat waw BCA ok WI Good BCA da talow KV) GCocdUmBCA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SENIOR'S SPECIAL: 
WAWE PORT CHARGE UP TO | UsD180 


Panon Tour Tel: (02113865388 
Menara Tel: ( 
AVS Indonesia Tel: (023) 29079” 


2 ADULTS #2 KIDS 4ADULTS 


REFERRAL" 


USD5O on 80120 cao1T7 
 Reler a friend to get USDSO on board credit an your account 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


KILAS LUAR NEGERI 


Bentrokan Antar-etnis Pecah di Kenya 


Bentrokan antar-etnis terja 
distrik di Ne 


pada Senin O9/M) di sebuah 
chari setelah sebuah bom mele 
askan tujuh orang. Kelompok 
pemberon Somalia diperkirakan sebagai pe 
laku aksi tersebut. Seorang reporter AFP di tempat kejadian 
mengatakan, polisi menggunaka ir mata dan menembak 
ke udara untuk mengendalikan kerusuhan di Eastleigh, sebuah 
distrik di Nairobi dengan mayoritas penduduknya berasal dari 
kelompok ctnis Somali, Di distrik itulah terjadi ledakan bom di 
sebuah bus 

ah led 


oko dan kios-kios merek 
ab atas bom itu, Ke 
sasaran gelombang serangan bersenjata yang diduga dilakukan 
karena tentara Kenya tahun lalu 
melakukan operasi militer untuk mengusir para mil 
» di Somalia. (AFP/DD 


va menjadi 


China Bebaskan Pamong Desa dari Kerja Paksa 


Pemerintah China, Senin (9/11), membebaskan Ren Jia 
(2D, pejabat desa yang dimasukkan dalam kamp kerja paksa di 
ih Chongging, China barat daya. Ta dihukum dua tahun 


dan Perda 
Bersama 


sukkan Ren ke d mp, Sistei 
keamanan menahan anak-anak mud 
lebih dari empat tahun. itu sendiri mei 
kat, D dai protes muncul 


itu memboleh) 


dari pengguna internet, bahkan media pemerintah, menyoal 
tuntutan kebebasan berpendapat dun sistem kerja paksa yang 


semena-mena, (REUTERS/REK) 


Pemilu Sierra Leone Berlangsung Damai 


i dan 
lah satu 


Jan politik 
ng tetap men, Ini Eropa (UE) dan 
Carter Center dari Amerika Serikat mengungkapkan temuan 


tenin 19/M), Ketua Pengamat UE Richard Hewitt 
mengatakan, ada insiden kecil saat pemungu bu, 
termasuk indikasi pemberi: m jurulah cukup besar 
kepada pemilih kandid penguasa, 

Salah satu kandidat preside 1 Bio, n 

muduh uda kecurangan penghitungan suara di wilayah 
bagian a Freetown yang melibatkan staf komisi pe- 
milihan umum, Di luar laporan itu, pemilu di Sierra Leone 
lah pemilu ketigi setelah perang 
1 tahun dan baru berhenti pada 2002. Kandidat harus 
dapatkan suara 55 persen untuk memastikan diri sebagai 


INTERNASIONAL 


Obama Bangkitkan Semangat 


Kehadiran Bersejarah ke Myanmar Menyentuh Nurani Rakyat 


YANGON, SENIN — 
Kehadiran Presiden 
Amerika Serikat Barack 
Obama di Universi 
Yangon, Myanmar, 
membangkitkan banyak 
hal. Kedatangan Obama 
disebut membangkit 
kembali univei 
simbol demokrasi yang 
kembali siuman dari 
"kematian", Kunjungan 
Obama ke rumah Aung 
San Suu Kyi adalah 
afirmasi pada demokr 


Suu Kyi terl 


jadi tempat pen: 
ma bertahun-tahun itu, Obam 


lang pertemuan pi 
ASEAN dengan negara-negara 
termasuk AS, di Phnom 
Penh, Kamboja, Presiden AS me- 
nyempatkan diri berkunjung ke 
ur, Obama berpidato di 
Universitas 

jun 


Presiden AS Bui 
seusai memberi 
pertama da 


keterany 
sejurah y 


tt Myan- 


an AS bersama ra 


butkan nama Aung Sun, pal 
wan. kemerdekaan Myanmar, 
ayah Suu Kyi. 

"Tuk ketinggalan, saat berpit 
ra eks tuhanan politik 
undang, adal 
arganar, kini seorang pelawak. 
n Presiden AS ke 


Ini adalah kunjungan Obama tak han 
seorang Presiden AS ke kata Myann 
Myanmar, 
Penasihat Presidi jugu melakukan kunju 
Ko Ko Hlaing mengatakan, pe- terduga ke Pagoda Shwedagon, 
n kata Myanmar dalam simbol duk 
Obama merupah biksu yang turut menjadi 
serakan demokrasi. 
aki Penusihat ke: 


ih 
etnis, yang kebetulan dominan di 
Myanmar, 

Obama mengenang para ma 
iswa yang menjadi korb 
tewas akibat pembera 
ten ing jumlahnya men- 
capai 3000 mahasiswa. Saat ber- 


dengan Prosid 
Dikatakan, kunj 

at posisi Presider 

tuk melanjutkan reformasi 

Antusiasme publik 


ng berdiri di 
yang bersolek — rez 


untuk mendukung 
berkuasa, tetapi untuk 


yang sejat 
a menuju demokrasi 


jalana 


pemenang CAPAFI/MEK) pidato itu Obama juga menye- menyambut iringan — mobil "mengakui" proses reformasi (AERYAN/RKUTENS/MON) 
KRISIS GAZA Iron Dome Milik Israel ROKET MILIK HAMAS 
Sttum peahanan niat mk hrs memegang ernan eni kita 


Marty: Siklus Kekerasan Harus Dihentikan S5s5sssasai Aa 


us berlanjut 
9/1, Jumlah korb 


lanjut, Sepanjang Senin dilapor- 
kun, tak kurang dari 75 rokot 
Hamas ditembakkan ke Israel 
Israel mengklaim telah menang- 
kis ratusan roket itu d 
tem pe) 

Berlanjutnya k 


200 
rasan serupa, 
ngkan 
mengoyak rasa kemanusiaan. 
“Indonesia mei 
hatinan menda 
kepeduli 


Kamboja, menegas| 
siklus kekerasan di Jalur Gazs 
harus segera dihentikan karena 


| PT. ALGA JAYA RAYA 


PPT ALGA JAYA RAYA, perusahaan produksi 
Span Boi engan mah PALGA" BATU,SATUNYA 
mark Spring Bos diIndonesia yang menerima 
'Penghargaan Terbaik dari Mantor-Manta! Kabiret 
Indonesia Bersatu, sebagai berikut 

1 Tha Best Oualty and Servica Excallent tahun 
2011 dari MENKO KESRA RI. Bapak 

| Dr. HR AGUNG LAKSONO dan MENTERI 

| KEBUDAYAAN dan PARMISATA, Bapak 

Ir. JERO WACIK, SE. 

'« Perusahaan Dangan Produk Terbaik tahun 2011 
dari MENTERI PERINDUSTRIAN Ri, Bapak. 
Ir. MOHAMAD 5. HIDAYAT. 

' Penghargaan Utama Indonesia tahun 2012 
“ar Cocrdnating Ministe or Econorny Rapubie 
df Indonesia, Bapak Ir. M. HATTA RAJASA 
(dan State Mister For Cooperatives and 
'SMES Repubic ol Indonesia, Bapak. 

(DR. SYARIFUDDIN HASAN dalam katagori "As 
The Beat Service Excelont Of The Year”. 


(Ot MENTER PERNDUSTRAN 


ur dari 
konflik yang terjadi pada 
2009 dengan siklus kcke- 


BAGAMMANA 
CAWA KERJA 


pusat faksi Patah, Azzam Ahmed, — rael setuju gencatan senjata jika @ to mentisi 
mengatakan kepada televisi Ala: Hamas berhenti menembakkan Metoda tan | 
Israel dan Palestina harus — roket-roketnya ke arah Isracl 


segera menes 
gencatan senjata be 
Ubah kalkulasi 

Menurut dia, kx 
rang dig 


Kepala Biro Politik Ta 
Khaled Meshaal, Minggu lalu, di 
ro, bertemu Presiden Mesir 
nurut D 
Ibrahim 


KL! 


Gam Ona Oam Gg Wsag Pi 


a dengan Israel kini 


ui didukung M Panang: Ber MiOem MOem 283m 2hktm HASAN 


Dameter: Hmm 10mm Momm 120m W2em 383m 


WETwoRg 
oenLonatun 


Woulodak: 0519 59h9 102009 2619 12219 17519 
angkatan: 345 163 KM 1O12 Wn 120m Been Sm 


han tokoh-tokoh Ha 


mus dan mencabut blokade ter- 1 mw Mm M z 

hadap Jalur Gaza. mn Tahan: 01 RO? 205 ID Me DR 
Sebaliknya, Deputi PM Israel rat Suro Ciostwcrnyo 

Moshe Ayalon Ikan, Is- (AER/MTHAWNY/CHE/DHE) ve 


ALGA SPRING BED " 
SUPER KERAS 


Diciptakan khusus untuk 
sakit tulang punggung! 


Owstr geser & sukar 


SINAR JAT (Ciputat: 109 7282285: DEF (Cibubur: Tap MMESEDAN 


(ANEKA (Cawang): Tag 0198163 0196912: MOUP MAKMUR (Pondok Bambu: Tx 1YANY-BGYN8SA. CHANDIRA KARYA (l Pramukah: Top 4205262 4205546. TJ FURNITURE (enan To 4242545: CANAYA GEMILANG (JP Jeyakarta: Te 0892003 AS6E3A3, IMDAN (AP Jayakarta 309 6251189 30BAR3 
TAMUORAN Pony! up 0228507. VICTORY (Palm Lantar: Ing 19262237: MEDAN (Kedoyar: Two S8S219O. BELLA (JL sltahang. eg.7200762:7206173, NEW PACII (Fatmawati: Tao 7312108. GADING (Kalaga Gading: Tes A101208 MODERN (Tangerang) Tap 5422719: MOLEK (erpongi: Tao 476077 


| hubungi PENYALUM Mam di Luar Kata 


BURABAYA, (631) 7nT21 Bhaga 14. MALANG (GIA!) 320400 Fax MEICES SEMARANG (226) PI5IT TTS. CMEBON (2231) 200820204881, BANDUNG (027) 2808643 Fax 3814685: BOGOR (2287) 6301777 HOMO, BUKABUMI (290) 272568: MEDAN (28) 7366814 Fa 7364118: PADANG (275) ZR, 
PEKAMBAKU (MAL) 16701) 26267-34 122: JAMBI (0741) 26770, PALEMBANG. (O711) S4 32T248. PAWOKALPINANG (BANOKAL (2717) 430008 Faa 421914: BANDAR LAMPUNG: (0721) 284759 250663 Fan 288509. PONTIANAK. (0581) 732736 Fa 733206 BANJARMASN (2511) SAN Fa AS 
BAMARMDA (0541) 748154 742005 Fa A53: UJUNO PANDANG: (415) 876005087. MANADO: (SAN) BSTET Fae A43, MADIUN: (DIS1) AGATOO Fax ASIS7A: PALANGKARAYA. (OB) 1226200 Fae 1221481 


mrioperkoran | @ ScraperOne & Kaskus 


20 NOVEMBER 2012 INTERNASIONAL 9 


KOMPAS, 


4 tiba di Phnom Penh Senin sore 
a Menteri Kamboja Hun Sen, 


Belum Ada 
Kesepakatan 


Isu Laut China Selatan Tak Dibahas dengan China 


PHNOM PENH, 
KOMPAS — Juru bicara” Klaim di Laut China Selatan 
delegasi Pemerintah KEPULAUAN — KEPUALAN 
China dalam rangkaian — PARACL ) 7 SPRATUY 

Konferensi Tingkat 
Tinggi Ke-21 As 
Phnom Penh, Kamboja, 
menegaskan, isu Laut 

China Selatan s: 
sekali tak dibahas dalam 


angkat isu HL 


Flina 


N di 


Changing the shape of security 
since 1972 


Vietnam 


Sr : 1 « 
pertemuan puncak my 
antara para pemimpin 9 
anggota A: HP A0 
enin (19/11). : K 
F - 


@ncurens 


CONGRATULATION & SUCCESS 
Gunnebo Indonesia 


(PT. Indolok Bakti Utama & PT Chubb Safes Indonesia) 


1972-2012 


pandangan ter- 


n 


enjadi perhatian ASEAN da 
Ch 


tupan rangkaian KTT tersebut, — kami sadari ak: 


sana Agung $ 
Phnom Penh. 


Sempat memanas K 
f 


.masala 


PT. DUTA KIMIA BERJAYA Gear 


Tn: (021) 5940 6758 Pung) Fa 5940 6756 
Web sescon keeRUan 


G1 memmeil Schneider 
Ea ea Ke Er Electric 


salah satu 
dibahas dalam rungk: 


MILLENNIUM mm PowerUpg9 & Dinami (D 
PENATA FUTURES presents | : 


Ne " 
Saw. mp co.id R F Yaa PT, PERSADA NUSANTARA STEEL 


tengadu Juni 4 
Pekanbaru Padang Medan Koe 


Il Sense Of Security 


PT. TRIARTHA GUNA 


"WORNO?:HACIAMAG -TABRANON 
Daftar online: BUILDING INTERIOR CONTRACTOR || Tabsoesdirio Fa. candaan 
Www powerupcanital com /Piinda 
81 


Tar Cut 


PT. Karyaputra Suryagemilani 
Tenun Lega 


na te ea me 


10 INTERNASIONAL KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


“ RD KONGO 


Pemberontak Desak Pasukan PBB 


KINSIASA, SENIN — Gerak- 


entikan sementara. lalu menjadi partai politik. Ten- 


an 23 Maret (M2, kelompok ni tidak bermaksud meng- tara M23 pun bergabung dengan 
2 pemberontak di Republik Demo- ambil alih bandar udara, Kami FARDC hingga akhirnya mem- 


kratik Kongo, yang didukung menanggapi satu serangan yang belot, April 
Rwanda dan Uganda, telah me- dilakukan tentara pemerintah. 2 
mukul mundur tentara pemerin- Kami melakukan ini untuk me- Perlindungan warga 
tah dan mi enjaya Perdamaian matahkan kekuatan Angkatan dipukul — mundur, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bersenjata RD Kongo (FARDC),” FARDC dan MONUSCO pun 
M23 pada Minggu (8/N) telah Kagarama kepada Reuters. — langsung mengoordinasikan per- 
mendekati sisi timur Goma, ibu Sebelumnya, juru bi Vi idungan terhadap warga sipil. 
kota Provinsi Kivu Utara, yang” FARDG, Kolonel Olivier Hamuli, selama ini M23 melaku 
juga mengakui adanya pertem- nyak kekerasan terhadap 
Padahal, sehari sebelumnya, puran di luar bandara Goma. warga. Salah satu yang dikeluh- 
pasukan PBB telah mengerahkan Juru bicara misi PBB di RD kan secara luasdan tea 
helikopter tempur untuk menye- — Kongo timur (MONUSCO), Ki 
rang posisi M23 di bagian timur ". mengatakan, pemb 
negara itu, yang disertai tembak- untuk dijadikan tentara. Keke 
a berat. Meski demikian, berada di Munigi, sekitar 7  rasan terhadap pet 
pasukan M23 tetap merangsek — kilometer dari Goma. kerap dilakukan kelompok ini. 
maju mendekati Goma. Tersebar Dalam empat hari teraki Sekretaris Je Per 
isu bahwa M23 ingin mengambil ' M23 mencatat kemajuan terb 
alih bandara Goma, sar sejak gerakan itu muncul, moon mengecam serangan pem 
Walau begitu, juru bicara M23, ' M23 dibentuk a4 April 2012 berontak itu. Di indesak M2: 
Kolonel Vianney Kazarama, me- oleh lebih dari 300 bekas tentara untuk menghentikan serangan 
mereka tak berniat milisi Kongres Nasional untuk — dan semua gerakan untuk meng- 
1 Pertahanan Rakyat (CNDP), ambil alih Goma, 
M23 telah maju 2 kilometer ke Nama M23 mengacu pada 23 letak di perbatasan 
Seorang prajurit pemberontak M23 berjalan melewati mur pasukan Penjaga Perdamaian PBB dari Afrika Sel Monigi, dekat kota — arah Goma dan berencai Maret 2009. Kala itu, CNDP me- Otoritas Rwanda d 
Provinsi u Utara, Republik Demokratik Kongo, Senin (9/1). Pihak pemberontak, yang sudah hampir merebut kota Goma, bertahan dalam jarak sekitar 5 nandatangani nota kesepakatan menyangkal keterli 
mengancam akan terus mengobarkan pertempuran kecuali pemerintah negara itu menggelar perundingan langsung dalam 24 jam. kilometer dari kota itu, Pertem- — damai dengan pemerintah pusat, 


Inggris Tak Butuh UE oposisi Rebut Pangkalan Militer 


lajari dulu permintaan 


Iu, 


al adalah penculikan anak-anak 


Zona Euro Tidak Diperlukan karena Lesu secara Ekonomi Bap aa bara in erniBara was ar Akeryarad 


oposisi Suriah mengklaim telah — oposisi itu bera kira akan ada per- 
merebut sebuah markas militer meter sebelah barat Aleppo. Basis aan Pemerintah Turki ke 
LONDON, SENIN — Inggris tak harus malu ik eng! Le Kari kar agro tak Layan di San P 3 itu juga 2 la 2 patanplan ar hari ai otak mei ag ar 
ma ca Maa 5 P istilah jika Inggris keluar Penolakan Inggris soal kenaik- | antara Aleppo, kota terbesar Su- antara Aleppo dan tapal batas rudal Patriot di perbatasan Tur- 
berjuang demi kesepakatan yang menguntungka dari Buro ” Bahkan, potensi an anggaran UE lebih pada pem | riah,dan perbatasan de "Turki, tetangga Suriah yang kini Ki" kata Maiiere di sela-sela 
di Uni Eropa. Karena itu, Inggris juga tidak perlu "Brexit" dikatakan lebih mung- — borosan yang dianggup tidak ber- | ki, Minggu (8/1), Rel nempatkan pasukun pertemuan para menteri perta- 
: an kin terjadi ketimbang “Grexit" Mei Jalu, Open Europe, | deo menunjukkan, pasukan opo- dan persenjataannya. hanan Uni Eropa di Brussels, 

merasa malu mengatakan tidak pada UE jika 
aan a 5 (Greece exi9, istilah untuk Yu- 


sebuah lembaga pemikir di Lon- | s Belanda belum mendapat per- 
kepentingan Inggris tidak terpenuhi. Meninggall ani jika keluar dari UE, don, mengusulkan pengurangan | dan senjata berat sitaai Permintaan rudal mintaan resmi dari Turki terkait 
Ini juga sejalan dengan hasil 30 persen anggtaran UE. Badan | kalan militer Orumal-Sughra. Turki dikabarkan berencana rudal untuk pengama 


UE bukan 


memalukan bagi Inggris. 


ak pendapat yang memperi 
hatkan, 61 persen warga Inggris 


ini menilai subsidi dari UE untuk | — Belum ada konfirmasi resmi — mengajukan permintaan resmi . 
d ke Pakta Pertahanan Atlantik mpur tangan 

Demikian ditegaskan Perdana inggota UE, Kenaikan ang- setuju meninggalkan UE masi itu, Namun, rekaman video — Utara (NATO) untuk menempat- urusan domestik Suriah, 
Menteri Inggris David Cameron garan UE diusulkan sebesar 5 — Paul Whiteley, profesor politik efektif, bahkan tidak dibu memperlihatkan banyak anggota kan rudal antirudal Patriot di NATO belum mene: 
di London, Senin A9, Dia persen. dari University of Essex, Inggris kan. Tentara Pembebasan Suriah perbatasan dengan Suriah. Pe n Turki, tetapi akan mem- 
mengataka la Sehubungan dengan itu, UE mengatakan, sikap Ingoris tidak Ada lagi anggaran lain (SA) berkeliaran dan menguasai itu dilakukan untuk — pertimbungkannya "sebagai sua- 


muan puncak Uni Erop sedang memformulasikan ang- — menghe "Inggris menjadi diperlukan, seperti pengelolaan | pangkalan luas yang di Iu hal mendesak”, Hal itu dil 

sels, Belgia, yang dimulai Kamis garan jangka panjang tanpa per- anggota UE hanya karena kepen- House of European History, se- | bagai markas utama militer Su- takan Sekjen NATO Anders Fogh 

(22/11) mendatang, setujuan Inggris. "Karena sikap lingan ekonon Whiteley. — buah museum yang dibangun di | riah. Bukti lain, 18 tentara loyalis Rasmussen kepada wartawan sa- 
Pertemuan itu akun membica- Inggris, orang melihat sebuah so- Philip Whyte dari Centre for Brussels, Belgia. Pengeluaran lain | Presiden Suriah Bashar al-Assad at ia tiba di Brussels 

rakan anggaran Uni Eropa perio-  lusi tanpa Inggris" demikian se-  Buropean Reform, sebuah lem- yang dirasa Inggris tidak perlu | ditahan oleh p Turki bisa mengandalkan so- 

de 2014-2020, Cameron menga- orang pejabat, sebayaimana di- baga pemikir Ingtris yang pro-  adulah keberadaan gedung par lidaritas sekutunya," katanya de- 


ngan menekankan bahwa rudal 
hanya untuk menghadang mor- 
bukan untuk menegakkan zo- 
na larangan terbang di Suriah, 
"Kami tak berbicara tentang zon: 
larangan terbanyg Jika kita ingin 
memutuskan” pengiriman — menggelar rudal Patriot itu akan 
rudal itu ke Turki. Menteri Per- menjadi murni untuk membek 
man Jerman Thomas de Ma- dan melindungi Turki, kati 
iere mengatakan, Jerman akan (REUTERS/APIC/ 


takan, Inggris tidak bisa mene- kutip harian Inggris, The Finan- UE, mengatakan, Inggris mes men Uni Eropa di Brussols P3 
rima kenaikan anggaran penge-  cial Times, edisi Senin ken pere  dahal, parlemen Eropa juga m 
luaran UE melebihi kenaikan in- Aan in apa pun terkait UE, sc- — miliki gedung di Strasbourg, 
Masi, Jika laju kenaikan anggaran — Rakyat dukung "Brexit' perti mata uang tunggi ncis Ini tidak perlu. ditangkap, Mohammad Abd 
melebihi angka inflasi, Inggris Akan tetapi, kesepakatan UR — kebijakan poli Dalam keadaan anggaran " 
akan menweto anggaran untuk — tanpa mengkutkan Inggris me- geri gara yang menciut, Inggris meng- | yah Suriah utara, menyata 
UE, yang beranggotakan 27 ne- miliki dampak logal Hal itujugai — Komunitas bi winkan pengurangan anggaran. | dari p n di Sughra itu mi 
sekaligus bisa mendorong Inggris melihat UE pada um Namun, ini tidak dikehendaki | liter menyerang kota dan kam 
imeron membuatnya otomatis keluar dari UE, Sehu- zona curo khus mayoritas UE, pung di Aleppo set 
ntara 27 pemimpin ne- bungan deng: Inggris kini — lembaga yang lebih merepotkan GWtrERS/AMyAER/MON) | tetangganya di Provinsi tdlib 


Center Aleppo mengatakan, set 
daknya 15 tank telah disita. Bebe- 
rapa pejabat loyalis Assad jugaa 
hh, 


juru propaganda oposisi di wila- 
1 


KII KAWAT SEDUNI SUKSESI CHINA 
M Generasi Ke Komunis (3 
enunggu Generasi Keenam Komunisme 
Oleh RENE L PATTIRADJAWANE dhoa sebagai mnianmu Gecara Ketiga orang ini Mongolia Dalam: Zhou Giang, 
SA hikan muka dianggap akan menjadi Sekretaris PKC Provinsi Hunan: 
aguimana keputusan poli- Iu Jintao melepas jabatan n Sun Zhengeai yang mantan 
Mel ik dilaksanakan di China KMP PK tokoh populis yang. Menteri Pertanian dan sekarang 
khususnya pergantian ke- ng setelah ik tingkat tinggi. Ini berbeda dengan para menjabat Sekretaris PKC Pro- 
Bio pinan dalam kongres kah pelepa jelaskan kenapa Hu Jin pendahulu merek: mean 
menunjuk paskan ja KMP Ketiga orang ini lahir pa 
kelompok konservatif di dalam PKG, sebagai peringatan bagi cra 1060-an mengenyam pan. 
para senior par 
i politik China yang sulit lepas 
ada prosedur baku proses peng: dari tradisi politik kuno di 
'ambitan keputusan dalam sise an dengan "Saksi liga" (wanpai) tengah globalisasi dun AN Al Ta 
tem kekuasaan tunggal komunis ikuti asul politik Hu Jintao — Bentuk protes Hu Muying misalnya, anak belum berusia 50 tahun. 
Guito China ing pernah memimpin Liga Mundurnya Hu Jintao dari Hu Oianmu yang pernah men- Ketiga orang ini dianggap 
Semakin banyak Masih banyak pertanyaan uda Komunis PKC? kendali Tentara Pembebasan jabat sebagai sekretaris Mao Ze- akan menjadi tokoh populis 
orang yang lelah de- yang tersisa dari hasil Kongres Kedu, kenapa mantan Presi- Rakyat CTPR) adalah bentuk dong dun anggota Politbiro tas yang berbeda dengan para pes 
ngan permainan po- Ke-18 Partai Komunis China Sekjen PKC Jiang Ze- protes Hu terhadap campur hun 1980-an, awal tahun 2011 
Itik selama pemilu. CEK yang ma dangan ar, sudah pensiun tangan Jiang Zemin, Li Peng menyatakan, "Kita adalah ketu- 
Puluhan warga di i Jinping sebagai Sek- hun masih muncul dan tokoh-tokoh lain dari k runan merah, keturunan revo- 


yaguil, Jen PKG sekaligus Ketua Komisi di tengah kongres untuk mas lompok konservatif. Protes Flu punya pilihan, 
dor, membawa Militer Pusat (KMP) PKC, nentukan kepemimpinan China tetapi khawatir atas masib partai, 


seekor keledai yang 
diberi nama Tuan 
Keledai ke kantor 
komisi pemilihan 


menggantikan Iu Jintao, Wa 1 baru? Banyak pengamat negara, dan rakyat. 

pun beberapa melihat, kehadiran Jiang Zemin la bisa berbalik badan mang akan ikut menentukan 
Kongres sudah bisa diprodiai,)” merupakan provos poesarian”——Tutap Polbiro PKCyang bere” yang dihadapi pura perubahan struktur kepemim- 

ering kali tidak per- kekuatan konservatif komun kurang menjadi tujuh o in, secara di-  pinan pada 2017, ketika sebagian 
China, menampilkan lebih ba- Ik anggota Komite Tetap Politbiro 

nyak politikus taizidang ketim- memasuki usia p 

u morintis kas ging, memberi arti luas bagi an, bisa dipastikan, tarik- 


keledai utuh intensi perub ku 


mgenaka yang terjadi. rier di jalur organisasi. generasi kepemimpinan Chin: iapkan secara matang oleh Hu atan faksionalisme 
sebut sebagai calon Sebenarnya ada tiga pert sa, hasil kongres khususnya bagi kaum konserva- — Jintao, akan terus berlangsung mencari 
mereka untuk ber- nyaan krusial yang muncul dari PKC kal ini melibatkan apa tif PKC. Sudah lama faksi Mereka, antara lain, adalah momentum baru membawa re- 
tarung dengan kandidat lain dalam pemilu nasional mendatang kongres tersebut. Pertama, ke- yang disebut isi Ti-  taizidang menjadi duri dalam Hu Chunhua Sekretaris PKC modernisasi China. 


ja komisi pemilihan menolak calon yang mere- 
ka ajukan. Bahkan, kelompok tersebut tak uk ke 
hulaman ah seorang pendukung sang , 
keledai, Daniel Molina, mengatakan, tujuan mereka mengaji KOLOMBIA Penghasilan Tambahan Dari Bursa Saham Secara Konsisten? 


kan Tuan Keledai ke komisi pemilihan umum untuk menari Gampang!! Asia Charts Jagonya!! 


perhatian par pemilih agar Selam mengitari Pemerintah dan FARC Berunding di Kuba Pelopor Swing Trading diIndonesia yang memperoleh 


pemilu, Pebruari mendatang. Pemilu mendatang diharapkan , 
bukan hanya sekadar permainan politik partai-partai Bolch Akreditas Terbaik Se-Asia Pasific 
jug 


Kabul 


Mau cepat malah salah. Ratusan alamat dalam daftar alamat 


HAVANA, SENIN — Para ne- 
erintah pimpinan 
Presiden Juan Manuel Santos da- 


tanya. 

Para pejabat Kolombia dan 
FARC secara simbolis membuka 
perundingan perdamaian di Nor- 
wegia, bulan lalu, memunculkan 


FARC, berte- 


surat elektronik Taliban terungkap gara-gara juru bicara Tali- mu di Havana, Kuba, Senin harapan bahwa kondik puluhan 
ban salah penect tombol komputer, Oari Yousuf Ahmedi ber- O9AD, untuk perundingan per- tahun yang telah menewaskan 
maksud memencet tombol "BC" (blind carban copy) ketika damaian tahap kedua yang ber- ratusan ribu wanga Kolombia itu 


u, demikia tj akan berakhir, 


im mengakhiri pemberon- 


mn Press, Dengan memencet tombol takan terlama di Amerika Latin. Dukungan bagi PARC akan 
mat surel para penerima rilis itu tak akan terlihat. Negosiator utama pemerintah, dapat diukur dalam sebuah pe- | NE aa rt 

Namun, Ahmedi salah memencet tombol "CC" (carbon copy). Mumberto de la Calle, mengata- milu, menurut Tanja Nijmeijer, | |getihe 

Dengan tombol ini, semua penerima sure itu akan bisa melihat kan, di Bogota, dia yakin ini s seorang perempuan Belanda | ffass 

alamat surel semua orang yang dikirimi rilis itu. Ada sekitar yang menentukan yang telah bergabung dengan 


orang dalam daftar itu, Sebagian besar adalah war capai kesepakata FARC selama satu dekade ter- 
para gerilyawan Angkatan Bei akhir dan merupakan juru bicara 
akademisi, para aktivis, seorang anggota komite konsultatif senjata Revolusioner Kolombia Humberto de Ia Calle kelompok pemberontak pada 
Afganistan, dan seorang perwakilan tuan tanah. Walaupun tak (FARC), Kedua pihak telah sepa- perundingan tersebut. 


ada rahasia yang terungkap, setidaknya ada satu penerima surel kat perundingan itu "harus ber- "Hanya kalau FARC meletak- 


pengungkapan yang tidak disengaja itu. akhir dengan kesepakatan final yana, Mingggu, Santos mv kan senjatanya, dan mungkin pa- 
corang wartawan dengan 9500 pengikut di mengenai konflik yangkan "FARC akan da 2014 berpartisipasi dalam pe- 


Twitter, menulis: "Taliban telah memasukkan keempat alamat Pemerintahan 


antos ingin sebuah partai politik yang sah". milu, akan diketahui berapa be- 
kebocoran daftar penerima rilis. membangun "sebuah perdam: Perundingan untuk mencapai sar sebenarnya dukungan bagi 
jamin keselamatan saya,” Ahmedi, juru bicara: an yang stabil,” kata Dela Calle kesepakatan final kemungkinan kami," kata Nijmeijer pada se- 
Iban tdk meraarikan keterangan ketia diarya tetang kepada wartawan saat dia bersiap akan berlangsung "berbulan-bu- buah koran Belanda, pekan lalu, 
kesalahan tersebut. (AP/RFUTERS/JO masuk ke pesawat menuju Ha- lan, bukan bertahun-tahun,” ka- (AEP/DD 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA 


20 NOVEMBER 2012 


1 


INFO | PERBANKAN 


Menabung dengan 
Nilai Tambah Berlimpah 


Bank merupakan salah satu pilar perekonomian bangsa. Semakin 
banyak simpanan uang di bank, perekonomian sebuah negara akan 


semakin kuat. 


ndonesia memiliki po- 
tensi menjadi negara 
dengan kekuatan eko- 
nomi yang menakjub- 
kan. Bagaimana tidak? 
Iklim investasi yang kini sedang 
bagus-bagusnya karena banyak 
Jresh money yang masuk membuat 
tingkat kesejahteraan masyarakat 
juga perlahan naik. Bisa dibayang- 
kan berapa besar kekuatan eko- 
nomi bila kita memiliki simpanan 
finansial yang begitu banyak. 

Sayangnya, penetrasi per- 
bankan ke masyarakat belum 
sepenuhnya tergarap maksimal. 
Perbankan yang ada kini memiliki 
kecenderungan untuk bersaing di 
red ocean dengan bank lain. Me- 
eka cenderung untuk mempere- 
butkan nasabah yang sudah ada. 
Bank memerlukan sebuah inovasi 
dan terobosan untuk meningkat- 
kan aksesbilitas masyarakat pada 
perbankan. 

Pada tahun 2011, Deputi Gu- 
bernur Bank Indonesia kala itu, 
Hadad (kini Ketua 
Otoritas Jasa Keuangan), me- 
ngatakan bahwa tingkat mena- 
bung masyarakat Indonesia ma- 
sih rendah. Hal ini terlihat dari 
saving rate di Indonesia, tercatat, 
hanya sekitar 44,2 persen. Hal ini 


Muliaman 


| 


Grand Prize 
Range Rover Sport 


berarti masih ada 50 persen lebih 
masyarakat belum tersentuh per- 
bankan. 

Satu tahun telah berjalan, 
ternyata keadaan juga belum 
berubah. Mengutip dari Kompas. 
com (18/10), saat ini jumlah kepe- 
milikan rekening masyarakat In- 
donesia juga masih rendah, yaitu 
masih di bawah 50 persen dari 
total penduduk Indonesia. Hal ini 
dikatakan oleh anggota komisi XI 
DPR, Kemal Azis Stamboel, 

Berdasarkan penelitiannya, 
hanya sekitar 19,6 persen ma- 
syarakat Indonesia berusia 15 
tahun yang memiliki rekening 
tabungan. Dibandingkan dengan 
Malaysia, tentu hal ini berbeda 
jauh, yakni 66,2 persen, apalagi 
dengan Thailand dengan 72,7 
persen, dan Singapura 98,2 per- 
sen. “Indonesia hanya lebih baik 
dari Kamboja," ujarnya. 


Meningkatkan simpanan 


Tentu saja hal ini sangat mem- 
prihatinkan. Begitu banyak po- 
tensi finansial yang bisa direng- 
kuh oleh perbankan, yang secara 
jangka panjang akan menguatkan 
perekonomian negara itu sendiri, 

Bank Indonesia (BI) juga tidak 


Piaggio Vespa LX1501 


BRI | 


tinggal diam. Sebagai regulator 
industri perbankan di Indonesia, 
pernah mengedukasi masyarakat 
melalui program TabunganKu 
pada tahun 2010, Program ini ha- 
nya memerlukan biaya Rp 10 ribu 
dantanpubiayaadministrasi. Pada 
Oktober 2011, program ini mam- 
pu menjaring 1,97 juta rekening 
dengan total nominal mencapai 
Rp 2,008 triliun. 

Usuha dan semangat BI ini 
seharusnya diikuti dan menular 
kepada seluruh bank yang ada di 
Indonesia. Namun, 
nya tak semudah membalikkan 
tangan. Tak perlu berbicara di 
desa, di perkotaan sebenarnya 
penetrasi juga belum maksimal. 
Selain masih belum maksimalnya 
edukasi dan inovasi, perbankan 
harus benar-benar menjamin ke- 


persoalan- 


amanan uang nasabah. 
Perkembangan internet juga 
harus dimaksimalkan oleh per- 
bankan. Kemudahan menjadi se- 
buah daya tarik nasabah untuk 
memilih di mana dia ingin mena- 
Tuh simpanannya. Oleh karena itu, 
selain harus mengedukasi nasabah 
mengenai pentingnya menabung, 
perbankan harus memberikan 
layanan, seperti e-banking, internet 
banking, dan mobile banking. 


Emas 
200 gram 


20 


BRI: | 


100 


Honda Jazz RS A/T 


Memberikan nilai tambah 


Sekarang ini tentunya, sudah 
banyak yang melakukan hal terse- 
but, Anda bisu saja bingung karena 
semuanya memiliki layanan yang 
nyaris serupa. BANK BRI bisa 
menjadi pilihan yang pantas di- 
pertimbangkan, 

Sebagai bank yang memi- 
liki aset terbesar dan salah satu 
yang tepercaya, BANK BRI 
memberikan sebuah nilai tam- 
bah dalam produknya. Me- 
lalui program Untung Beliung 
BritAma, BANK BRI menunjuk- 
kan jati diri yang sebenarnya dan 
memberikan penawaran, “Anda 
tidak akan menyesal menjadi na- 
sabah BANK BRI". 

Bagaimana tidak, program 
undian yang memang dibentuk 
sebagai apresiasi kepada nasabah 


Emas 
50 gram 


Toyota 
Alphard 


4 


Tingkatkan saldo dan perbanyak transaksi e-Banking BRI untuk meraih poin lebih banyak. 
Segera buka Tabungan BRI BritAma, Tabungan BRI BritAma Bisnis dan Tabungan BRI Junio, 


BRI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


setia ini hadiahnya tidak main- 
main, Sebut saja grand prize em- 
pat Range Rover Sport, super prize 
empat Range Rover Evogue, main 
prize 48 Toyota Alphard, reguler 
prize 200 emas masing-masing 
200 gram dan 1000 emas masing- 
masing 50 gram. 

Anda bisa mengikuti program 
ini hanya dengan minimal saldo 
Rp 2,5 juta dan berkes 
menang berkali-kali set 
lannya, Tersedia poin dan hadiah 
tambahan, khusus untuk transaksi 
Banking BRL 

Hadiah yang mewah ini mem- 
buktikan komitmen BANK BRI ke- 
pada nasabah tidak main-main. Bisa 
jadi melalui undian ini, BANK BRI 
juga ingin menunjukkan kualitas 
sistem perbankan yang dimilikinya. 

Untuk memberikan kesem- 
patan lebih banyak lagi, BANK 


1 


Tomy ourono 


BRI memberikan cara lain un- 
tuk menambahkan poinnya dan 
tentu saja dengan hadiah yang 
ditambah. Dengan menggunakan 
@banking BRI untuk bertran- 
saksi, Anda bisa mendapatkan 
poin lebih banyak, Transaksi yang 
dihitung poin adalah transfer, 
pembelian pulsa, pembayaran 
tagihan (telepon, listrik, air, dan 
sebagainya). 

Untuk transaksi pada hari 
Senin-Jumat, apabila bertran- 
saksi melalui ATM BRI, Anda 
akan mendapatkan satu poin. 
Jika melalui Phone Banking BRI, 
Mobile Banking BRI, dan In- 
ternet Banking BRI akan men- 
dapatkan 5 poin. Lalu, jika Anda 
melakukan transaksi pada hari 
Sabtu-Minggu, untuk 
channel akan diganjar Ima poin 
TIKLAN/"/VTOJ 


semua 


Range Rover Evogue 


IPhone 4S - Samsung Galaxy SIII 


Tabungan BRI 


BritAma 


12 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Wakil P 
matan sumber d per 
rintah menyampaikan RUU tentang Pengesahan Protokol Na- 
ya dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterd 
asi Protokol Nagoya, Indonesia punya landasan 
mencegah pencurian dan pemanfaatan ilegal 
ti. Di sisi lain, tersedia jaminan pem 
untungan yang adil dan ing atas pemanfaatan sumber 
daya genetik ataupun pengetahuan tra 


tas sumber daya 
di Auditorium Istana 


etik,” ucap Boediono, $ 
pres. (ATO) 


Sastrawan Lokal Kurang Diperhatikan 
Sejumlah sastrawan di Nusa Tenggara Timur r 


in pemerint: 
lorongan untuk be 


yang memberi w: 

Bara Patiradja, pc- 

ional di Kampus Uni- 

in 10/M). Marcel 

ia padi 

NTT yang tersebar di 
in tersendiri. (KOR) 


tai, 
mengintrusi a 
ini 20 persen penduduk masih buang koto 
sembarangan, Angka itu setara bobot 6700 ekor gajah » 
tera,” papar Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukim 
Bappenas pada media brifing Hari Toilet Sedunia 
Sunitasi bu 
per tahun, Juml 
pengobatan dan hilangnya pendapatan akibat sakit. ICIO 


Mengoperasikan "Brushbot" 


Dua siswa SMA Negeri 2 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa 


Tengah an brushbof atau robot sikat, Senin 
0911. K ebut menembus semifinal pada Japan Super 
Science Fair 2012 di Kyoto, Jepang, 8-15 November 2012. 


Mendongeng Antikorupsi 


Ketua Komisi 


Sumad 
membacakan 
dongeng di 
depan murid 
TK di 


cerita 


pendidikan 
antikorupsi 
yang digagas 
KPK. 


Pendidikan Peternakan 
Kurang Diminati 


Perusahaan Peternakan Butuh Tenaga Terampil 


bali, 
orang 


201 diterin 
mendaftar 


JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan peternakan Pada 
masih kurang diminati untuk jenjang pendidikan 
kejuruan ataupun pendidikan tinggi, padahal 
kebutuhan untuk tenaga ahli di bidang peternakan 


cukup tinggi, 


sulnya, untuk program pertanian, 


226 orang Adapun ditahun 2012 


sitas Jenderal Socdirm: 
wokerto, misalnya, daya 
Fakultas Peternakan 
pemi 
tumpung Kedokteran Gigi 20 
orang peminatnya 663 or: 

Di Universitas Diponegoro, d 
ya tampung Jurusan Peternakan 
160 orang peminatnya 489 
orang Adapun Teknik Inform 
tika yang berday 
orang, peminatny ng, 

Rektor Undip Sudharto P Hadi 

beberapa program 


Pur- 
mpung 
36 01 


Kabupaten Klaten, Jawa T 
in 9/1), 

Selain di jenjang kejuruan, di 
1 peternakan juga 


Di sejumlah SMK bidang pe- nah, 


an peternal 
nsia. (sapi, kerban 
n domba), pemin 
lu banyak. Sekolah juga mi 
nim mengembangkan unit pro 
duksi ruminansia karena maha 


ran 


karena program studi ini diang: 
Bap kurang menjanjikai 
kesempat: Padah 
bat kurangnya tenaga terdidik di 


Mada UG 
lam peringatan Dies N. 
Ke43 RB Peternakan 
UGM, pekan lalu, menga 
terjadi kecenderungan p 
an juml 


dj 


terampil untuk level 
yah dan lulusan diplon 
Tidak membeludak 


Jika melihat da 
pung dan pemin 


| pilihan utama siswa 
ingtua meskipun wilayah term- — Peternakan C 
pat tinggal mereku di area pers Tahun 2009 diterima 235 
a- orang dan yang mendaftar ken 
ka iyanta, Wakil Kepala — bali 186 orang. Tahun berikutnya 
SMKN 1 Trucuk Bidang Hubung- 


nerima siswa sesuai da 
pung, Jika tidak terpenuhi di 
kuota St 


a daya 


an Industri di jalur mandiri, ELN) 


BAHASA 
Bahasa 
Sekak 
Mendekati 
Kepunahan 


PANGKAL PINANG 
KOMPAS — Bahasu Sekak yang 
digunakan salah satu dari' du: 
suku laut di Indonesia ny 
punah, Penuturnya tinggi se 


tahun, Kep 
menyebabi 


Salah seorang sesepuh suku 
Sekak, mengatakan 
ak asli dan cam 


nya di sela-sela pert 
wakil: ak, Senin A9/D, di 
Pangkal Pinang, Kepulauan 
Bangka Beli 


suku dipakai seti 
a di keluarga 


sebagai penutur 
Ihasa Sekak, dengan 
ak istrinya menggunakan ba- 
hasa Melayu, 

ngan penutur bisa ber- 
terhadap pel 

rifan lokal suku. 
rifan lokal tersimpan, dal 
eka lagu dan mantra, Tidak uda 


onal, Seluruhnyi 
tidak lebih dari 20 orang 


besa 
Orang Laut. Wajo hidup di pesisir 
Sulawesi, Adapun Orang Laut, 
termasuk Sekak, hidup di sisi 
an Ri- 
RD 


KEANEKARAGAMAN HAYAT 


Rendah, Investa: 


JAKARTA, KOMPAS 


Moski bisa mencuri, "Bi: 


dipersoalka 


dika ada Gun 
4 dicuri 


sumber di 


sangat rendi jumlah takso an 
menectak ahli taksonon 
Bidang Pengkajian Kes 


alebih mengge 
ma negara lain 

Guru Besar Ekologi dan 
najemen Satwa Liar Institut Per- 


Biologi Indonesia Ahmad 


tanian Bogor Ani Mardiastuti nparataksonom (taksonom 
hubungi dari Jakarta, Se ). Mereka dapat memban- 
@9/1), menyatakan, pemerintah tu mengoleksi dan mengump 
n Ikan kes kan da una Indonesia, 
stjahteraan masyarakat, Akibat: Parataksonom dapat berasal 
nya, pendanaan untuk mengoks- dari pencinta lingkungan, teknisi 


plorasi dan mendokumentasi ke- — konserva 


sebar hingga ke 


mind: 
antarnega 
negara per 
kan jika megara asal memiliki 


didukung buku pa 


Lembaga Tlmu Penj 
donesia (LIPD, 


Sumber Da 


ya baru ra- 


Untuk mengsuasi' kurangnya 


n Konservasi Ling- 
Perhimpunan 

uhar 
Arief mengusulkan pemberdaya- 


kabu- 
Tugas mereka akan makin 


ini dimiliki 
huan In- 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


SATWA DILINDUNGI 


Populasi Gorila Uganda Bertambah 


. JUMAT 
ekstrei 


a Biologi 


Masil 
dan ke 


Kelompok konservasi Gorila — deng 
Doctors mengatakun, peningkat- 


di Bwindi Im 


"LIPI sedang n 
ring berbi 


buat jeja- 

kas 
ati sehingga 
mana pun,” ujar 
Kepala Bidang 


proyek 
pemburu liar men 
#orila secara persuasif, "Menin 
ya populasi gorila gunung di 
Bwindi Impenetrable 

Park ini bukti keberl 


inykat 30 persen dari 
ekor tahun 2006 menjadi 400 
Total jumlah 


Penel 
an Koleksi Pusat Pe 
ologi LIPI. 

hnya pengetahuan 
t terhadap sumber d: 
logi Indonesia makin mem- 
mbuat 
nak Indonesia justru 
lebih mengenal kanguru, tasma- 
nian devil, ataupun panda di 
bandingkan komodo, orangutan, 


ariwisata Uganda Eph 
Kamuntu, Jumat AG/I), di 
pal 


Selain tertutup sama sekali ba- 
S perburuan, 


di dunia hidup di Uganda. 
gunung lainnya berada di Ko 
dan Rwanda, 


AS (Rp4,750000 kurs | dollar Rp 


9500). Scekor orila diperki 
kan memberi pendupatan 1 juti 


dollar (ekitar Rp 95 miliar) per 
tahun untuk Uganda. (AP/ISW) 


yany ada di sekitar rumahnya. 
"Butuh kepeduli 


PENANGGULANGAN BENC 
Memetakan Penanganan 
agar Tidak Tumpang Tindih 
JAKARTA, KOMPAS — K 


erian Kesehatan bersan 
organisasi dunia dan. lembar 


Di negara Jai 
tokoh im ke 


memopulerkan s 
bar dan dikenal anak d 
dunia, (MZW) 


perti itu kami harap tidak ter- 
jr Jean ma 
Penanganan bencana gempa 


Program Pascasarjana 


Universitas Tarumanagara 


BENCANA ALAM 


Menteri LH: 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
ykungan Hidup Balthasa 

mbuaya meminta 
abau gubernur/bu 
ali kota mencabutiin us 


penyusu 
ah terjadi a 
bekerj 


pa melihat 
dukung lingkung 


au memang sembarangan t 
menyebabkan benca ruang dan day 
us dicabut” kata Bulthasar di an, ujarnya 
Jakarta, Senin G9), Ta me- 
nanggapi banjir dan longsor di 
beberapa daerah pada 
musim hujan ini 


garan tata ruangy: 
bangunan dilakukan di kawasu 
konservasi/serapan 


terserap ke dalam tana 
langsung mengalir ke saluran 
dan sungai. Aliran air di t 


crjakan secara 
Ik dijalankan serta 


baik atau 


pembangunan n labil juga memicu longsor. 
Lebih lanjut, ia menegaska 


agar bencana-benc: 
menjadi 
terkait atau pemerint 
Lalu, meninjau ul 
ondisi nyata di lapang 


ya dukung lingkungan, D: 
kkung diketahui dari penyusui 


mrloperkoran @ ScraperOne & 


Akibat ketiadaan atau pelang- 
ideal, pem- 


Ir. Perubah- 
an fungsi lahan membuat air tak 


ah 


tersebut 
asi kementerian 


non-pemerintah memet 


perlu 


budaya sendiri. Karena itu, harus 
melibatkan pemerintah daerah, 
Darren Darkin, Senior Ope 
rations Officer for Health Nut- 
rition and Population Unit dari 


Magister Manajemen 


Kritik internal 

Secara khusus, Balthasar me- 
nyoroti jajarannya y 
membicarakan dampak kerusak- 
an lingkungan setelah memasuki 


terta 
pertemuan koordinasi px 
ulangan bencana di Jakat 
nin 09/11). Fokus pemetaan bei 


Selama ini Ti masukan bagi pihaknya. "Indo- 


adalah mengantisipasi ket ma banyak bantuan pen: nesia telah waspada de 
lingkungan,” ujarnya. langan bencana—berupa ter bagai kemungkinan bencz Manajemen Strategik 
. itu, im ahli, peningkatan sumber penanggulangan di bidang kese- || Manajemen Keuangan« 
Pusat Data dan In- | manusia, dan pere hatan. Hanya perluada pemetaan | | Manajemen Pemasaran 


formasi Badan Nasional Penang- 7 kata Darkin. 
gulangan Bencana Sutopo Purwo 
Nugroho mengungkapkan, sejak 
Sabtu lalu banjir melanda Beng- 
kuh Selatan, Pande- 
lang. Sukabumi, Jakar 
Bandung, 

Adapun longsor di Kampung 
Sungupan, Soreang. Kabupaten 
Bandung Minggu lalu, dipicu hu- 
jan deras. Di daerah itu terdapat 
penggalian pasir di atas bukit 
yang diduga kuat berkontribusi 
terhadap longsor. Longsor itu 
menimbun dua orang: Rostini 
(80) dan Fa @) aci ba 


askus 


Dunia. dalam  penanggulanj 
bencana kesehatan adalah mem 
bantu meningkatkan sumber da 
ya manusia dan sosialisasi pe- 
nanggulangan bencana kepad: 
petugas dan masyarakat. Salah 
satunya, program safe school di 
daerah 


sebagian masih tumpang tindih. 
Di satu sisi ada yang belum ter- 


Pendaftaran: 


Sampai dgn 30 November 2012 


Ujian Saringan Masuk: 
Sabtu, 1 Desember 2012 
pukul 09.00 WIN 
Pelaksanaan kuliah: 

am Sore 

Senin 2/4 Kamis, 18.30-21.00 


tu contoh adi 
limpahnya obat-obatar 
di Ac 


limpah, tapi tak bisa dipakai, 
belnya tak terbaca karena tidak 


Program Akhir Pekan 
Jumat, 18.30 - 21,00 
Sabtu. 04.00 - 16.15 


struksi bangu 
siswa dan guru untuk mei 
npak beni 


kedaluwarsa Pa 
ky 


Konsentrasi: 


terbuka bagi lulusan Strata Satu (S1) dari segala Disiplin Ilmu 


(MMI 


MEMBUKA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 


Peminatan Khusus: 
“Entrepreneurship 


Informasi & Pendaftaran: 
MM Unta 


21 5655406 
Fax (021) 5685808 
email 

atau kantor 
Telp 56058 


KOMPAS, S 


ASA, 20 NOVEMBER 2012 


13 


Seperti dilansir Kompas. 


terlaris (termasuk kendaraan komers 


om (18/7), 10 besar model mobil 


ial) 2012 berdasarkan 


data wholesales didominasi mobil jenis multi purpose 
vehicle (MPV). Dari daftar tersebut, salah satu produsen 


mobil yaitu Daihatsu menduduki posis 
Daihatsu Xenia (36.189 unit) dan posi 


keempat melalui 
keenam dengan 


Daihatsu Gran Max PU (19.260 unit). 


engapa mobil MPV laris di 
| , Indonesia? Salah satunya 
adalah karena mobil MPV 
memiliki kabin yang lega. 
Hal ini sesuai dengan 
kondisi sosiologis orang Indonesia yang gemar 
jalan-jalan bersama keluarga. Dibundingkan 
mobil jenis sedan, MPV mampu menampung 
hingga tujuh orang. 

Jika Anda gemar berbisnis, mobil MPV 
tergolong mudah untuk dijadikan “ladang 
uang”. Kini bisnis rental mobil semakin banyak 
bermunculan. Nah, mobil tipe ini biusanya 
lebih disukai karena mampu mengangkut lebih 
banyak penumpang. 

Selain itu, mengingat kondisi jalanan di 
Indonesia cenderung kurang stabil, mobil jenis 
ini bisa menjadi pilihan yang pas, Mobil-mobil 
MPV ratarata memiliki ground clearance 
yang cukup tinggi sehingga cocok digunakan 
untuk melewati medan jalan yang tak rata, 
bergelombang, berlubang, hingga tergenangair, 

Dari segi daya tampung, mobil jenis ini 
mampu mengangkut barang cukup banyak. Hal 
ini tentu akan menghemat waktu dan bahan 
bakar ketimbang harus bolak-balik ketika 
mengantar barang, 

Dari segi harga jual, harga mobil MPV juga 
tergolong cukup tinggi, Maklum, mobil jenis 
ini memiliki banyak peminat sehingga kita 
tak perlu khawatir jika sewaktu-waktu akan 
menjual kembali mobil jenis ini. 

“Agar harga jual kembali mobil tetap tinggi, 
perawatan yang tepat sudah selayaknya 

ilakukan. Salah satunya adalah mengganti 
oli secara teratur, Ganti oli memang bisa 
dilakukan di bengkel atau di rumah. Waktu yang 


Innovation for Tomorrow 


dibutuhkan pun tak terlalu lama. Ya, paling lama 
sekitar 60 menit, 


Rekor 
Itu kira-kira waktu yang dibutuhkan ketika 
ganti oli untuk satu mobil. Nah, bagaimana jika 
harus mengganti oli sebanyak 1050 mobil? 
Berapa waktu yang dibutuhkan? Wah, tentu 
saja lama. Namun, tim dari Daihatsu berhasil 
membuat Rekor Muri Ganti Oli 1.050 Mobil 
Daihatsu dalan waktu maksimal 105 menit. 

Rekor tersebut tercipta dalam acara yang 
bertajuk “Daihutsu Sensasioli" di Parkir Barat 
Pekan Raya Jakarta pada 11 November 2012. 
Acara ini merupakan rangkaian kegiatan 
peringatan ulang tahun ke-105 Daihatsu 
sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepi 
Sahabat Daihatsu, 

Dalam acara tersebut, dengan membayar 
Rp 105000 saja, Sahabat Daihatsu bisa 
mendapatkan empat liter oli gratis, empat 
tshirt, satu payung, dan empat paket makan. 
'Tak hanya itu, peserta memiliki kesempatan 
untuk memenangi 105 hadiah menarik yang 
terdiri dari satu sepeda motor Honda Revo 
FIT, 3 New iPad, 4 Samsung Galaxy SIII, 6 TV 
LED LG 32 inci, 10 BlackBerry Curve 9220, 20 
Samsung Galaxy Y,61 voucher sorvis gratis, serta 
bisa menikmati rangkalan acara yang sangat 
menarik. 


Seru 

Berbagai acara menarik memang tersaji 
di arca Main Plaza Daihatsu Sensasioli, Salah 
satunya adalah suguhan di panggung utama 
yang dimeriahkan penampilan dari band kocak 
TeamLo dan duo Maia. 


Selain itu, anak-anak bisa menghabiskan 
waktu diarea Kids Zone yang diisi oleh berbagai 
kegiatan, seperti sand painting, face painting, 
dan mewarnai yang akan membuat anak- 
anak menjadi lebih kreatif. Sementara itu, di 
area Outdoor Play Ground terdapat berbagai 
permainan seru seperti rodeo bull, /iying 
balloon, soccernet, dan khusus untuk anak-anak 
ada permainan balloon wall climbing. 

Proses penggantian oli 1080 mobil 
dalam waktu maksimal 105 menit sendiri tak 
kalah seru, Peserta yang hadir bisa langsung 
menyaksikan sendiri bagaimana 500 teknisi 
Daihatsu memperlihatkan keahlian, kecepatan, 


Daihatsu Sahabat 


dan kerja sama tim dalam menyelesaikan 
tantangan pemecahan rekor penggantian oli 
mobil terbanyak yang ada di Indonesia. 

Menariknya, segala fasilitas yang diberikan 
ini membuat animo Sahabat Daihatsu terhadap 
ini begitu luar biasa. Awalnya acara 
ini direncanakan diikuti hanya 1050 mobil 
Daihatsu. Namun, ternyata Suhabat Daihatsu 
yang mendaftar di outlet-outlet resmi Daihatsu 
Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi 
mencapai sekitar 1.600 mobil Daihatsu, 

“Selain menjadi apresiasi kami terhadap 
Sahabat Daihatsu, acara menjadi 
bukti bahwa untuk memenuhi kepuasan 


pelanggannya, Daihatsu didukung oleh tim 
servis yang mampu bekerja cepat dengan 
kualitas yang terjaga," ujar CEO PT Astra 
International - Daihatsu Sales Operation 
Suparno Djasmin. 

Tahun 2012 sepertinya menjadi tahun 
yang luar biasa bagi Daihatsu, Setelah berhasil 
mendapatkan peringkat pertama Sales 
Satisfaction Index (SSI) JD Power 2012 pada 
Oktober 2012, Daihatsu kembali membuat 
gebrakan dengan memecahkan rekor Muri 
tersebut. Nah, kejutan apa lagi yang akan 
terjadi berikutnya? 


(IKLAN/INO) 


TERIMA KASIH SAHABAT DAIHATSU 


atas partisipasi dalam pemecahan rekor MURI Ganti Oli 1W"5W mobil Daihatsu 
dalam maksimal waktu 11" menit 
Minggu, 11 Novan ba 2012 | JlExpo Kemayoran 


Pte 3 
Mastm - 

Oa —— 

IL Pe 

” 1. Amd e) 


Das" 


SEN SASTOL Jpae 


Acara ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh Sahabat Daihatsu 


yang telah setia menggunakan Daihatsu selama ini serta bukti kecepatan dan kehandalan tim mekanik Daihatsu. 
Kunjungi bengkel resmi Daihatsu terdekat di kota Anda untuk membuktikan kualitas layanan kami. 


Agen Pemegang Merek: 
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR 


1d 


DAIHATSU 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DAIHATSU ACCES$ 
c--500 898 


1Sr you bettar 


Distributor Tunggal: 


MA temani 


14 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


, KOMPAS — Agar 


an suins perlu 
de 


dikembangkan, di antarany 
ngan metode peragaan in 
dan edutainment, Penge 
peragaan iptek dilakul 
kerja sama dengan pi 
negara maju, 
Hari Senin (9/M), Pusat Pe- 
in Iptek Taman Mini In- 
a Indah (PP Iptek TMID 
ngani kerja sama de- 


at sains 


done 

ngan Pusa 

an Exploratorium dari 
rikat, 

“Ouestacon akan menghibah- 
kan sarana pendukung p 
luar ruang kepada PP Tp 
pusat peragaan lain di Indone: 

Sukro Muhab, Direktur 
MIT Jakarta, 
ma ini meliputi pe 
n bidang pera 


n 


n sains, pen 
pemantauat 
bidang komunikasi saing 


sis, 


bagi pengelola pusat sains di In- 
donesia. Kerja sama ini diha- 
rapkan dapat mengembangkan 
jejaring pusat 
serta” mengembangkan 
sama intert 
didikan 
Selain 
pelat 
di Indonesia selama 10 h 
yang diikuti 


ns di Indonesia 
kerja 
pen- 


aformal. 
diadakan 


itu, 
1 bagi staf pusat sains 


pula 


9 pusat sains di Indonesia dan 
Pusat Sains Negara Malaysi 
Dari pelatihan, “akan dipilih 


10 peserta terbaik untuk meng- 
ikuti pelatihan lanjutan di Gu- 
estacon, Austra Explora- 
torium An tahun 
depa 

Sebelumnya, bantuan diber 
kan oleh , 
untuk pembuatan peraga yang 
nggumbarkan pandemi influ- 
nbangan alat peraga 


ag pa 
Mu burung, tel 
2008, KUN) 


Puncak Hujan 
Kata, KOMPAS — Pun- 


asim hujan diperkira 
wuari hingga Febr 


mulai 
2013. Mei 
logi, Klim 
perkiraan itu 


ak jauh bed 
ngan pola normal tahunan meski 
awal mus 


mundur, 


di sebagian besur 
y ." kata Kepala Bi- 
dang Informasi Meteorologi Pub- 
lik BMKG Hadi Widiatmoko, Se 
min A9/D, di Jakart: 

Hadi mengataka 


ya dampak Osi 
n (MJO), 

MJO merupakan pola penge 
1 udara dari barat ke timur 
di Samudra Hindia, MJO puny. 
periode 40-60 hari dalam me 
mengaruhi potensi hujan deras 


SMAILING 


lead Ofce OPEN 


140 AROUNO, Dee 1120 
turope 

160 EST Of pebaranan 
tumopg 

NO CUROPETRENOY,/—Dec25 
150 057 OF Dee 19 
SPAIN PORTUGAL 

BO AMARING, peta 
nussit 

140 USA BAST 


COAST » CaNinoA, 


12/33D ABU DHAM 
DUBAI TURKEY 


1720 womtasiu, 
5720 THAILAN 


71ts0 HONGKONG 
MACAU 


00x 25,26 


Dek 2.20 


bec 25,28 


Dec28.30 


160 BEST OF KUROPE 
Boru: Puri Euro Disney. 

Dep : Dec 20 DD 
Poso 003 PA 
190 KUROPE RIVIERA. 

Paris » Lourdes » Nico « Monaco. 
« Barcelona « San Setustian 


5 Seats Loft 


AD WONDERS OFE 
Dep: Dec 20 Gan) 
10 Sent 


10 Seats teft 
100 EUROPE LEISURE 
Roma « Pisa « Milan » Nice 


Monaco » Paris 
Dep:Dec24 
CEPII Iosentsiet, 
12/1390 EUROPE TRENOY 


man CD 


Head Other: 
SMMUNG TOURS ANO TRAVEL SERVCE 
IL Majapahg No. 25 Jakarta 10160 


(@& 29220000 


Pan FBr20nKAAAS 


anuari 


pada 


uran itu membaw 
kering Ini membaw: 
pak ke wilayah Indonesia ketika 
terjadi interaksi pudara 
dari Australia ke Asia yang mem- 
bawa dampak musim kemarau 
lebih panjang, 

Kepala Pusat Dat: 
dan Humas Badan Nasional P 
n Bencana (BNPE) 
itopo Purwo Nugroho menya- 
takan, pada awal musim hujan 
atau jauh dari puncak musim 
hujan saja sudah terjadi bencana 
di beberapa daerah karena hujan 
lebat 


massa 
Jar 


dan longsor sejak Sab- 
tu Jalu terjadi di banyak daerah, 
seperti Bengkulu, Sumatera S 
Pandeglang, Sukabumi, Ja- 


karta, dan Kabupaten Bandung,” 
kata Sutopo, Warga diminta was- 
pada terhadap bencana. NAW) 


BANG 


| MASA DEPA 


Indonesia masih tertinggal dari tiga negara tetangga 
soal asupan gizi. Berdasarkan riset South 
Nutrition Surveys yang pekan lalu dipubli! 


anak yang kekurangan gizi dan berbadan pendek 
paling banyak ditemukan di Indonesia. Untuk 
mengatasi persoalan itu, perlu gerakan menyeluruh. 


Oleh SIWI YUNITA C 


outh East Asian Nutrition 
Ssinn (Sean) lemibag 
penelitian yang diprakarsai 
oleh FrieslandCampina, perusa- 
duk dari PT Prisian Flag 
Niti status gizi 
di empat di 
Asia Tenggara, yakni Indonesia, 
Malaysia, Thailand, dan Vic 
. Obyek penelitian adalah 
anak usia enam bulan hinggs 12 
tahun. 
Riset yang dilakukan sek 
12 bulan itu melibatkan 7200 1025 persen di Thailar 
anak dari Indonesia, 300 anak 1045 persen di Malaysia. 
dari Malaysia, 8100 anak dari Dalam hal pemberantasan 
Thailand, dan 2.880 anak dari defisiensi (kekuran 
Vietnam, Responden dari Indo- paling baik. 
nin A dan yodium 
05 persen, N 
persen, Thailand 445, 
serta Vietnam 77 persen. 


nesia yang kegemukan (owrweig 
1h dan obesitas terkocil diban- 
in tiga negara lain. Jumlah 


persen di Vietnam, 
dan 


Indonesi 


luas Ada 96 dc 
mulai dari Aceh hingga P 


menjadi lokasi penelitian, Di Tn- : 
doneia,Seanuts menggandeng” Masalah serius 
Perhimpunan Ahli Gizi Indone- Dilihat see 


sia (Persagi) untuk riset mereka 
anuts dida- 
1 


menurut Sandjaja, ahli gi d 
ketua tim peneliti Seanuts w 
tuk Indonesi: 


Indonesia meng 


Siri anak. Berdasarkan pencli- 
uk yang berusia ku- 
ahun tidak cukup 
pan kalori dan 
protein, Ibu menyusui pun 
turun setelah bayi berumur le- 


ta penelitian di 
de- 


ak Indonesia pa- 
yvia ha 


ling tinggi, Ma 
persen, TI 
dan Vietnam 1GA5 persen, 

Jumlah anak berbadan pen 
dek (stunting) di Indonesi 


angan 
paling ba- 


tertinggi dibandingka 
negara lain, Malaysia 8, 
sen, Thailand 635 persen, dan 
Victnam 129 persen, 

Jumlah anak berbadan kurus 
(underweigh!) mencapai 8 per- 
sen, Meski Indonesia lebih baik 


i macam, mulai 
dari kondisi ekonomi, kurang 
nya pengetahuan, hingga penya: 
kit, Akibatnya, anak-anak ber 
potensi kehilangan tingkat ke- 
cerdasan (10) sebesar 13 persen. 


Anak Pendek dan Kurang Gizi 


PM SRAZVAOFFERS, 
FOR LIMITED SEATS 
TILL THIS WEEKEND ONLY 


110 USA WEST COAST 
San Francisco « Solvang 


Vegas « Anaheim « Los Angoles 
(New Year @ Las Vegas) 

ep :D0c27 
5 Sears leh 
19/14 EAST COAST USA 

# CANADA 

5 Seats Let 
8/30 AMAZING AUSSIE 


« MADAME TUSSAUD 
Dep: Dec 22,26 27.229 


Save, 
te woterwora (G5 
5 SeatsL 


100 DISCOVERY NZ 
(FOX » TRANZALPINE) 
Dep: Dec 26 


1/12 ABU DHABI 
DUBAI TURKEY 


GD 


10 Sei 


Dep : Dec 24, 26 
5 Seats Left 
90 TURKEY SPECTACULAR 

Dep: Dec 27 
10 Seats Left 


TN 


sia jati 

9/11D CHINA HARBIN 

Dep : Dec 21,27 
@ China OmiKiTai 

Dep : Dec 27 


8/90 CHINA FAVORITE 


4 SKL RESORT » Hutong 

Dep: Dec 2327 
arancbes: 

Bursa Elok Jakarta s153020 
Graha Irama 5207610 
Wisma Iskandarsyah 7238120 
Kelapa Gading 45025533 
Senayan City 7anese 
Sate: 3ngisas 
Wisma Soewarra 55912999 


7/8/9/20 LAPAN 
& SAPPORO 
Dep : Dec 24, 27,29 

6/7/80 KONG KONG 
SHENZHEN MACAU 

0002006 28. 29,30 KETDENTIN 
7/80 SCENIC KOREA # JEJU 
Dep :Dec 22, 28,30 

DUsO 1158| 


USD 2.599: 


70 TAIWAN 
Dep: Dec 26 
1/8 TMAILAND 
Bangkok, Phuket, Pattaya, Phi 
Phi Island | Dep : Dec 29 


4D SINGAPORE 
UNIVERSAL STUDIO 

Dep: Dec 29 
5D BANGKOK PATTAYA 


Dep: Dec29,30 MINTTAKTTN 


60 ROMANTIC KOREA 


Dep - Mar 16 | Apr 26 


M3 Lung 


BO SUPERAUSSIE 
# TANGALOOMA 

(Dep: Oec2.Ian 6.201 Feb3,17 
Dep: lan 3, 10, 17,24 | Feb 7, 
121.28 


11/12/13 WEST EUROPE 

Dep: jan 18 | Feb 21 

Mar 22 1 Apr 19 | May 9 
USD 2 


(M11D PROMISED LAND USD 2.100 


santave nm... MENAN , 
/10/140 PROMISED LAND 

# ISTANBUL | Oep ebi 17/ Ma 

M Gitert lumondong USD 2.809 
Kowats 4 
Adit and fatow 

ur sol medis lor ber deal 
Tatar Oumaitngtour 
Facebook smaing to 

mw amalingtour.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(kurang dari 8 persen asupan 


(kurang dari 70 persen asupan 


Jang iekomengaskan) Sk 882 rang eeiomentasikan) 
Tidak ada perbedaan Anak perempuan 
Sein ara an balita seat 
adah dan zea Bajak jang kurang 
perempuan 322 z ata 34 
263 263 26,6 aa 
bertambah 209 Anakusia5-12 
angan Tahun bin banyak 
anak balita il I 
a19 taun ea 
20-19 tahun Anak Anak 5 Anak Anak 
5 lakilaki perempuan M20419 thun lakilaki perempuan 
Mt pena 
TINGGI BADAN 649669 UNA 
Anak lokal 
Manuk perempuan 
241243 241 252 
l 1 
Sangat Pendek Normal SO Pr AMI 
pendek pendek 
Bb— 0,5-4,9 tahun 5-12 tahun 
"Bisa kita bayangkan ker program intervensi. mengatakan, untuk memenuhi 
Indonesia akib asi muda Slamet Riyadi Yuwono, Di- kebutuhan gizi anak, pemerin- 
kurang gi,” kata Sundjaja, rektur Jendoral Bina Gizi dan tah membuat Program 1000 


Banyakny. berbadi an Anak Ke. Hari Pertama Awal Kehidupan 
pendek juga menjadi bom waktu mt yang dihitung sejak bayi 
bagi kondisi kesehatan generasi lis m dalam kandungan, Dalam prog- 


mendatang Anak pendek lebih 
berisiko mengidap penyakit de- 
dewasa 


ram ini, pemerintah melalui 
posyandu memberi maka 
ita, Pengeta 
huan tentang gizi dan pengs 
lap kesehatan dan 
ak terus disosia: 


merup 
kesehatan anak serta m 
kaya berbagai rumu 


untuk mencap: 


iku tidak diimbangi de. 
ngan idup seh 
bisa kegemukan, bahkan obesi 
tas dan berpotensi terkena ber- 
bagai penyakit," ujarnya, 
Hendro Harijogi Pudjono, Di- 
rektur Public Affairs and Regu- 
» PrieslandCampina 
tiddle East Asia 


Menteri 
Mboi mengatakan, jaringan fa 
silitas kesehatan primer mulai 
esehutan bagi — dibangun arakat pe. 
Nilai- —losok makin mudah mengakses 
ii Rp50 juta hingga Rp sara hidup se- 


 mereh met menya 
ningkatkan kesehatan ibu dan 


anak, pemerintah memberi ban 


puskesmas di Indone 
nya mn 

250 ju 
untuk mt 


okok. 


an di- anak dun peningkut a gisi dan 
enjadi puskesmas pola hidup sehat diharap) 
landasan penelitian lebih lanjut, 4. efektif me nyika ku 
ngkapi data yang ad: Tingkatkan gizi iri dun tubuh pendek padu 
digunakan untuk menyusun Ketua Persagi Minarto anak-anak 


SUBSIDI BBM 
HANYA UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU 


Terima kasih Anda sudah menggunakan BBM Non Subsidi 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


UMUM 


15 


Bank Syariah Mandiri Terima Penghargaan 


Direktur Utama 
Bank Syariah Mandiri 


Finance Aw: 
sebagai The Best 
Islamic Banker 201 
di Kuala Lampur, 
Malaysia, Seni 
G9, Penghargaan 
diserahkan oleh Asian 
Institute of Finance 
BOD Me 
Ranjit Aji 
pendiri The Global 
ie Finance 
Pn Humayon 
Dar (kanan), 


Waspadai Potensi 
Konflik Horizontal 


Upah Minimum Pekerja Belum Ditetapkan 


BEKASI, KOMPAS — Sekitar 5.000 buruh dan 


warga berhadapan dan nya 
"Thamrin, kawasan industri 


paten Bekasi, Senin (19/11). 


s bentrok di Jalan MH 
EJIP Cikarang, Kabu- 
Warga yang tergabung 


dalam kelompok Masyarakat Bekasi Bergerak 
menilai aksi buruh sudah berlebihan, 


Senin pagi, dari rumah buruh 
di Jalan MI Thamrin, pekerja 


akan menyggerebek PT Samsung 
Electronics Indonesia di kawasan 
industri Jababeka 1 Namun, ren- 


cana itu dicegah oleh kelompok 
massa dari Masyarakat Bekasi 
Bergerak. "Kami merasa aksi bu- 
ruh yang unjuk rasa, blokade, dan 
bikin macet sudah berlebihan 
Warga merasa terganggu,” kata 
Koordinator Minin Muslim, 
Koordinator aksi buruh Supri- 
yanto mengatakan, pekerja me- 
lakukan aksi protes karena adu 
pelanggaran hubungan industrial 
di perusihaan. Manajemen 
sung dan serikat buruh, misal 
belum mufakat untuk pengha- 
pusan tenaga alih daya, 
Kelompok buruh dan massa 
yang bersenjata kayu dan bambu 
ini sempat berhadapan, tetapi da- 
pat ditenangkan oleh Brimob dan 


Sabhara. 
Kepala Subbagian Hubungan 
Masyarakat Kepolisian Resor 
kasi Kabupaten Ajun Komisaris 
Bambang Wahyudi mengatakan, 
buruh dan massi akhirnya bisa 
dimediasi. Pukul 1800 dicapai 
kesepakatan, di mana aksi buruh 
tak boleh membuat jalan macet, 
Ketua Umum Forum Investor 
Bekasi Deddy Harsono meng- 
ingatkan pengusaha dan pekerja 
tentang deklarasi harmoni 
dustri, "Kedepankan dialog agar 
situasi tetap sejuk,” katanya, 
Upah minimum 
Gubernur DKI Jakarta Joko 
menerima reko- 


mendasi dari Dewan Pengupah- 
an tentang upah mi 


2216243, "Nanti, pengusaha dan 


penetapan UMP tepat waktu," 
katanya di Balaikota, 

Nilai UMP 2013 naik 44 persen 
dibandingkan UMP 2012 yang Rp 
1520150. Pengusaha keberatan 
terhadap UMP 2018, terutama 
bagi pengusaha kocil menengah, 

Namun, buruh mendesak Jo- 
kowi segera menetapkan UMP 
dan upah minimum sektoral pro- 
vinsi (UMSP) 2013. “Tetapkan 
UMP dun UMSP dalam satu pa- 
ket peraturan gubernur, Kami 
meminta Gubernur tidak meng- 
khianati buruh," kata Sekjen Fo- 
tum Buruh DKI Jakarta Mo- 
hammad Toha. 

Dari Tangerang dilaporkan, 
hingga pukul 19:30 masalah UMK 
2013 masih dibahas Dewan Peng- 
upaban Kota Tangerang, Ratusan 
buruh masih menunggu hasil ke 
putusan di depan Kantor Dinus 
Tenaga Kerja Kota Tangerang di 
Cikokol, 

"Kami akan tetap di sini me- 
nypiwal pembahasan," kata Su- 


narno, juru bicara KASBI. Buruh 
minta besaran UMK Rp 28 juta. 
Secara terpisah, Wali Kota Ta- 
meng- 


ngerang Wahidin” Mali 
inginkan agar buruh 
dengan upah bisa setu 
(DKI Jakarta. OHO/FRO/PIN) 


Harga Meroket, Pedagang Menjerit 


(Sambungan dari halaman 


Di warung-warung kaki lima 
di dekat Balaikota DKI Jak: 
situasinya pun lebih kurang 
sama. Pedagang bakso "libur" 
jualan, 

Ketua Umum Asosiasi Pod: 
gang Mie dan Bakso Indonesia 
Ayo Budiman 
mengatakan, di Jakarta ada se- 
kitar 50000 pedagang mi dan 
bakso, Tri memastikan, puluhan 
ribu pedagang bakso dan mi ter: 
Pata karena harga daging sapi 

inimnya pasokan 


banyak 80 persen anggota 
kami adalah pedagang bakso ke- 
ng dengan erobak atau di- 
pikul, Satu kilogram daging bagi 
mmeroka bisu menjadi 12-14 
mangkok. Dengan harga daging 
Rp 90000 per ku saja, anggota 
kami sulit mendapat untung 
gi saat harga melambung 
Rp 120000 per 


Apa 
sampai di ata 
ke” kata Tri, 

Tri dan anggotanya merasa- 
kan susahnya mendapatkan 
king sapi dalam 5-6 hari ter- 
akhir, Penjual mi ayam bakso di 
depan Pasar Pesanggrahan, Ju- 
karta Selatan, misalnya, sudah 
dua hari terakhir tidak lagi mv 
nyediakan bakso. 

"Ada daging, tetapi mahal, 
Kalau dipaksain buat bakso, bi- 
nyung mau jual berapa. Sudah, 
stop dulu saja," kata Minto, pe- 
dagang bakso, 

Menurut Minto, dengan tidak 
menyediakan bakso, beberapa 
pelanggan memang kecewa dan 
ada yang tidak jadi membeli da- 
#angannya. "Tetapi tetap ada 
i rebus saja, 
uang masuk,” 


Beberapa rekan Minto yang 
masih berjualan keliling meng- 
hentikan usahanya, Sebab, ke- 
untungan minimal Rp 30.000 
sehari dipastikan melayang. 

"Tri mengatakan, Apmiso me- 
mang mendapat jatah daging 
sapi dengan hanga stabil, yaitu 

kisaran Rp 86.000 per kg. 
“Sebagian teman masih meman- 
faatkan jatah daging untuk terus 
berdagang, Tetapi, jatah itu ha- 
akhir bulan ini,” katanya, 
Jauh sebelum pedagang da- 
ging sapi mogok berjualan, ke- 
makan harga makanan berbu- 
han daging sapi sudah terjad 
"Try, pedagang bakso dan sosis 
mentah di Pasar Senen, menga- 
takan, kenaikan hanga barang 
yang dijualnya itu terasa $ 


Bakso kemasan dijual seharga 
Rp 27000-Rp 40000 per ke- 
imasan. Satu kemasan berisi 
50-100 bakso, Harga jual ini 
tergantung dari kualitas, S 
tara hanga sosis kemasan 
Rp 20000-Rp 25000. Sebelum- 
nya, harga makanan ini lebih 
murah sekitar Rip 5000 per ke- 
masan. 

Para pedagang tidak hanya 
harus menanggung kenaikan 
harga. Pasokan bakso dan sosis 
juga terbatas, Sebelumnya Try 
bisa mendapatkan 10 karung 
bakso, tetapi kini dia hanya bisa 
mendapatkan 5 karung, 

"Dari pabriknya sudah diba- 
tasi. Paling saya kasih tambahan 
untuk sopir yang mengantarkan 
barang agar bisa tetap menda- 
patkan pasokan," katanya. 


Tetelan mahal 
Melambungnya harga daging 


hingga Rp 95000 per kg di pa- 
sar tradisional juga memukul 

pedagang makanan, Putri (25), 
pengelola warung tegal di Jalan 
Penggilingan, Jakarta Timur, su 
“dah tiga hari ini tak lagi menjua 
rawon karena harga daging sapi 
tetelan nuik dari Rp 20.000 per 
kg menjadi Rp 25000 per kt. 

"Harga tetelan mahal, enggak 
nutup untuk jualan rawon. Pa- 
duhal, konsumen saya buruh 
sur semua yang hanya bisa be 
rawon Rp 2000 per porsi," kata 
ibu satu anak ini. 

Uni Bagadang (40), pemilik 
warung nasi padang, mengaku 
tak bisa menaikkan harga jual 
per potong rendang dan den- 
deng meskipun harga daging 
sapi tinggi, Siapa yang mau beli 
makanan kalau harganya mahal. 
Paling, ya, keuntungannya bci 
kurang,” kata Uni, 

Kasdar, pedagang soto daging, 
masih bisa berjualan karena dia 
sudah memiliki pelanggan. "Sa- 
ya memang sudah langganan 
daging, Harganya Rp 85000 per 
ke Sedikit-sedikit masih bisa ju- 
alan,” ujarnya, 

Lain halnya dengan Ahmad, 
pedagang sop iga. "Daging sih 
ada asal berani membelinya. 
Warganya sumpai Rp 100000, 
per kg, Saya sebenarnya sudah 
langganan, tetapi tetap tidak 
diberi harga 
nya, 

Ibrahim, pedagang daging 
sapi di Pasar Cempaka Puti 
Jakarta Pusat, juga terkena im- 
bas kenaikan hanga daging Kini 
Ibrahim tak berani membeli da- 
ging dalam jumlah besar karena 
keterbatasan modal, Apalagi, pe- 
dagang harus membayar daging 
secara kontan. 

(MDN/NEL/FRO/ART) 


Demokrasi Tanpa Tanggung Jawab 


ung Hatta mengingatkan, "Demokrasi 
tidak akan berjalan baik apabila tidak 

ada rasa tanggung jawab. Demokrasi 

dan tanggung jawab adalah dua serangkai 
yang tidak dapat dipisah-pisah. Sebagaimana 
hak dan kewajiban adalah dua segi daripada 
4 peme- 


lah dua segi timbal balik daripada tuntutan 
moral, 

Namun, demokrasi kita hari ini dirayakan 
oleh kegaduhan pencitraan di satu ujung dan 
ketiadaan responsibilitas di ujung yang l 
Di tengah-tengahnya kita legalisasi 
arahan kekayaan nasional, kita s 
batilan korupsi, dan kita maafkan pengkhia- 
niatan. Nurani yang terpojok cuma bisa meng- 
#emakan jeritan Julius Caesar, "O, what a fall 
was there, my countrymen! Then, Ind you, 
and al of us fell down, whilst bloody treason 
Mourished over us” 

Dalam merebaknya pengkhianatan, 
terjerembap ke dalam genggamai 
pentingan para sindikat. Akhir-akhir 
lik terenyak oleh baku-bongkar kejahatan 
antarlembaga negara, yang secara telanjang 
memperlihatkan cengkeraman: 
jahatan di segala ini bersamaan dengan 
robohnya rasa tanggungjawab penyelenggara 
negara pada kebaji 

Hulu 
jahatan kel 
susun secara berdaulat 
keadilan, dan kesejuhteru 
keseluruhan. Namun, dalam kealpaan tang- 
ungjawab legislator, banyak undang-undang 
disusun untuk melegalisasikan penjarahan 
“dan pemiskinan rakyat. Undang-Undang No 
mor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi, setidaknya pada pasal-pasal yang me- 
nyangkut kewenangan BP Migas suatu con- 
toh legalisasi penjarahan kekayaan nasional 
oleh modal asing. Ironisnya, substansi Per- 
pres No 95/2012 sebugai pengganti undang- 
undang tersebut dinilai oleh para pemohon 
Wi materi masih mempertahankan pola pe- 
nyelolaan migas dalam kerangka business to 
#overament yang melemahkan kedaulatan 
negara. Bisa dipahami jika hal itu memun- 
culkan dugaan bahwa perpres tersebut me- 
rupakan "Payung Istana untuk Lindungi Ma- 
Sia Migas” (RMOL, 16/11/2012). 


ANALISIS POLITIK 


YUDI LATIF 


Sementara itu, dari laporan Sekretaris Ka- 
binet Dipo Alam kepada Komisi Pemberantas- 
an Korupsi, terkuak praktik persekongkolan 
penjarahan keuangan negara yang melibatkan 


dadi pejabat di 
ngenaskan, praktik megakorupsi politik ini tak 
kenal warna asas kepartaian. Bahkan, kemen- 
terian yang dikuasai partai bercorak keagama- 
an pun terindikasi melakukan kejahatan seru- 
pa, dengan konsekuensi melakukan sakralisasi 
tindakan korupsi. 

im demokrasi surplus pengkhianatan, 
tan besar begitu sulit dihukum, tetapi 
begitu mudah dimaafkan, Kasus megaskandal 
Bank Century dan Hambalang terus digan- 
tung sedangkan gembong narkoba kelas kakup 
begitu mudah diberikan grasi, 

“Akhirnya, harus disebutkan tentang godaan 
terakhir sebagai suatu pengkhianatan, yakni 
melakukan tindakan yang benar untuk tujuan 

lah. Saling bongkar kejahatan antar- 
egara memang membantu publik 
mali modus korupsi dan pengkhianatan, 
Namun, motif tersembunyi di balik tindakan 
itu acap kali menghentikan langkah-langkah 
pembongkaran kejahatan itu sebatas pencitra- 
an,dengan posisi berdiri yang mudah bergeser, 
Selebihnya, publik hanya menyaksikan biduk 
republik yang retak, dengan para awaknya 
yang bertikai, tanpa kekompakan di bawah 
garis kepemimpinan sang kapten, 

Di setiap penggal sejarah Indonesia selahu 
ada pengkhianat. Namun, belum pernah nalar 
an nurani publik begitu terpuruk s 
ini. Krisis demokrasi kta terjadi persis karen 

lai-nilai keadaban publik ti liki 
rana yang efektif untuk memengaruhi ke- 
bijakan politik. Merebuknya tendensi privati- 
sasi dalam ekonomi dan politik menempatkan 
kepentingan pribadi di atas nilai-nilai ke- 
bajikan publik. Timbullah gejala civic sehizo- 
phrenia yang cenderung meminggirkan segala 
yang eivie dan public, 

Dalam situasi seperti itu, meminjam ung- 


kapan Winston Churchill, "Akan menjadi 
suatu reformasi besar dalam politik sekiranya 
kearifan bisa tersebar secepat kedunguan, 
Namun, perembesan kearifan dalam kehi 


di bawah imperatif et 
musyawaratan, dan hikt 

Dalam imperatif etis ini, demokrasi mem- 
peroleh kesejatiannya dalam penguatan dau- 
Int rakyat, ketika kebebasan politik berkelin- 
dan dengan kesetaraan ekonomi, yang meng- 
hidupkan semangat persaudaraan dalam ke- 
rangka musyawarah-mufakat. Dalam prinsip 
itu, keputusan tidak didikte oleh golongan 
mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan mi- 
noritas elite politik dan pengusaha 6 
krasi), tetapi dipimpin oleh hikmat-kebij 
uan yang memuliakan daya-daya rasio- 
tas deliberatif dan kearifan setiap wangi 
negara tanpa pandang bulu, 

Di bawah orientasi etis hikmat-kebijak- 
sanuan, demokrasi direalisasikan dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan me- 
urut dasar kemanusiaan yang adi dan ber- 
persatuan dengan me- 
dilan sosial. Orientasi etis "hik- 


nya wawasan pengetahuan yang mendalam 
dengan jangkauan jauh ke depan serta ke- 
arifan untuk dapat menerima perbedaan sc- 


cara positif dengan memuliakan (he virtue of' 
civility, yakni rasa pertuutan dan ke 

ntara ragam perbedaan serta kesedi 
tuk berbagi substansi bersama, melampau 
kepentingan kelompok, untuk kemudian me 
lunakkan dan menyerahkannya secara to- 
leran kepada tertib sipil. 

Jika politik memang diabadikan bagi ke- 
baikan hidup bersuma, harus ada usaha pe 
nutaan ulang institusi demokrasi, yang me- 
mudahkan orang-orang arif bijaksana meryg- 
ama Ik 


YUDI LATIF 
Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan 


Pasar Daging Sapi Rapuh 


(Sambungan dari halaman 1) 


Para pedagang juga menyata- 
kan kesulitan mendapatkan pa- 
sokan daging karena rumah pe 
motongan hewan tidak melaku- 
kan pemotongan sejak sepekan 
lalu, “Saat ini kami masih me- 
nunggu informasi dari Kemei 
terian Pertanian yang akan me- 
nambah pasokan 5000 sapi dari 
Nusa Tenggara Barat. Kami bu- 
tuh info kapan persis sapi akan 
diberangkatkan, dipotong di ma- 
na, dan butuh waktunya berapa 
lama,” ujarnya. sional 

Dia menambahkan 
Jabodetabek san 
kan pasokan 
ging yang sifatnya spe 
pertitetelan, igo, dun 
tuk rawon. "Karena itu, pasokan 
arus berupa sapi hidup dan k 
mudian dipotong sesuai kebu- 
tuhan,” katanya, 

Ketua Perhimpunan Peternak 
Sapi dan Kerbau Indonesia Te 
guh Bocdiyana mengatakan, so- 
lusi jangka pendek untuk meng- 
atasi kenaikan hanga daging ada- 
ih keberani: Ih me- 


ant 


pul: 


nekan pengimpor merehabilitasi rumah potong he- — karta saja ada sekitar 50000 p 
daging dan sapi bakalan untuk wan (RPM), Target tahun 2012 dagang, sebanyak 80 persennya 
melepaskan stok mereka, Diper- adalah 150 RPH disertifikasi.Saat adalah pedagang kel 


kirakan saat ini uda stok sekita 
100000 ekor di gudang mereka. 

Namun, Direktur Operasional 
PT Great Giant Livestock Co u 
(GGLC) Didiek Purwanto 
Lampung Senin, membantah 
haknya menahan stok sapi siap 
potong. Stok bkalan sapi potong 
di perusahaan pengimpor dan 
penggemukan sapi itu saat ini 
turun drastis semenjak adanya 
pembatasan impor, 

Populasi sapi siap potong 


perusahaannya kini hanya tersisa 
25 persen dari kapasitas yang 
ada, "Stok sapi saat ini 

kami adalah 5589) 
22288 sapi lokal, padahal kapu- 
sitas kandang di GGLC adalah 
21000 ekor 
na 10000 ekor,” ujarnya. 

Dari hasil sensus sapi potong 
oleh Badan Pusat Statistik, po- 
sapi lokal di Indonesia per 
tahun rata-rata 148 juta ckor, 
"Tahun ini impor sapi bakalan 
sebanyak 208000 ekor, se 
a kebutuhan daging sapi ma: 
tahun 
480000 t 

Tahun 2009, impor sapi ba- 
kalan 765000 ekor, Tahun 2010 
impornya berkurang menjadi 
650000 ekor, Tahun 201 
sapi bakalan turun lagi menjadi 
400000 ekor. 

"Teguh mengatakan, pemerin- 
tah harus tetap berpegang bahwa 
swasembada adalah 
nasional. Juga harus kot 
bahwa swasembada daging sapi 
harus terbebas dari pemotongan 
hewan betina produktif 

Pemerintah juga harus segera 


ini baru 25 RPH yang terser- 
Uifikasi, memiliki nomor kontrol 
veteriner, RPH sangat penting 
uk memenuhi 
konsumen dan kebutuhan indus- 
tri berbahan baku daging sapi 


Sepi pembeli 
Sehari setelah 
alan, pada hari Senin sejumlah 
pedagang di pusar tradi 
mulai met 
li Pasar Senen, Jakarta Pusat, da- 


di tempat 
por da 


kapasitas ka- 


jakan 


en 


ini mencapa 
setara daging. 


impor — hari-hari, sementar: 


at, 


komitmen 
ekuer 


menya, 
dibuang ke pasar, 
Jumlah anggota Api 


kebutuhan 
di ruas-ruas jalan tol. 


Sempat berhenti 


ogok berju- 


ional 
kan daging sapi, Di 


. Barangkali karena harganya 
yang mahal,” ujur Uwik, sala 
satu pedagang daging sapi di Pa 
sar Senen, 
Suasana di los 


gi 


yng, Sebagian memilih menji 
roan, kaki, atau bagian 
sapi lainnya, Mereka beralasan 
harga daging masih mahal. 
Ketua Umum Asosiasi Pedi 
ing Mi dan Bakso Indonesia 
(Apmiso) Tri Setyo Budiman he- 
ran bagaimana mungkin terjadi 
lonjakan harga yang tidak wajar 
“an kelangkaan daging sapi be 
pemerintah 
tidak segera mengambil tindakan 


“Ini menyangkut hajat hidup 
banyak orang seharusnya segera 
intervensi. Kalau memang ada 
persediaan sapi di beberapa di 
trah, segera tentukan mekanis- 
ar daging bi: 
kata Tri. 


sen pedagang yang mangkal wa- 
rung9, dan 5 persen sisanya pe- 
milik restoran di mal, pusat be- 
lanja, dan lokasi tempat istirahat 


Aktivitas pemotongan ternak 
sapi di rumah pemotoi 
an PD Dharma Jaya di C 
Jakarta Timur, semakin meri 
run sejak pengusaha dan ped: 
sing mogok. menjual daging. 


Bahkan, pada Jumat dan Sabtu 
lalu, RPH sama sekali tidak me- 
motong sapi ternak karena lang- 
ginan mervka—satu perusahaan 
importir dan tujuh pedagang 
sapi -ikut mogok tak menjual da- 
sing sapi, 

Menurut Kepala Sub-Persona- 
ya, Ahmad Fu- 
jar, terhitung sejak Oktober, jum- 
lah ternak sapi yang dipotong 
turun hampir 40 persen. Dari 
biasanya per hari memotong 30 
sampai 80 sapi, sejak Oktober 
menjadi 25 sampai 50 sapi per 
hari, 

"Jelas jumlah ternak sapi yang 
dipotong menurun karena peng- 
usaha mengurangi jumlah sapi 
yang dipotong Puncaknya pad: 
Jumat dan Sabtu kemarin. Me 
roka tak mau memotong sapi 
meski stok ternak sapinya ada," 


ucapnya, 

Baru pada Minggu malam, lan- 
jut Pijar, importir dan tujuh 
pengusaha daging sapi mulai 


kembali memotong sapi. "Seperti 
biasanya pemotongan dilakukan 
im hari untuk memasok 
ing ke pasar-pasar puda ke 
esokan paginya. Senin malam 
pun akan beroperasi lagi me- 
motong ternak sapi." katanya, 
Ta 

bari kelima, kemarin, 
masih belum ada di pasar tra- 
disional Kota Tangerang karena 
RPII tidak memotong sapi. 

api itu sudah ada sejak 
sepekan lalu, tapi sampai seka- 
rang belum dipotong” kata 
Idham Kholik, seorang petugas 
keamanan di RP Bayur. 


cepat 


o di Ja- 


hu 
takung, 


a MDN/ 
JON/NIK/WIEAVER/EGI/ABK/ 
CME/INK/AILO/EKI/ETA) 


Banyak Kepentingan Membonceng Pemekaran 


(Sambungan dari halaman 


hinggga kini masih menyalami ke- 
sulitan memajukan ekonomi dan 
pembangunan wilayah. 

Saat ini, usulan pemel 


karan di Papua di antaranya 
bentukan Provinsi Papua Te- 
ngah, Papua Selatan, dan Pegu- 
nungan Tengah, 
Sulawesi 


sat, yaitu Kabupaten Konawe 
pulauan, Muna Timur, Buton Se- 
latan, Buton Tengah, Kolaka Ti- 
mur, dan Kota Raha. Di Sultra 


wan 


kini ada 10 kabupaten dan 2 kota, 
"Ada kebutuhan. mempercepat 
pelayanan publik dan pemi 
ngunan infrastruktur bagi ma- 
syarakat," kata Kepala Badan Pe- 
encanaan Pembangunan Daerah 
Sultra M Ne 

Dalam tujuh 
Wacana pembentukan Provinsi 
Cirebon yang terpisah dari Jawa 
Barat terus mengemuka. Kli- 
maksnya. menjelang pemilihan 
gubernur Jabar tahun 2013, Pre 
sidium Pembentukan Provin: 
Cirebon (P3C) menuntut ji 
politik pasangan Ahmad Herya- 
Dede Yusuf: 
pilkada 2008 berjan 


#slatf Jabar, 
ir Andi Baso. Memam 


tahun terakhir, 


rang dalam 
memfasi- 


baru-baru ini di posisi 


litasi pembentukan Provinsi C 
rebon. Menurut Ketua Umum 
-  P3C Nana Sudiana, usulan pen 
bentukan Provinsi Cirebon bx 
lum disetujui eksekutif dan 


ada beberapa daerah 
hasil pemekaran yang menu 
ukkan perkembangan cukup b 
ik, seperti Kota Banjarbaru di 
Kalimantan Selatan, hasil peme- 
karan dari Kabupaten Banjar pa- 
da 1999, Tahun 2006 kota be 
penduduk 199000 jiwa itu m 
nempati urutan ke-18 daerah pe- 
mekaran terbaik nasional, tetapi 


Wakil Wali Kota Banjarbaru 


Ogi Fajar Nuzuli mengatakan, 
ada beberapa hal yang menjadi 
indikator sebagai daerah peme: 
karan terbaik, antara lain kese- 
jahteraan masyarakat, kesehatan, 
angka harapan hidup, pendidik- 
an, infrastruktur, dan ketente 
raman daerah. APBD juga ni 
dari Rp 2 miliar 4999) menjadi 
Rp 600 miliar (2012). 

Lima tahun terakhir warga 
Pakpak Bharat, Sumatera Utara 
juga mulai merasakan pembu- 
ngunan di kabupaten hasil pe 
mekaran dari Kabupaten Dairi 
itu pada 2003, 

CENG/RWN/REK/SEM/KOR/ 

ODY/WERANSI/FER/INA/NTA) 


« cauu 


AGAN DANA KEMAMUSMAN KOMPAS: TA Ga Ma 


TN TER 20 DA 0 


190 TELEPON Sh 


wc ir Ma 
Ae 


512200115 


Si at @EMAN 


ST SURABAYA 


Sa da Deh 


ra sana dat 16008 BAGAN LA Painan Sita 
KI) JUN " BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN GAJAH MAN 104 JAK 
3 Koh Oni i0onlasin e Gro CA Jaa Gala Ma 0 122 BD JL NG 01 


TG Mad. PADANG: ri inai. JAMBI 


kamar Sutar (seuuRun BacuN 20, 


Se Nan 


MAKASSAR 


Ol 32 JACASTA 1204 ALAMAT KAMAT kooas akta » PENERBIT PT 
TANGOTA SERIKAT PENEREIT SURAT KABAR No 


rs Kita Batavia 


BERETAKAN 
art 10270 TELEPON 
PATRA) TELEPON LANGSING) 21 

2 19 TELEPON GELURUM BAGIAN BSAS 53? Fa) DAN 1617 ONLINE 


TE PROBOLINGGO Bea Tan MALANG: ee 
Ra Hntnan JAYAPURA: 


woo: Me Kasar 


ata 300 me 


1501362 96 TA 


SE PALANGKARAYA Da 


MERALKE - 
Baya di, BALIKPAPAN: vas Ai Pasal 


18 Setia riau uks yng dikim ko Reaksi Dendakeya degan pai rangap, maksimal 5000 karakte, ditandatangani, dn diet Mens Cia ada, cantumkan mem Ueepn dan faksi). Untuk format dita dim ke amat plOkempas.com atau pniOkampa. ck Setia at tlsan fto atas matra pan yang telah 
Simvat tan Kampas” Ip iemomkaBulWrapdtan kam Gk armat ta mau menda yang Tits merupakan Dgn Gara Keras 


(WARTAWAN "HOMPAS" SELAI DIBEYAL TANOA PENKENAL DAN TAK DERKENANYAN MENERIMA BIRNTA AA PUN DARI MARASIMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


Suhandi 


SOSOK 


Keberhasilan Mengaliri Kehidupan 


Suhandi (92) sudah kenyang 
dilecehkan. Bahkan, beberapa kali 
dia hampir meninggal saat 
berusaha mengairi sawah. Kini, 
setelah mimpinya terwujud, apa 


aya senang bisa membantu 
in harus menanggung saki 
kerap ngilu karena 

dulu sering jatuh dari bukit setingsi 4 
meter, Kedua kaki istri saya juga sul 
bergerak. Kata dokter, ada ototnya 
ing terjepit. Peni dia ter: 


mengerjakan saluran air itu sejak 
berusia 68 tahun hinga 79 tahun, 
Kepeduliannya menanam. pohon 
keras di sepanjang tebing hingga 
mengubah lahan menjadi produktif 
juga memunculkan penghargaan Ma- 
rakat Peduli n Berpres- 


lu capek dan dulu sering terendam — tasi dalam Porn ngkung- 
yang dia lakukan mampu mengaliri ie," katanya. in Hidup Jabar Tahun 2010, Adapun 
kehidupan masyarakat yang dulu Bekam selesai geoag Yan, Ea Ha ol peng- 
rgaan Jasa dalam Membuat S4 
menertawakannya. Kerja kerasnya menyebar dari mu- luran Irigasi dun Komasya 
lut ke mulut. Ia tak pernah menolak hun 2009 dari Pemerintah Kabu 
OLEH CORNELIUS HELMY warga dari daerah tadah hujan — paten Tasikma 


mbali merantau dari Banten 
JK Sentampungtan trd 
ngan bekal uang Rp IA juta 


uhandi memulai hidup baru di tanah 
mpu 

, Kabupaten Tas 

Sebagian ang itu 


tahun men 
nen sekali setahun karena mengu 


lainnya untuk berkonsultasi, Ta be 
jar, modalnya adalah kerja keras 
dan selalu ber Tuhan m 
berkati peke 4 mem 
baik. 
Pemberitaan surat kabar membu 
kiprah Suhandi sumpai ke telinga p 
bat Pemerintah Daerah Kabupaten 
tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat. Sejumlah penghargaan 
dianugerahkan atas apa yang 


niat 


Ikhir, saya mendapat Peng- 
hanyaan Penyelamat” Lingkungan 
Pemkab Tasikm 


Barat 2012,” katany 

Berbagai macam penghargaan yang 
diterima, tidak menghentikan 'kip- 
rahnya, Untuk mencegah longsor, 
Suhandi ingin menanam lebih bany 
pohon produktif dan bambu di sekitar 
tebing. duga akan di 


an hujan untuk 1 pernah nyaris tewas Ta bercerita, pa- — papas untuk memb ukannya. buat permanen untuk meminimalkan 
Kontras dengan sa SSUHANON aa Ha suatu ketika lebih dari set yang panjangnya Dianggap sebagai sorok lanjut usiu — huapan air saat hujan deras turu 
dipisahkan Bukit Pasir C T Tae Tenten DNS BA 2 tubuhnya tertimbun 1000 meter yang produk, ia mendapi un, tenaga ini 
gundul seluas 1 hektar, Agustus 1920 meminta tolong, tea » Untuk mencegah longsor, tebing hangaan pada lari Lansia Suhandi menegis- 
pane «Wira G1) di bahan tertawaan warga di sekitar — tanah di sekitar saluran dita Tuhun 2009 dari Gubernur 
4 Anak: Engka Kartika (1), Dede V Selain itu, dia juga — hon mahoni, albusia 
(40), Yuyum (8), Ois Sukaesih Wawatirapah 


pernah berhenti mengalir 


(36), Asep Suhendrik (30), Ike (28) 


» & Pendidikan: Sekolah dasar (tidak 

"meski pada musim ke La an 

buat saluran membelah bu Hari 

tinggi maksimalnya 4 mete pn pt Jawa Ba- 

nya. begal 
ada usia lanjut, 2009 

hun 1988 Sul Penghargaan Masyarakat Peduli 


usaha mewujudkan mi 
banyak 42 warga pemil 
ne malah serupa di Dosa Oura- 


A DAya meh 
cangkul dan linggis, yang muncul 
Justru penolakan dan hinaan, Warga 
semakin enggan karena Bukit Pasir 
ing dianggap angker, 

Suhandi yang saat itu berusia 68 
hun tak ambil pusing dengan px 
nolakan tersebut. Dibantu istrinya, 
aenab (waktu itu berus 
ia mencangkuli bukit si: 
m. M 
tepat. Meski udi 
protes dan menei 
nya sudah tertidur ny 

“Capek hati saya menerima hinaan 


Lingkungan Berestas dalam Pe- 
ringatan Hari Lingkungan Hidup 
Jawa Bora, 2010 

Penghargaan Jasa Membuat Sa- 
Turan Irigasi dan Kemasyarakatan 
dari Pemerintah Kabupaten Tasik- 
malaya, 2009 

“Penghargaan Penyolamat Ling: 
kungan dari Pemerintah Kabupa: 
ten Tasikmalaya, 2012 

Adhikarya Pangan Nusantara Ja- 
wa Barat, 2012 


(warga), Ini jauh lebih berat kotim- 


mencangkul" 


Lahan produktif 


Tak hanya hinaan, Suhandi 


Jika ia tewas terti 
h pula Suhandi dilaporkan 


ya beli tani 


Ketika itu harga tanah tak pro- 
duktif tersebut Rp 5000 per 4 meter 
h itu dibeli dengan hasil mah di kedu 
tabungan selama merantau. Untuk — tinggi untuk tanah di p 

Ikupi kebutuh 


kebun sendiri seperti ubi dan sing- 


3 
istri berhasil mewujudka 
ut badan tebing berhasi 


sekitar tebing 
mudah longsor dan menutup su 
Cacing menjadi salah 


air terbukti membe- 
berkah berlimpah. Hingss 
'iwah dan kebun rawa seluas sekit 
hektar itu berubah 
produktif. Dalam setahun 
tiga kali dengan hasil rata 
per hektar, 

Warga yang dulu mengejek pun 
mendapatkan untung Lahan seluas 
24 hektar di Desa Cibeber dan Desa 
(urut teraliri air sepanjang 

Ii ta 
tu pun terbilang 
bukitan. 


5 ton 


ni tanah di desa itu men- 
capai Rp 500000 per 14 meter p 

i. Kondisi itu membuat warga ber- 
ubah, Mereka menjadi hormat dan 
bersikap 
keluarga, Dari sosok 
hina ia menjadi sesepuh m 
Desa Gunajaya. 


n seh 
makan 


n bergelut da 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“Mencari makna atas kehidupannya dengan mem- 
bangun generasi muda", menjadi awal pemikiran 
Veronica Colondam untuk membangun Yayasan Cinta 
'Anak Bangsa (YCAB Foundation) pada 13 Agustus 1999 
usianya yang ke-26. 


Veronica Colondam adalah wanita yang tidak hanya 
berperan sebagai istri dan ibu dari tiga orang anak, 
namun juga seorang social entrepreneur yang berhasil 
membangun YCAB Foundation beserta sejumlah proft 
centers-nya menjadi sebuah global social enterprise. 
Tiga pilar YCAB Foundation: kesehatan, pendidikan dan 
kesejanteraan, hingga kini sudah memberi dampak bagi 
lebih dari dua juta orang di Indonesia. 


Sejumlah penghargaan pun telah ia raih, tak hanya 
penghargaan atas aktvitas kampanye anti-narkoba, 
namun juga atas sejumlah inisiatif sosial YCAB 
Foundation seperti program Rumah Belajar bagi remaja 
putus sekolah maupun program microfinance yang 
membangun stabiitas ekonomi keluarga pra-sejahtera. 
Semangat social enterprise yang Veronica bawa tak 
hanya membangun kekuatan finansial YCAB Foundation 
dan profit centers-nya, namun juga mengembangkan 
masyarakat pra-sejahtera dan memajukan Indonesia. 


Filosofi yang sama juga dimiliki BTPN. Memberdayakan 
segmen mass market Indonesia (Khususnya para pan- 
siunan, pelaku usaha mikro dan kecil, serta komunitas 
pra-sejahtera produktif) merupakan komitmen BTPN, 
yang mengintegrasikan misi sosial dengan misi bisnis 
dalam produk, layanan, serta kegiatan sehari-hari, 
Dengan ber-bank di BTPN, nasabah mass market tidak 
hanya mendapat solusi keuangan sesuai kebutuhannya. 


alnbow Your Life 
» 


Ikuti Intormation Oteptay 


memudahkan pengemudi 


@ "wae es leter Madan en aM age Menma G7 unt ema 


Lebih daripada itu, mereka juga secara otomatis 
mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapasitas 
mereka melalui program daya-sebuah program 
pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur - 


Anda pun dapat berperan dalam memberdayakan 
mass market Indonesia dengan menabung di BTPN 
Sinaya. Dana yang Anda simpan di BTPN Sinaya melalui 
ptoduk unggulannya Deposito dan Taseto (tabungan 
yang menawarkan bunga setara deposito), seluruhnya 
dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman 
dan program pemberdayaan bagi para nasabah mass 
market iri. Inlah yang menjadikan Investasi Anda di 
BTPN Sinaya memperoleh nila lebih baik dalam pe- 
nngembangan Investasi maupun pengembangan pikiran 
dan jwa Anda sebagai pribadi yang telah membuat 
perubahan dalam kehidupan sesama. 


Berinvestasi di BTPN Sinaya Anda tidak hanya 
berkembang secara finansial, lebih dari itu, Anda berarti 
telah turut serta dalam menciptakan kesempatan 
tumbuh dan hidup yang lebih berarti, menjadi 'sinar 
yang memberdayakan! mass market Indonesia, 


Bersama BTPN Sinaya, Anda bertumbuh, mereka 
pun bertumbuh dengan pasti, 


EKONOMI 


KOMPAS sewa 


Olahraga: 
Asah Akurasi Umpan sa 


Nusantara: Dilestarikan 
Lewat Gelar Budaya mua 


A, 20 NOVEMBER 2012 17 


DAGING SAPI 
Memanfaatkan Momentum 


Baru, harga daging sapi melonjak. Kali ini menembus Rp 
90000 per kilogram di wi Sayangnya, 
arga ini tidak dini) 


Gis kali menjelang hari besar keagamaan dan Tahun 


ah Jabodetabel 
emak sapi, 
ransportasi sapi terjadi dari 
produsen ke konsumen, baik menyangkut transportasi 
nsportasi darat, 


Setidakny 
Jenderal Petern: 
tanian (Kement: 
hargu daging 
masuk 


in Direktur 
Kementerian Per- 
Muktuasi 


bakalan 5 persen yang efektif Januari 2012, 
Dil salah itu, pasar dan tata niaga sapi memang 
tak pernah dibenahi sungguh-sungguh. Perdagangan sapi lokal 
dibiarkan tumbuh dengan sendirin 
gitu pula dengan pola pikir masy 
Tahun ini kebutuhan di 
terdiri dari 399 


peningkatan daya beli, dan 
i besar ke 
ing sapi lokal itu setara pemotongan 24 jut 


maan nasion: 


bisa 
482 juta 
ekor. 


upi Perah da 
ada kenaikan signifika 
potong, yaitu 17 juta ekor, 

a populasi supi awal & 
k biru Kemen: 
ekor 


tong su as cetak 
biru, Swasembadu 
sapi mesting 
dicapai, 

Musala 
usaha te 


tabungan, mereka jual sapi ka- 
Ha benar butuh uang, 

nya pemerintah harus n 
Pemelih 


Di luar persoalan itu, pemangkas 
supi bakalan hingga 50 persen jus 
importir daging dan pengusaha penggemukan sapi, Mc 
y selama ini bisa menjadi katup pasokan daging 
ypor ataupun lokal ke pasar 


menggruncang periuk nasi 


dadi priorita 
daya sapi dan pasar hewan altern 


BELI ASURANSI 


TIS 
GARANSI 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
otr AS per barel otr AS pertroyounce per Cola AS 

400 zxo00 109 2000 2 
a00 20 2226206 | go 3035 | 0 17210 | 910 

—mamnnan, ma aa mn 
120 asnsaa | 0000 Ba) 1400 2001 emut 
000 1000 mo 10 92 

KA AG HA TA 1 OB 5» mw RB hk mi RB 5» m 91 gn mi 


Pengganti BP Migas agar KHfisien 


Menteri ESDM Berdialog dengan Manajemen 302 Kontraktor Kontrak Kerja Sama 


JAKARTA, KOMPAS — Lu , - 
Satuan Kerja Sementa 

Pelaksana Kegiatan Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 
diminta tidak boros dan 
lebih efisien dalam 
pengelolaan minyak dan 
gas bumi. Hal ini 
diperlukan untuk 
meningkatkan 

pencrimaan negara 
sektor minyak dan gas 
bumi. 


sana (SKSP) Kegi 
gas Ji Ik. im 
halitu dalam pertemuan d 
m karyawan SKSP Mi 
Senin 09/M) sore, di Jak 
pala SKSP Migas Jero 

cik juga bertemu sekitar 302 un 
sur pimpinan kontraktor kontrak 
kerja sama (KKKS) di Hotel 
Dharmawangsa, Jakarta, Senin 
malam, Perte untuk me 
tetap 


Pekerja serta te 


ro Wacik, di 
ig eks BP Migas y 


harus bisa 
ar untung, tt 
4 BP nesia harus 
ntuk itu, satu- 
an kerja tersebut harus mem- 
prioritaskan perusahaan migas 
nasional serta mengurangi risiko 
rt eksplorasi dan produk- 
mereka garap, 

using 


SP Migas diminta berhe- 
mat, Setiap divisi di satuan ke 


| migas 
pi bangsa Indo 
pat lebih banyak. 
gung jawab s0- 
jangan sed) 
Agar sampai ke 
ta Jero Wacik. 
SKSP Mi- 


kontrak 


ujarnya. 
mengakui, sebenarnya: 
garan untuk BP Migas sudah d 


pastian hukum terka 
kerja sama mij 

? Migas merupakan unit 
khusus di bawah Kementeriu 

ESDM, yang menggantikan fung- 
4 Kegiatan 
BP Miggs). 


Proust 
dengan putus- 
Konstitusi (MK) 


n proses persetujuan 
oleh SKSP Migas. "Kami ber- 
harap persetujuan anggaran dan 
peren kerja tahun 2013 
bisa selesai November ini," ka 
nya, ENY/DO) 


la tetap butuh investasi. 
berharap ke depan keberadaan BP Migas berten- pi perusahaan-perusahuan 
regulasi pemerintah lebih men- — tangan dengan konstitusi sehing- 
dukung ine igas, ga harus dibuburkai 

Wakil Presiden Bidang K 


migas nasional harus diberi pri- 


KEUANGAN NEGARA 
Realisasi Utang Hampir Tuntas, Pemerintah Batalkan Lelang 


JAKARTA, KOMPAS — Po- menerbitkan 
nerbitan Samurai Bond dan su- itu dalam bentuk Samu 
kuk global akan membuat total Senin 9/M), di Jakarta. 
penarikan pembiayaan pemer Pada Rabu (BU), pemerintah 
sukuk (obi 
) global seni 
AS, Dalam AP 
un 2012, p dilakukan 
matok target penarikan pembi- ber. 
n (otang untuk menambal 
defisit APBN Perubahan 2012 se- 
besar Rp 1901 triliun. 


sejumlah lembaga pemeringkat 
utang. Sementara itu, tenor pe- 
nerbitan sukuk global direncan 
kan selama 10 tahun dengan 
3 persen, 

it denyan penerbitan 


Bond, 


Masih ada dua jadw 
SBN, yakni 27 Novemi 
dan 4 Desember 2012. 
hir pasti batal. Satun 
un dikoordinasikan 

ten Perbe 


tidak diperlukan, pengelolaanny: 
ak benar, dan nihil manfaat. 
Sekretaris Kabinet (Seskab) 
Dipo Alam, 1 November, 
nindaklanjutinya dengan mener- 
bitkan Surat Edaran Seskab No- 
mor502/Seskab/X1/2012. Menu: 
rut Dipo, menteri dan pimpinan 
lembaga pemerintah nonkemen- 
terian diminta mengkaji ulang 
nya. Dengan 

puan pem- 
negeri dan 
usaha milik negara, prog- 
ram-program itu sebaiknya di- 
dalam negeri, BEN) 


am jadwal lelang 
negara untuk periode ter- 
akhir, yang semula ditarget 
awal Desember tahun ini 
Pemerintah Indonesia dan Gu- 
bernur The 
ternatioi 


tingkat t 
dan tingkat kupon 
Robert mengungkaph 
kupon 118 persen ad 
1 Pejabat se- paling rendah yang px 
Direktur Jenderal Pe- dapat. Hal itu memui memberikan peringatan keras bad: 
Joreign bond berdenominasi yen ngelolaan Utang Robert Pakpa- mengingat peringkat utang in- — kepada kementerian dan lemba- 

senilai 60 miliar yen. Pemerintah — han seusai penandatanganan ke-  vestasi Indonesia cukup baik dari ya karena gemar menarik utang bi 


Bond maupun sukuk global di- 
ak tahun 2009. 


persen. 
n, tingkat 


Susilo Bami Yudhoyono 


Yo 
bunga cicilan 


| tempat tujuan 


0/5 diskon terbang 
dengan Garuda Indonesia 


pilihan berkelas menuju 


Diskon 1296 berlaku untuk pemesanan tikot hingga 16 Dosembor 2012. 096 bunga cicilan berlaku hingga 1 April 2013. Pemesanan dan pembollan tiket hanya molalul Garuda Indonesia Gal Cantro dan Garuda Indonesia Ticketing Office idak berlaku untuk 
(pemesanan onlino/melalul travel agant kecuali 06 bunga cicilan). Berlaku untuk somua Kartu krodit Standard Chartorod kocuall Cfassic. Syarat dan Kotentuan lainnya bertaku. 


Standard 
Chartered 8 
Here forgood 


Senangnya bisa bepergian kemanapun 
dengan penerbangan yang nyaman dan hemat 


Gunakan kartu kredit Standard Chartered Anda untuk terbang bersama Garuda Indonesia, dan dapatkan 
diskon 1276 serta cicilan bunga 096 selama 3 bulan untuk destinasi domestik dan internasional. 


Untuk informasi lebih lanjut hubungi: (021) 2351 9999 atau TOLL FREE di 0 804 1 807 807 
Standard Chartered Indonesia | KJ 68000 dari Ponsel | @ standardchartered.co.id 


9998 
| an Garuda Indonesa P” 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 
Langkah Efisiensi Disiapkan 


Sejumlah Daerah Tetapkan Upah Minimum 


JAKARTA, KOMPAS — 
Kalangan pengusaha 
meminta pemerintah 
bersiap diri 
mengantisipasi dampak 
jangka panjang dari 
keputusan-keputusan 
populis. Pengusaha bakal 
merespons keputusan 
pemerintah menaikkan 
upah minimum lebih 
dari 30 persen dan 
membatasi penggun 
perantara penyedi 
pekerja alih daya dengan 
langkah efisiensi untuk 
menjaga kelangsungan 


KILAS EKONOMI 


Premi Syariah Adira Insurance Lampaui Target 
Adira Insurance membuku- 
kan premi Rp 108 miliar untuk produk asuransi syariah 
panjang Januari-Oktober 2012, melampaui target tahun 2012 
ini meningkat 188 persen dibandingkan dengan periode 
sama tahun 2011, yang sebesar Rp 36 miliar. Pencapaian 
didorong semakin luasnya jangkauan 

menjadi alteri 
si yang menarik bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil 
Presiden Direktur Adira Insurance Indra Baruna, di Jakarta, 
Senin O9/M), Pren roda dua mendominasi den 
sumbanga persen dari total produk. Berikutnya 
premi kend: empat yang menyumbang 37 persen dari 
(premi produk syariah, G/IDR) 


JAMINAN SOSIAL 


Indonesia Siap Jalankan 
Jaminan Kesehatan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe 
clenggaraan Sistem J 
Sosial Nasional yang dimul 


sistem jaminan kesel 
lan mulai 1 Jari 
Ghufron. 

am forum ini 
reksi PT Jamsostek dan PT Askes 


engkaji penggunaan kartu sa 
sehatan berja tunggal bagi peserta memakai da- mereka, 


seluruh rakyat mulai 1 Januari 
2014 sepanjang semua pihak ber- 
sedia membay 


ta nomor induk kependudukan 
Kementerian Dalam Negeri w 

tuk memudahkan pelayanan, Na- 
mun, konsep ini sangat berga 

tung pada kesediaan pemerintah, 
“Ini forum konsolidasi pertama 
sekali dan kami mendukung p 
8) di Bandung Jawa  nuh proses peralihan ini. Kami 
n (9/1), Turut hadir juga membahas untuk membuat 


um Asosiasi Peng- 
(Apindo) Sot 
tengungkapkan hal ii 
Ikarta, Senin (9/1). Peng: 
inta pemerintah bisa 
Ikan unjuk rasa buruh 
neaman dat 
utkan bagi 


9/1). Mereka menu 
ta Timur sebesar Rp 


4 Gubernur 
juta, 


Buruh dari beberapa elemen berunjuk rasa di dep 
Timur Soekarwo menetapkan upah minimu 


Direktur Utama (Dirut) PT Jam satu kartu yang bisa dipakai be buruh yang ditandai de- meperusahaan besar pasti ju inflasi," kata Gubernur DI Yog- sulan UMK ini memang be 
sostek Elvyn G Masassya, Dirut sama oleh peserta," kata Elvyn. "Kami sudah ti mogok nasional pada 8 Ok- membayar upah di atas UMP: Hamengku Bu- lum final karena perwakilan dari 
PT Askes I Gede Subuwa, Ketua Flvyn mengatakan, ada tigu hal | ada demonstrasi nai intimidasi — Tentu yang perlu menjadi per- epatihan, Yogya- buruh 


Dewan Jaminan cam karena kondisi ini 


DISN) Chazali 


hatian pemerintah seka 
usaha kecil dan menengah 
manyak menyerap pe- 


Kota Yogy 
ditetapkan d 
awal yang ditetapka 
101.000, 

Kepala Biro Hubungan M: 
syarakat dan Protokol Pemeri 
tah Provinsi Ka n Tengah 
@emprov Kalteng) Teras A S 
hay di Palangkaraya, K: 
Pemprov 
mn UMP ta 
55 jut 
Gubernur Jawa Timur Ga 


dan Kependu 
menghaday 


da, Teansmigra 
dukan) Jatim un 
Mena 


uh mendesak man 
henti .mempeker 


hal itu adalah per 
pelayanun pe- | Perselisihan sa 

erahan program | untungkau 

mereka 


usulan 
sebesar Rp 


ah, bup 
di lima kabupaten/kota Daerah 
Istimewa Yogyakarta bersa 
bernur Daerah Istimewa (DD 
Yogyakarta sepakat menaikkan 
upah mini 
(UMK) di atas ha 
butuhan hidup 


menemui perwaki 
ruh yang berunjuk rasa di depan 
Gedung G abu 


n jajaran di- 


yan kerja langsung untuk 
du tertentu atau waktu tidak 
terte 


Terkejut besarnya upah 


takan, langkah 
laerah  menaikka 


ostek. 
komitmen pe 


“Sudah m 
merintah 


n, kartu pen- 
duduk elektrik penting untuk ki 


sih terus 
menggalang aksi-aksi menuntut 
penghapusan pe peku 
ng eksploitatif dan 
UMP tahun 2013, Pre 
siden Konfederasi Serikat Peker. 
ja Indonesia Said Tabal mx 
takan, mereka tetap beru 
su padu 22 November 2012 
(OLAM/ABK/BAY/ILO/ 


lim hubungan industrial cende- 


kat, Ribuan buruh di 
kota berunjuk 
nuntut pemerintah 1 
bisnis perantara jasa pekerja 
daya, menghapus upah mu 


Ik (KH), 
sudah di- 
in laju 


im 


KELAPA SAWIT 
Pengusaha RI Protes 


jutkan, Kebijak: 
memihak industri kecil da 
nengah yang menampung seba- 
besar pekerja form 


migrasi (M 
min Iskaa 


Pamer Peanetu aa ate Ag Pa PA par Ka LN 21 Pe Mer 
JARAN: KENA PERIKANAN 
Tono Tapa kp betul Gen ati | Kapal Inka Mina Terkendala Bahan Bakar Minyak 
, : Tag 
Sea Koin | BATAM, KOMPAS — Propam ra pengusaha unbk cv pedia tahun “2011 tetap" untuk. Jupe masih menghadapi kene 


kan solar dari 
Bintan sel Rp 6000-Rp 
10000 per liter. Ini lebih mahal 
dari harga solar bersubsidi, Rp 
4.500 per it 

“Kami berharap nelayan bisa 
BBM (bahan bakar 


1 Perancis — ke Per: 


melaut kerap menunggu 
ngah bulan untuk mempe 
oleh solar, Harga solar Rp 6000- 


300 persen. Upa Wadaan. Tahun 
itu adalah bagia 
Eropa untuk meneka 
an CPO di y 
krisis tersebut. 
Langkah Perancis itu tidak 
mendasar Alasannya 
juga tidak logis, yakni mengait- 
Ikan CPO dengan kesehatan. Me 
teka pernah menggunakan isi 
kesehatan, tetapi tidak mampu 
menekan laju CPO, Sekarang me- 
reka pakai isu itu lagi Tni a 
bagian 
Pemerintah Perancis harus me 
nolak inisiatif dari senator yang 
mengusulka 


bantuan kapal Tnka Mina hingga 
kini masih terkend: 


si CPO sebesar 
5 juta ton, Indonesia saat ini | bahan bakar » 
menjadi produsen CPO terbesar | program bantuan 

a | pemberda 
CPO di pasar | total anggi 
47 persen, lebih 


pemasar. 
tengah 


bantuan kapal Taka Mina 89 
berbobot 37 GT sej 
2012 dan mu 
pada April d 
dil 
lt Ke 
in tetapi, k 
bisa beroperasi m 
tidukadast 
bakar nelayan (SPDN) di Kota 4 
"Tanjung Pinang, Kepulauan Ri 
Untuk memperoleh solar, ko- 
perasi bekerja sama dengan mit- 


al belum beroperasi m: 
simal akibat kendala perizinan 
dan permodul: 
un Untuk 2012, 
hingga bulan November tereali- 

243 unit dari target 248 unit 


Inka Mina bagi 
bersama“ 


Zaini mengakui, kebi 
BBM bersubsidi seban 
27 juta kiloliter KD per ta 
untuk perikanan dan budidaya, 
yang dipasok 
ui SPDN 


kelompok usuhi 
koperasi nel y 
unit untuk tahun 2010-2014. 
Jen- | pal berbobot ma 
angan Luar Negeri | (GT) dari Ke 
Kementerian Perdagangan Dud- | dan Perikanan itu senilai Rp 15 
$ m, langkah | miliar per unit. 

Perancis itu sebagai respons atas | Ketua Koperasi Minapolitan 
desakan masyarakat, pelaku us 

ha lokal, dan aktivis. Menurut 
reka, 'produk CPO di 


perikanan nelayan," ujar 


Mahyuddin, 
n 


1 senada dikemukakan Ke 
Kelompok Usaha Bersa 

Kota Batam Abdul 
Mina 82 


8001000 kl. 
masalah BBM bersul 


Sawit Indonesia 


Joko Supriyono, di 
9, 
Dia mengatakan, 


CSR 


kelapa sawit d ADVERTORIAL 
lah masuk ke persaingan globa 


rena itu, negara-negara Eropa 


Mata Para Siswa Aceh Tak Buram Lagi 


Saat ini, sudah banyak anak yang menggunakan kacamata. Tentu saja ini sangat memprihatinkan karena 
dengan tidak menggunakan kacamata, proses pendidikan anak akan terganggu. 


PASSIVE INCOME BERSAMA 
PARA INVESTOR / TRADER 
TERBAIK DI DUNIA 


INGIN TAHU CARA GAMPANG UNTUK PASSIVE INCOME DARI PASAR 
MODAL SECARA KONSISTEN? JIPLAK PERSIS APA YANG DILAKUKAN 
PARA INVESTOR / TRADER TERBAIK DUNIA 


“Di Medan kami telah 


RAHASIA kesehatan mata, dan pemberian 
lainnya yang terkirim langsung MNNNS NGERI Wen memberikan 1.000 kacamata kacamata gratis ini, diharapkan 
Imelahul sms ke ponsel anda dari HENNA " is, sedangkan di Banda Aceh ini dapat mendukung program 
hinata di PASAR MODAI Penyerahan ant berikan 1.062 kacamata. Cidian asiona el 

le Ingin tahu saham-saham yang MJ ga camata. pendidikan nasional dalam 
Pet Ph 1000 KACAMATA GRAT! Jumlah kacamata tersebut diperoleh mencerdaskan anak-anak bangsa, 
dunia Iinnya? dari pemeriksaan terhadap 7183 Sumber pendanaan program 


Ie Anda bahkan bisa MENMPLAK 
LANGSUNG TRADING para 
JUARA DUNIA ke Account 
anda secara OTOMATIS. 


mei 
temp 3 KETIKA SAHAM TU 


GRATI 


Sabtu, 24 Nov 2013 
13:00 16100 wan: 

Hotei Ciputra 
Parman, JAKARTA 
Minggu, 25 Wow 2012 

1900 - 16:00 win 
Motai Mata 
(wang Marcus) 
3 Kain Atika“ Sanuyan, JAKARTA 


REGISTRAS 
SMS : REG. NamaLengkap TGL 
kirim ke 081 3884 10000 

O21 2357 9858 | 


cra 15) 
HANYA BAGI 100) 
PENDAFTAR PERTAMA 


Jumat, 23 Nov 2012 
10:30 - 22:00 WIB 
tai Meccure 


(Ruang Paris) 
31 Raya Darmo, SURABAYA 

SMS: Kompas. 

Ike 081 3324 10000 


Cm GRAMEDIA 


penerbit buku vi 


O21 2357 9859 
021 3306 6880 


una membantu anak- 
anak itu, khususnya dari 
keluarga yang tidak mampu, 


Kementerian BUMN bekerja sama 
dengan Bank BRI memberikan 
kacamata gratis di Pulau Sumatera. 


La CO 


Sebelumnya, kacamata gratis ini 
telah didistribusikan di Medan. Kali 
ini giliran para siswa SD dan SMP 
di Banda Aceh mendapat kacamata 
gratis. Pembagian kacamata 
dipusatkan di Meulaboh. 


siswa siswi SD,” ungkap Corporate 
Secretary Bank BRI Muhamad Ali. 

Menurut Ali, program pemberian 
kacamata gratis ini akan berlanjut ke 
Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, 
Jambi, Pangkal Pinang, dan Tanjung 
Karang, “Saat ini masih dalam tahap 
pemeriksaan di kota-kota tersebut. 
Kami menargetkan di Pulau 
Sumatera ini kami memberikan 
lebih dari 5.000 kacamata gratis,” 
tambah Ali. 

Kegiatan tersebut merupakan 
wujud kepedulian Bank BRI 
terhadap kesehatan mata para 
siswa SD dari keluarga yang 
kurang mampu. Melalui kegiatan 
pemeriksaan mata, edukasi 


kegiatan ini berasal dari dana Bina 
Lingkungan Bank BRI. Hingga saat 
ini, Bank BRI telah menyalurkan 
“dana Bina Lingkungan sebesar 

Rp 272,55 miliar dan khusus untuk 
tahun 2012 telah disalurkan Rp 8544 
miliar. 

Program ini akan membantu 
anak Indonesia untuk dapat 
mengikuti pelajaran di sekolah 
dengan baik karena sudah tidak 
ada gangguan penglihatan atau 
tak buram lagi. “Kami telah 
menganggarkan hampir Rp 1 miliar 
untuk kegiatan kacamata gratis ini 
pungkas Ali. (IKLAN/"/VTOJ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 EKONOMI 19 


USTRI KREATIF Lomba Karya Tulis IFC 
Pekan Produk Kreatif Siap Digelar 


JAKARTA, KOMPAS — Pekan” Menurut Mari, Pekan Produk bangkan keterbukaan kreativ 
Produk Kreatif Indonesia siap Kreatif Indonesia (PKI) yang — Indonesia ke dunia sekaligus me- 
digelar pada November. akun diadakan di Epicenirum narik jiwa global anak muda. 
Kegiatan tersebut bertujuan Walk Kuningan, Jakarta, menar- — Sebelumnya Menteri Koordi 
mendorong pertumbuhan indus- getkan 75000 pengunjung Un- nator Kesejahteraan Rakyat 
tri kreatif. Lewat PKI, para pe- tuk itu, PPKT menyiapkan Agung Laksono mengatakan, 
laku bisnis kreatif diharapkan mata acara yang dikemas dalam PPKI diharapkan mampu men- 
mpu membangun jejaringbis- 34 acara pertemuan, Ml pertun- jadi tempat yang menginspirasi 
is yang lebih kuat. Sebanyak jukan, 5 demo, dan 23 atraksi jadi orang kreatif atau melahir- 
5000 pengunjung ditargetkan — serta pertunjuk: kan ide-ide baru, 
hadir Dengan melihat, mendengar, sektor industri kreatif tidak ha- 
Menteri Pariwisata dan Eko- merasa langsung pencapaian in- nya untuk meningkatkan kese- 
nomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dustri kreatif terkini, sekaligus jahteraan ekonomi, tetapi juga 
di Jakarta, Senin A9/1D, menga- — mengenal ke-15 subsektornya,di- meningkatkan kualitas hidup dan 
takan, potensi industri kreatif di — harapkan memicu lahirnya citra bangsa, Tradisi dan kearifan 
Indonesia cukup tinggi. Ada 15  ative wan lokal yang diangkat menjadi kar- 
subsektor di dalamnya, Ekonomi — creative talent pool, serta crea- ya kreatif merupakan modal pe 
kreatif menciptakan daya saing (epreneurship,” paparny ingkatan kualitas hidup," ujar- 


Country Manager 
International Finance 
Corporation (IPC) 
Indonesia Sarvesh 
Suri & 


an) menye 
rahkan penghargaan 
kepada wartawati 
Kompas, Eny Prihti 
yani (kiri), yang me: 
raih juara TI lom 
karya tulis jurnalistik 
IFC Indonesia, di 
Jakarta, Senin (9/11). 
Juara I diraih Heri 
yanto (Pontianak Pos) 
dan juara II diraih 
Siti Nuraisyah (Bisnis 
Indonesia). Lomba 
bertema pentingnya 


sumbangsih 


creative network 


baru karena tidak mudah ditiru,” Dengan mengambil tema “In- nya, praktik bisnis yang 
Selain itu, menciptakan ke- donesia Creative Power: Yang Ke-15 subsektor industri kre- bertanggung jawab. 

banggian bangsa. Kontribusinya Muda yang Berkreasi”, penye- atif tersebut adalah fashion: kri 

bagi penciptaan lapangan usaha lenggaraan PPKI tahun ini me- ya: seni pertunjukan: musik 

tercatat sebesar 67 persen, Kon- libatkan 14 kementerian/lemba- penerbitan dan percetakan: ar 

tribusi tenaga kerju sebesar ga Pemilihan tema “Indonesia sitekturs kuliner, — periklanan: 

persen,jauh lebih tinggi darisek- Creative Power” didasarkan pada film, video, dan fotografi: por- 


tor pertambangan yang sebesar pemikiran untuk mengindentik- mainan interaktif: televisi dan 


kaka Enam anus UR Primadona Investasi 


kutan serta komunikasi sebesar kreatif Indonesia, Penggun: 
56 persen, bahasa Inggris untuk melam- informasi, (ENY) 


| Harus Benahi Infrastruktur dan Korupsi 


si PHNOM PENH, KOMPAS Indonesia menjadi INVESTASI ASING ko Pend (juta dollar AS) 
Pelayanan Satu Atap Diluncurkan | primadona investasi di Tenggara.Di — DINEGARA Ag Heo mann 


mata para investor, Indonesia dengan segala 


28296,60 


eko Jenderal Pebubangan dan aman Hu masi ada yang sitem yang terhtwars. eka" | Kekurangannya yang ada masih tetap dinilai paling 38 
Laut Kementerian Perhubungan — harus dibenahi, yakni pembayar-  tronik, dan satu atap” tutur Le- | menarik untuk investasi dibandingkan dengan as 283 
meluncurkan layanan periginan an masih secara tunai, “Ini masih on, sana Bt ena j 8 aa P3 
dalam satu atap, Dengan demi- ada kekurang Lebih lanjut — Mangindaan | Sembilan negara anggota ASI lainnya. s8 & 5, $ 3 "” 
kian, masyarakat yang ingin segera mengund menjelaskan, layanan baru ini | SA 83 831 28 2. 83 
mengurus perizinan tidak perlu atau kita melakukan e-payment,” sebagai bagian dari upaya ke Wartawan Kompas FX Lak- ASEAN pada rangkaian Konte- M0 KS 38 S8 8 8g 
lagi pengi ke beberapa tempat ucapnya, menterian untuk melakukan re- | sana Agung Saputra metapor- rensi Tingkat Tinggi ASEAN — —pa — SS 
untuk mendapatkan izin Tataksana Harian Direktur formasi birokra kan dar Bhnom Pen, Kamboja, Ke-21 Minggu (BID: 8 

Ada 19 izin dari lima direkto- Jenderal Perhubungan Laut Le- "Paradigma aparat pemerin- | hasil survei daya suing ASEAN Hasil survel itu, menurut Gita, 
rat yang bisa diurus di sini,” kata” on Muhamad menjelaskan, se- tahan harus terus diubah ke arah ng dilakukan Lee Kuan Yew mendapatkan tanggapan positif 7 " 
Menteri Perhubungan EF Ma- banyak 19 perizinan yang bisa yang makin baik Perubaha School of Public Policy dan Na- dari 
ngindaan suat meresmikan la- diurus di pelayanan terpadu satu kerja dan cara berpikir ini me- | tional Un of Singapore Yudhoyono, Indonesia Bruei: Kamboja Malaysia Myarmar Fliina Singapura Tholnd Victnam 
yanan satu atap di Kementerian atap ini adalah izircizin yangter- rupakan inti dari program re- | selama 2 nyebutkan mengonfirmasi data tinggi vega ra 
Perhubungan, ii Jakarta, Senin kali pada lima direktorat di ba- ” formaal birokrasi di lingkungan | bahwa Indonesia paling diminati pertumbuhan Investasi di Indo 
9/1, wah Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan," ka- | investor nesia selama tahun 201 

Layanan satu atap ini akan Direktoratedirektorat itu udu- ta Mangindaan. | Kumun, Indonesia masih mes Nilai investasi menurut Badan — gam pelaku usaha di 10 1 multinasional level global 
mengurangi pertemuan antara lah Direktorat Ialu Lintas Ang Pelayanan satw atap untuk di- | miliki pekerjaan ru ha Koordinasi Penanaman Modal ASEAN terlibat. Profil usuhanya Dari skala daya tarik investasi 
petugas dan masyarakat yang — kutan Laut, Direktorat Surat Izin rektorat jenderal lainnya, seperti | rus dibenahi berkaitan dengan mulai triwulan I-2012 sampai tri- — meliputi sektor jasa (15 persen), — 0-10, Indonesia mendapatkan mi 
mengurus izin sehingga mengu- Usaha Perusahaan Angkutan La- perhubungan udara dan perhu- | buruknya kim investasi akibat uruteturut — manufaktur (35 persen), dan la- ai 689 atau tertinggi dibanding: 
gi kesempatan korupsi, kolusi, ut, Direktorat Rencana Pola Tra- bungan darat,” Mangindaan | tingkat korupsi tinygs,intrastruk- Rp 712 tiliun, Rp 769 triliun, in-lain O8 persen) seperti per- kan” dengan sembilan  negar 
dan nepotisme. yek. dan” Direktorat Pemberi-  mengatakanakan segera menyu- | tur minim, dan kepastian hukum — dan Rp 818 triliun, Secara aku — taniun serta pertambangan. ASEAN luinnya, Setelah Indo- 

Sayajuga tidak mau yangsatu tahuan Pengoperasian Kapal sul | rendah, mulatf, realisasi investasi men- Skala usahanya mulai usaha nesia, menyusul Vietnam, Singa 
pintu karena masih banyak jen- Asing Tuhun depan kami sudah | Menteri Perdagangan Gita capai Rp 2209 triliun atau 8109 — kecil GO persen), usaha mene- — pura, Thailand, dun Malaysia. 
dela yang bisa dibuka, Jadi, yang Selain itu, Direktorat Perka- menganggarkan, Untuk membu- | Wirjawan, di Phmom Penb, Senin — persen dari target. ngah (24 persen), sampai usaha Namun, Indonesia masih ber 
lebih baik adalah sat palan, Direktorat Pengesahan da: at layanan satu atap ini tentu | 49/M), menyatakan, hasil survei Survei daya saing ASEAN atas besar (36 persen), Dari kelompok — masalah dengan iklim investasi. 
pengurusannya seperti ban bere ri Ijasah, Direktorat Pelabuhan — harus didukung teknologi infor- | disampaikan Dewan Penasehat sponsor ABAC dilakukan Sep- usaha skala besar 16 persen di Penyebabnya adalah korupsi 
jalan yang teratur,” ujar Mangin- dan Penggerukan, serta Direk- masi yang baik dan terkini," kata | Bisnis ASEAN (ABAC) pada per- tember 2011-Maret 2012, Seba- antaranya perusahaan multina- tinggi, infrastruktur minim, dan 
daan torat Pengerjaan Bawah Air Mangindaan. (ARN) temuan dengan para pemimpin nyak 405 responden dari bera-  sional level Asia dan 14 persen — kepastian hukum lemah. 


Ba CONGRATULATIONS 
on The Grand Opening 


n 20" November 2012 


Attractive opening promotion. 
Visit us to find out more. 


KOHLER Design Center 


KOHLER. 


Design Center 


PT Galleria Pri 
JAKARTA Bali Putera SURABAYA 


kale ale ai ori #PRegua Trend 


Lestari 


aasri PT. Tirtay 


Utimute in bathwvom elegunce Utumae in bathroom elegance Utimane in bathros THE BATNROOM SPEGIALIST 
Pee aan Pamen 

Jakarta Design Center Lt. 2 I-Tidar No. 36, Surabaya Jakarta Design Center, GF 04 

JI, Gatot Subroto Kav. 53 Slipi - Jakarta JI. Teuku Umar No.22 A, Denpasar - Bali Tel:031 5461153, 5463045 | Fax. 031 5479339 M1 Slipi 

Tel: 021 5720528/38 Tel :0361 255037/38/39, 243248 email galleria surabaya@yahoo.coid Tel:(6221) 5720381/2/552 


“TheHouse of 


Lu throom Boutigue 


@ 
cahaya baru 


Exglusive Dealer of Galleria 
BANK JASA JAKARTA 


JI. K.H. Zainul Arifin No. 1768 - Medan Istana buah 2nd Floor JL Prof M. Yamin No, 143-145 - Padang 8 
Tel:061- 457 9768/ 457 2133 JL Gajah Mada No. 105 - Semarang Tek: (0751) 24280, 26843, 30064 7 021-6902611 
Fax1061- 456 1949 Tel (024) 3515888, 3550500. Fax (024) 3548253 


KOHLER DESIGN CENTER 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 
PERTANIAN PERTAMBANGAN 


t t 130000 A—— 


KONSUMSI 


INFRASTRUKTUR 


KEUANGAN 


PERDAGANGAN 


jam 


MANUFAKTUR 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA SENIN, 19 NOVEMBER 2012 


ka aa bs AA a uan, pertumbuhar 187 persen pada September 
Ha Pe Aa aa Pa aa PP 
5 PA Ne RA 2131 persen dan Juli 2012 men- — melambat pertumbuhannya d: 
T ! P— Mei, dan April 2012 secara menjadi 269 persen padu Sep: 
Pa ni AA sen, dan 2IAG persen buhan DPK 1 lain sejak 
Dn Ha Ann Kya ee Pedan pala 
PA. SA Sa an 
NI ri il F INFRASTRUKTUR 
KURS UANG PERTAS ASING Pinjaman untuk Membenahi Pelabuhan 
” "3 La N JAKARTA, KOMPAS — Kua- Carmelit: menambahkan, 
-g : Hear Ba aa Lang MA ia emban 
2 Aa ea ne eta na Ketan 
5 5 Aa An 
Et Ta pa benteng 
23 mapan Mg Mengapa 
Pa - rus dipakai untuk perbaikan pe- yu hinygga pelabuhan di Indonesia 
» 2 diperbaiki. 
Halaman Mehra ma Lana 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS Carmelita Hartoto mengatakan, usia untuk diremi 
PF aa ga aer nana 
maja : bebe Ne epgan 
an "Fasilitas yang buruk di pe- kapal yang didatangkan bisa ber- 
Mtenpetka A ega psen 
Sa Sp aa ar menta De 
8 g. tentu biaya cks- hubungan EI 
An ae nana Tha 
Nabi 
At Be Sent, Ne tangan 
- jAtagiearagi rn pride mmg gan Aa 
yaa: ya ses manik din ketua pelabuhan) geri kata Mangindaan, 

De Map tani, yang tak nyaman, masalah buruh, Menurut Mangindaan, mode 
te memes ar K & » serta tarif yang naik terus. nisasi pelabuhan sangat diminati 
Transaksi Mata Uang. 

an aa aa aa aa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Rupiah Melemah Tipis 


, 


sama T 72349 ala t 
noh sd — 


Bo yu 


2012 sebesar 19,85 pe 


setengah tahun terakhir, 


a pihak ketiga tumbuh d 
Data Bank Indonesia (BP) 
munjukkan, dana pihak ketiga 


DPK) 


u simpanan bank 
perakhir September 2012 
pai Rp 8049 triliun, Jum- 
lah itu terdiri dari rupiah sebesar 


n. Angka pertumbuhan 


tahunan itu paling rendah dalam kurun waktu 
sejak April 2012, Biasanya, 


ss 20 pers 


n, 


@9/1, menyebutkan — bahwa 
melambatnya pertumbuhan giro 
serta deposito berkontribusi pa- 
da pelambatan pertumbuhan 
DPK 

Pertumbuhan DPK rupiah se- 


berinvestasi, duri tabung 
jadi reksa dana dan obligasi. Hal 
atara ain terbukti dari pe 


rilaku masabuh kelas menc 
ngah-atas PT Bank ANZ Indo: 
nesia yang menyerbu obligasi ne- 


(gara ritel ORI 009, 

Imbal hasil yang ditawarkan 
ORI 009 sebesar 625 person. 
Angka ini sedikit lebih tinggi di 
bandingkan dengan tabunga 
dan deposito di bank serta sesuai 
dengan suku bunga acuan Lem- 
baga Penjamin $ 


Penuhi target 


Sejumlah 


lan terakhir tahan ini untuk me- 
menuhi pertumbuhas 
awal tahun, 
ka 


ranya ant 
produk baru dan 
kantor layanan b 


BTN memb 
kas di selurul 


nya tidak tinggi ka 


3-4 pegawa 
ini untuk 
ngan. masy 


Petugas memeriksa kondisi lembar a di tempat penukara asing PT Ayu M ing, di Jakarta, Senin 
9/1, Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia posisi rupiah Rp 91639 por dollar lemah 1 poin dibandingkan dengan 
perdagangan pekan lalu. 

Bank Penuhi Target Dana Pihak Ketiga 

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan dana pihak Kendati demikian, Kompas Direktur Utama PT Bank 
ketiga di bank umum secara tahunan per September Aiu po mayamiat dalam bat Tatar mengongbipkan 


uka kantor-kantor 
h Indonesi, Biaya: 


na han 
per kantor, Langkah 
dekatkan diri d 
kat sehingga m 


ningkatkan DPK 


Tahun 
as baru," 
Direktur L 
1 Tok JB Ko 


DPK Bank Mega px 


tember 2012 
persen secara 
targetnya 


berat 


i berharap akhir 
neningkat, 


nk Me- 
to mengak 

akhir Sep: 
hanya tumbuh 5 
1 tahunan, Padahal 
persen, "Persaingan 


kata Kendarto, 


beberapa waktu lalu, 


Kep 


syarakat BI Difi Ahm 


syah mempe 


lomba meraih DPK dengan 


ragam cara 
ka praktik per 
boleh saja," k 


a Biro Hubungan Ma: 


4 Johai 
k be 


rsilakan bi 


Sejauh dal 
ikan yang sehat 
ata Difi, IDR) 


kita, tidak semua pelabuhan bo- 
leh dilepas ke swasta," ujarnya 


Perhubungan 


menterian 


menjelaskan, dan 
pengembangan 29 pelabuha 
sional dianggark: 


lar AS 


miliar dol- 
Rp 117 triliun 


u sekit 


PSOSEA20 


Te 10 ntena 


untuk mengat 
logistik di jalu 

Wakil Me 
Bamba 


an, berdasar 
Percep 
bangunan E 
(MP3ED, pe 


ritaskan untul 


1324 pelabuhan di 


yang akan 
hinga tahu 


al Ol Gas 
SINcE 


27 - 30 November 2012 
Marina Bay Sands 


Singapura 


$ Susantono mengat 


salah sistem 
ut 
teri Perhubungan 


kan Rencana Induk 
n Perluasan Pem: 
onomi Indone 
rbaikan itu dipri 
Ik 29 pelabuhan dari 
Indon 
diimplementasikan 
25, (ARN) 


1976 


INDUSTRI 

PT Semen 
Bosowa 
Bangun 
Pabrik Baru 


MAROS, KOMP/ 
men Bosowa bersiap m 


ningkat 
kan produksi dengan me 


ngun pabrik terbaru berk: 
52 juta ton di K: 
Sulawesi Selatan 
kapasitas produksi itu dih 
kan kian mendekati pemen 
kebutuhan semen di wila 
donesia timur ya 
juta ton per tahu 
Presiden Direktur Bosowa 
Corporation Erwin Aksu, Senin 
9/1), mengemukakan, pemb 
ngunan pabrik baru itu menelan 
biaya 810 juta dollar AS atau 
sekitar Rp $ triliun, Pembangun: 
Ikan berlangsung mulai 
ditargetkan rampung 
20 bulan ke depan, De. 
an, total ke 


ah In: 
1g mencapai 12 


asitas 


pada tahun 2015 men- 

capai 77 juta ton per tahun 
"Jika ditambah dengan total 

kapasitas PT Semen Tonasa se 

besar Z1 juta ton, kebutuha 

men di 

u 


akan 
menda 


'donesia timur 
tahun 


Kukupi tg 

" ucap Fi 
kapasitas produksi juga 
pas dari pertumbuhan kebutuh: 
n semen di Indonesia timur 
yang mencapai 10 persen per 
tahun. 

Volume batu kapur di lahan 
seluas 1000 hektar di Desa Ba: 
ruga, Kecamatan Bantimurung, 
T Semen Bosowa, 
miliar ton, Kan. 
dungan tanah Tiat yang menjadi 
bahan campuran pembuatan se 
men ditengarai 180 juta ton. Ba- 
han baku tu paling tidak bis 
dimanfaatkan hinygga 100 tahun, 

Erwin mbangkan usah: 
untuk menyasar potensi pasar di 
wilayah Indonesia barat. Pabrik 
PT Semen Bosowa di Batam, Ke 
a Riau, yang berk: 
juta ton beroperasi tahun lalu, 
bri berkupasitas 1/5 juta ton 
senilai Rp 1 triliun di Banyu: 
wangi, Jawa Timur, dijadwalkan 


mulai beroperasi pada akhir ta- 
hun 201 

Secara nasional, Semen Bo- 
sowa menguasai 6 persen total 
pasar semen di Tanah Air, Ber- 


dasarkan data Asosiasi Semen 
Indonesia, realisasi penjuala 
men tahun lalu mencapai 
juta ton, Jumlah it 

penjualan 


peningkatan pasar nasional hing: 
181 dua kali lipat pada 2015 nanti 
r Erwin 

Pengembang 


in pabrik ju 


lakukan PT Semen Tonasa yang 
lahan 74 
Ke. 


memiliki 
hektar di 


kelola 
esa Biringere 


camatan Bungoro, Kabuj 
Pangkajene Kepulauan Pung: 
kep). Direktur Utama PT Semen 
Tonasa Andi — Unggul ” Attas 
mengatakan, pabrik unit V yang 
berkapasitas 25 juta ton b 


Operasi sejuk bulan lalu. Total 
kapasitas terpasang lima unit 
pabrik PT Semen Tor 
sebesar 74 juta ton per tahun, 
(Ta 


12 


Menggeliatkan Asia 


" Ikutilah perhelatan Minyak & Gas yang paling banyak dihadiri di kawasan Asia 


« Temuilah 1400 


erta pameran terkemuka dari lebih 45 negara/wilayah 


“ Simak berbagai pendapat dari perwakilan utama Keppel Corporation dan 


Douglas-We 


twood di OSEA2012 International Conference, serta berbagai 


(pandangan terbaru tentang optimasi produksi, pengembangan LNG, dan 
berbagai aplikasi KKL serta aplikasi praktis inovasi teknologi terkini 


wWwW.osea-asia.com 


Penyelenggara 


Singapore & 


Servicns Pte Led 


Temukan OSEA 
di Facebook / Linked In 


Gw 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


21 


PUTING BELIUNG 


NUSANTARA 


Pohon Lapuk Ditebang 


SOLO, KOMPAS — Warga Ko- 
ta Solo, 


muncul seiring datangn 
yang disertai angin ken- 
b 
Ja juga bisa datang aki 
angin puting beliung 
baran peti 
Intuk mewaspadai angin pu- 
ting beliung kami berkoordinasi 
dengan dinas kebersihan dan 
pertamanan untuk memotong 
pohon yang lapuk agar jangan 
sampai menimpa orang yang 
tengah melintas di dekatnya jika 
tumbang tertiup angin,” kata Ke 
pala Kesatuan Bangsa, Pol 
dan Perlindungan Ma 
Kota Solo Suharso, Senin (9/1), 
Januari lalu, sebatang pohon 
peneduh di Jalan Slamet Riyadi, 
di Solo, tumbang 
ngdan hampi 


uji 


tengah duduk di beca 
mun, da sempat melompat se- 
hingga pohon yang tumbang ha- 
nya menimpa becaknya saja 
Badan Penanggul 
ana Daerah (BPBD) 
Karanganyar juga merekomen- 
dasikan penebangan pohon yang 
tua dan lapuk di j  ber- 
status jalan provinsi dan ja 
kabupaten. | Namun,  kebija 
ini, lanjut Ketua BPBD Karang 


anyar Aji Pratama Heru, belum 
. Saat ini Ka- 


boleh menebang poho 
Aji. Pertengahan Janu: 
tang pohon tumbang 
angin kencang dan menimpa mo- 
bil yang ditumpangi sebuah ke- 
luarga yang hendak menjenguk 
kerabatnya di rumah sikit. Aki- 
terluka. 
ikan kepada 
melihat mendung te- 
in akan hujan agar mem- 
perhatikan sekitarnya. Jika 
kiranya akan terjadi angin ken- 
ing hindarilah 
tidak terkena runtu 


kata Aji, 
Ih, prakirawan 


seperti Tegal 
mewaspadai 
ng bliur 


sekitarnya, November ini 
EKUWIE) 


HANAN PANGAN 


Dilestarikan Lewat 
Gelar Budaya 


BANDUNG, KOMPAS — Para 
seniman dan tokoh Sunda terus 
berupaya md 


Se Dira, HNTYA Amp mara 
itu upaya melestarikan ke: 
lokal bisa bertahan di tengal 


w 


awa Barat Entang Sasti 
pkan, penyusutan 
lahan sawah produktif terus ber- 
langsung akibat alih fungsi lahan 
pertanian ke nonpertanian. 

Di Jawa Barat, tidak kurang 
dari 4000 hektar lahan sawah 
setiap tahun beralih fungsi. "Le- 
bih sedih lagi jika alih fungsi itu 


Kenaikan Harga Daging 


daging Pasar Bringharja Yogya 
1p 8000 menjadi Rp 88000 ber kilogram sejak 14 Novomber 
hingga separuh dibanding saat sebelum terjadi kenaikan hai 


: Aceh Mau Adopsi 
- Bendera GAM 


Mahasiswa Minta Perhatikan PP Nomor 77/2007 


KETENTUAN TENTANG LAMBANG DAERAH 


@ Lambang daerah meliputi logo, bendera, bendera 
Jabatan kepala daerah, dan himne (Pasal 2. 


(@ Lambang daerah adalah panji kebesaran dan 
simbol kultural bagi masyarakat daerah yang 
mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1, butir 4). 

@ Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda 
Identitas daerah dan berfungsi sebagai pengikat 
kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3). 


@ Desain logo dan bendera daerah tidak boleh 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau — 
keseluruhannya dengan desaln logo dan bendera 'N 
daerah lain, partal politik, organisasi kemasyara- 
katan, atau negara lain, (Pasal 6, ayat 3). 

(@ Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada 


BANDA ACEH, 
KOMPAS — DPR Aceh 
kini tengah membah: 
Rancangan Ganun 
(Ragan) tentang Bendera 
dan Lambang Aceh, 

itu tertuang 
bendera dan lambang 
kan 
mirip dengan yang 
pernah dipakai Gerakan 
Aceh Merdeka. 


KILAS DAERAH 


BPLH Sulut Minta Bupati Tak Keluarkan Izin 
MANADO — Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(BPLE Sulawesi Utara Olvic Ateng Senin O9/I), di Manado, 
meminta Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landj 
tidak memberikan kembali izin usuha kepada PT Meitha Per- 
Utama (MPU), investor asal China yang menambang pasir 
besi di kabupaten itu. PT MPU diduga melakukan eksplorasi 
pasir besi hingga ke daratan Pantai Paret sehingga lingkungan 
di pesi itu rusak. Namun, Hendra: 
eksplo 
menjadi tempat pener 
Bupati Bolaang Mongondow Timur 
mperbaiki lingkungan yang rusuk. CZAL) 


besi, bukan dicksploit 
meminta PT MPU mc 


LSM Antikorupsi Gugat DPRD Provinsi Gorontalo 
GORONTALO — Ti 


rontalo karena dini- 
lai boros dalam 
penggunaan 

An tahun 2012. Pada 


Negeri Gorontalo, 
Senin A9), juga 


geri dan Gubernur Gorontalo sebagai tergugat. Penggugat ada- 
lah LSM Merdeka, LSM Bongkar, dan Gorontalo Corruption 
Watch (GCW). Menurut Koordinator GCW Deswerd Zougira, 

Tp 324 miliar dari APBD Provinsi Gorontalo 2012 untuk 

45 anggota DPRD Gorontalo adalah pemborosan. Pasalry 

DPRD Gorontalo selama tahun 2012 hanya mampu membuat 
dua peraturan daerah, Anggota Komisi III DPRD Gorontalo, 
ibu, mengaku tak mempermasalahkan gugatan 

menjadi bahan introspeksi bagi angtota DPRD, 

Apo) 


Nasib Nelayan Makin Tidak Jelas 


BANDUNG — Nasib jutaan melay 
tak jelas karena dirundung 
us Himpuna 


In, terutama nelayan keci 
ang berkepanjangan. 
sia (HNSI) pun 

nelayan, serta tak 


Ik, peralatan tangkap 
dan terkait jaminan ke- 
UINSI Kabupaten Ciamis, Jaw 
in (9/1), menanggapi kisruhnya 
ang diketuai Ulung 
pun menggelar 
at 

untuk Dewan Pimpinan Pusat TINSI. DPD FINSI Jabar, ber- 

ama 20 pengurus cabang, prihatin dengan ketidakkompal 
pengurus FINSI pusat. (CME/DMU) 


sehatan di laut, 
Barat, Jeje Wirahadinata, Se 
pengurus FINSI pusat saat i 


pokoknya atau keseluruhannya dengan desain lago dan bendera 
organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/ lembaga/gerakan 
separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 6, Ayat 4). 


Bentuk bendera Aceh berwar- 
na dasar merah persegi em 
“dengan dua buah garis lurus ma- 
singemasing di bagian atas 
bawah, satu garis hitam ma 
singemasing di bagian atas du 
bawah, serta gambar bul 
tang Untuk lambangakan terdiri 
dari gambar singa, burak, ren- 
cong, gliwang, perisai, rangkaian 
bunga, daun padi, jangkar, huruf 
kemudi 


duktif, sepe 
permukiman atau perkanto 
Tokoh dan budayawan Sund: 
Munajat, Senin A9/D, di 
mencontohkan 


ditempuh dengan rekayasa ter- 
tentu yang mct 
wah irigasi teknis men 
kantoran, perumahan, 
men, dan lainny 
Menurut Entang, alih kepc- 
milikan lahan sawah yang bc 
langsung selam 
prihatinkan, “Bul 


KUNJUNGAN WALI KOT 


Jepang Undang Rismaharini 


Sumber Untag "Kompas"/RSW, dala Gn Ptturn Pomrinth Nomee 77 Thun 2007 
Mentan Lambang Data 


uula, 
akaden 


wood, Universit 
Banda Aceh. sejum 
ritisi lambang dan ben- 


beberapa daerah, Gelar budaya 
itu dimaksudkan untuk berb: 
bal, di antaranya melestarikan 
pangan lokal terutama bet 
Ir Budaya Sun- 

sanakan di 


MIROSHIMA, KOMPAS 
Wali Kota Surabaya Tri Rism 


simbol pemersatu masya- 
t Aceh, yang juga mencer-  dera itu, Dosen Ilmu Sejarah In- 
kan keistimewaan dan ke-  stitut Agama Islam Negeri (IAIN) 
khususan Aceh,” kata Abdullah, Arraniry, Hu 
Bendera Aceh akan ditempa 
Mate Beu Sajan,” kan di sebelah bendera mera 
ota Komisi A DPR Aceh, putih. Dalam Pasal 7 draf Ragan 
G9/D, Bendera dan Lambang Aceh d 
markan bendera dan lam- — sebutkan, ada 23 lokasi yangakan 


sitas Hiroshim: 
(9/1), Seminar dil 
siswa dan calon pe 
berbagai rx 

Seminar tentang penanganan 


bendera dan lambang ye 
an ditetapkan. 

in itu, bendera d 
sepenuhnya se 


lam draf 


yang di- partisipasi menjaga kebersihan 


lah satu gel 


lakuk: ngarak — kini seni budaya Sunda akan | bang yang saat ini dituangkan — menjadi tempat pengibaran ben- Aceh masa lalu, khu perubahan iklim secara global, kote. Kepemimpinan Tri Kisma 
terus hidup dan. berkembar Lam-  dera Aceh, dian pendopo masu kesultanan, S: yang bisa ditangkap dan dilan-  harini pun menjadi perhatian Vi 
meski saat ini gempu bang Aceh adalah bendera dan Wali Nanggroe Aceh, kantor gu- — wama bendera Aceh, y: oleh p dek Phnom Penh, 


Kamboja 
Menurut Tri Rismaharini, pe- 
mulung dilibatkan ikut mengolah 


$ terjadi 
itu didasarkan karen: 


bang yang perah di 
GAM. Namun, penggal 


bernur dan wakil gubernur Aceh, na putih untuk mi: 
antor bupati dan wali kota, ge- merah untuk ma 
dung dan kantor lembaga Pe- Harian Komite Maha- 


ben- 
dera dan lambang tersebut tak 


yang melanjutkan tradi 
Sunda tetap memelihara budi- 


A Sehereurs, d. 


daya padi secara turun-temurun, semata didasarkan pada faktor merintah Aceh, kantor lembaga Pemuda Aceh Hendra | ung Flwang dari Kore sumpah, Sampah organik bisa 
Tradisi ini cocok dengan program GAM. tapi juga sejarah Aceh se- vertikal di Aceh, kantor badan ilai, yang harus di- | Percepatan penang diproses menjadi kompos, Ada 
khawatir, kesenian | belum masa GAM. usaha milik nega lembaga di Surabaya, seperti di- pula sampah yang masih bisa 


ragan bendera dan lambang Aceh 
adalah ketentuan dalam PP No- 
mor 77 Tahun 2007 tentang 
Lambang Daerah. D: 
mn itu dinyatakan bah 


lidikan di Aceh. 
Pembahasan ragan itu masih 
dalam tahap dengar pendap 
umum, Pada Desember nanti s 
dah dibahas dalam rapat pari- 4 
purna dan disahkan sebelum ta- dera dan lambang di 
hun 2012 berakhir, boleh sama dengan organisas 
terlarang, "Ini 
carikan solusinya ke depan a 
tak terjadi konllik regulasi kem- 
bali di Aceh,” tuturnya, OIAN) 


menjadi keraj 
mn pemul 
kan insentif" 


"GAM sendiri menggali ben- pel 
dera dan lambang ini : 

ya pernah di 
in Aceh,” ka- 


ngan yang harus dip 
bang ini,” ujar Ni 


te 
mendap 


ngan kondisi pertania 
terutama di daer: 


Subang, Ukat Mulyana, 
menyambut gembira perhati 
pemerintah daerah terhadap k 
matan seniman lokal 
embira kare peju 
tempatkan diri mengh: 


Ragan Bendera dan Lambang 
Aceh ini merupakan tindak lan- 
jut dari Not n Ho: 
Ting 2 Tak ada sosialisasi 
n GAM yang memungkinkan — Da 
bagi Aceh untuk memiliki ben- umum di Gedur 


lumbung 
ten Kara- 
wang dan Subang. Jabar, yang 
semakin terbatas, 

Ketua Harian Himpunan Ke- 
rukunan Tani Indonesia GIKTD) 


1 berbicara di depar 
iswa calon doktor di un 
tu, Keberhasilan mengelola 


mam berda 
ta, dan pneumonia. () 


ersitas 


msh 


n rapat dengar pendap: 
an Da- 


Kelapa Gading 


Dharmawangsa Rukan Dharmaw 


ang 
G Flo 


Boulevard Barat Raya 


2938 5395 


wal 


Terbang: 17 


dwal 


ENERBANGAN (AZ) DIOPERASIKAN OLEH PT INDONE PENERBANGAN (AK JAN OLEH AIRASIA BERHAD, PENERBANGAN (FO) DIOPERASIKAN OLEH TMAI AIRASIA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


22 NUSANTARA KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


AS METATU 


Hentikan Semburan dengan Bendungan 


GRESIK, KOMPAS — Sem- 
buran gas dan lantung (miny 
mentah) di Metat 
Benjeng, Kabupaten 
Timur, Senin A9/1), 


1 cerobong gus Pengukuran oleh pxt 

setinggi 10 meter agar tak mem- Tim Gabungan Opcrasi Perta 
mina-Petroehina 

makai methane det 

3 meter, menunjukkan lower ex 


ak lagi me- 


luber, n terkonsentrasi plosive limit (ambang batas le 
dip berdiameter — Adapun upaya menghentikan dakan) tu 5 per- 
meter, Bahkan, Minggu lalu sem- — material lumpur yang keluar cu- sen ke en, nudah 
buran sempat berhenti selama kup dengan membuat bendung- — terbakar pun fluktuatif bergan: 
tiga jum mulai pukul 1700. Meski an berukuran 4 x 4 meter untuk — tung arah angin. 
besar semburan menurun, gas menghentikan aliran, Jika aliran Mashari dari tim mengatakan, 
yang keluar mudah terbakar. terhenti, ji semburan gas dan lantung me- 
Menurut Djaja Laksana, pakar ngan semen dansilikauntuk me-  nyebabkan p udara 


an dari bawah, dan tanah di 


hui apakah 


bendungan bernoulli 
tikan semburan lump 

semburan di — teka 
Motatu tidak berbahaya kare 
bukan Muida atau lumpur panas, — dung dus 50 m 
Semburan lebih didominasi gas. semi pat terhenti, bisa karena tekanan 
Semburan tidak terlalu berba- —— Menurut dia,di Metatu tinggal gas di bawah berkurang atau adu 
haya sebab angin di lokasi kt ecek ulang kondisi kan- material yang menutup lubang 
1 dun permukiman terdel gas dan b y semburan, 
ma Kepala Desa Metatu Nur Hudi 


aterial semburan di u menilai, semburan menandakan 
: - di lokasi sembura berbeda dengan semburan lum- wilayahnya kaya minyak. Ia ber- 
Penak etap mengusulkan pur Lapindo di Kabupaten Si- — harap kandungan minyak di Me- 


Permukiman warga di kompleks Cingcin Permata Indah, Soreang, Bandung, Jawa Barat, rusak dan tertin 
lumpur, Senin (9/M), akibat banjir bandang yang menerjang kompleks itu pada Minggu 


sisa-sisa sampah dan untuk semburan gas bisa diatasi doarjo, Jatim. tatu segera diketahui. CACI) 


NARKOBA 


Longsor Mulai Merebak 688 Kg Ganja Dibawa Mobil 


Di Jabar dalam Sehari Belasan Kejadian, Dua Warga Tewas KALIANDA, KOMPAS — Ke- Iyan (29) penduduk Kubupat 


polisian Resor Lampung Langsa, Aceh, dan Rizal Waldi 
menggagalkan upaya (38), warga Jakarta Barat, DKI 
Ipan 688 kilogram — Jakarta, Dari hasil pemeriksaan 
Aceh ke Pu terhadap kedua tersangl 
p tiga tersangka 


NI Palsu 


latan, bersama Polda Lampung, 


mar dan Bung- 

uk ke Indone- 
sia melalui Pulau Su 
pa dilengkapi dokume 


JAKARTA, KOMPAS — Banjir disi 
tanah merebak dua hari terakhir sciring datangnya 


luncur mi 
Hujan deras yang mengguyur 
Bandung Selatan juga mengaki- 


musim hujan. Di Jawa B: lam sehari longsor banjir di beberapa titik. Kabupaten Cianjur dan Bogor, di 
terjadi al belasan titik, Selain menyet satunya banjir band daraan dinas Tentara Nasional Jawa Bar Menurut Kepala Bidang Iu 
PERAGA KA ARATA MARAK OLAIN MNETNYODA yang merendam sekitar 300 Indonesia palsu, Menurut Heru Winarko,upaya — mas Polda Lampung Ajun Ko- 


warga tewas, longsor juga memutu h di Kompleks Cingcin Per- Gelar perkara pengongalan pe- penyelundupan ganja dengan — misaris Besar Sulistyaningsih, 24 
Indah. Genangan air se nyelu menggunakan kendaraan berpe- — imigran gelap itu diamankan se- 


n wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, 


tingi 2 meter itu be 
luapan Sunggsi Cikasungl 


1 dari 
anak itik rawan banjir di d 
Kepala Subbidang Pencegahan | latan, G 

BPBD Provinsi Kalsel Syahrudin 
mencontoh 

i tanah longsor — Martapura di Kabupa 

si 125 rumah. 

begitu terluka terimpit — cukup lama oleh lu 
pula sebaliknya. Antrean kenda- — bahan bangunan. Ke-11 lokasi ta 
h longsor tersebar di 
matan Sukabumi, Sukaraj 


Pulau J 
(9/AD, di Polres Lampu 
itu di 
Polda Lam- 
1 (Pol) He- 
pala Pt 


lat dinas TNI palsu ini 
modus baru, Hal itu dite 
merupakan upa k mengi 
labui polisi di Pelabuhan Baki 


cara terpisah di Pelabuhan Bu- 
ikauheni dan jalan lintas timur 

si di Lampung Tengah. 
k dalam kelom 
bus 


nin A9AN, petugas reang-Banjaran, termasuk rumah 
i jenazah — yang dihuni kelua 
(80) dan Akibat 
Tresnaasih (0), 
ng terputus per: 
kembali se- — widey tidak bisa melinta 


Mingaga 
sih terus 


se 


putrinya, Siti 
Adapun jalur 
lahan bisa ditempu 


bisa diungkapkan di Pelabuhan Sidang ditunda lagi 

sebagian besar meng- Dari Jawa Burat, majlis hakim 
bus umum dan truk — Pengadilan Negeri C 
ngkut komodi bupaten Su 
Agustus lalu, Seaport pin Mu 


n Sungai 
Martapura. Pengoygalan ” penyelundupu 

Begitu pula daerah di pesisir, | ganja itu terjadi pada Rabu ma 
seperti Kintab dan Jorong di Ka- | lam lalu di Pelabuhan Bakauheni 


ur dising- 


Berdasar) 


in data di 


Penanggulangan Bene kut pupuk dari Tanger saat, Kalapanunggal, bupaten Tanah Bumbu, kerap Dari hasil razia pe-  Interdiction di Pelabuh: untuk kelim 
rah (BPBD) Kabupaten Bandung, nya tertahan sejak Senin subuh. pit, Cisolok banjir bila hujan deras tiba. Seaport Interdiction dite- sidu 
Ja Mi buaran, Pa CELD/VER/NEN/CHE/MED | mukan 688 kilogram sus penyelundupan sabu yang 
dian berawal dari dung, dan Caringin, dibungkus ke melibatkan warga. negara Iran, 


Kepala Bidang Logistik Penundaan dilakukan karena ti: 


hujan lebat yang menygsuyur be- 


barapa Jam sebelumnya. Kedaruratan BPBD” Kubupater Lihat Video Terkait berpalat Kami dilk'ada penerfarnah ka bikes 
nah longsor berasal da Sukabumi Usman Susilo mengi- "Longsor di Soreang, bernomor 9684-00. Nomor ini Aceh juga diter Irak, 
bing setinggi 50 me ak ada korban jiwa, Bandung, Jawa Barat” hendak Majelis hakim mint 
n sembilan bangi Kepala Polsek divodikompas.on/ su 
sisi kirikanan Jalan Rt Ajun Komisaris Dede N Tongsorsorcang mah, Rabu besok, ION/MED 


EBAKARAN DI KENDARI 


Hrtreana Kios di Pasar Sentral Ludes 


KENDARI, KOMPAS — Pasar 
Sentral Kota Kendari, Sulawesi 
nggara, Senin (19/M), ludes ter 
ar, Ratusan kios dan 


erbakar 


ediakan lokasi bagi peda- 
gang agar bisa berjualan la 
Menurut Kepala Satuan Re- 
rse Kriminal Polres Kendari 


pedagang mu . Ajun Komisaris Rofikoh Yun 
rugian ditaksir me todin" gmmim5m— Pedagang bingung nto, polisi masih menyelidiki 
an rupiah, Tidak ada korban jiwa SUIKENANN Banyak pedagang tak bisa me- penyebab kebakaran itu. "Kami 
dalam peristiwa ini JA (pasar sent in barang dagangan- masih menunggu tim labo 


Menurut beberapa warga, asup 
hitam pekat sud: 
bubung di bagian belakang pasar 
sejak pukul 0500, Api merambat 
ke seluruh b 
berlokasi di 
bibir Teluk Ker 


1 belum 
et itu, Se 
orang pedagang pakaian meng: 
aku dagangan senilai Rp 200 juta 
miliknya ludes dilalap 

Namun, banyak pu 

ng sempat menyelamatka 


ngggelar 
instansi terkait 


lama di 
ndari itu, Api cepat : 


membesar sebab bangunan di pa- aan 
sar itu sebagian besar terb 
dari kayu. 2m nda 
aya lihat asap tebal sekitar Tan 
pukul 0500, Kios masih tutup Tram tempat yang sa 


dan belum banyak orang di pasar, 
as berjualan di pasar baru Pasar Sentral, Kendari 

sekitar pukul 0600,” kata Api baru bisa dikendali 
rintan (45), warga yang me- — kitar tiga jam kemudian 
miliki warung makan di seberang — pemadam kebakaran, du 


esuai data Pemkot Kendari, 
jumlah kios yang terdapat di P 


lain 
unit berharap pemerintah secepatnya mi 


1g di puing:puing bangunan Pasar Sentra 
Senin (9/1), 


Tenggara, yang terbal 


KEKAYAAN BANGKA BELITUNG KECELAKAAN Ingapore dug 
One 01 he Ine ame 1-800.000,- 
CHAN BROTHERS ain 5 Bah "anunya 


Dana dan Aset Tak Jelas Dua Tewas Teri BEST OFFER DEAL Desa LAU Ia nga 3001604 
BEST OFFER DEAL TO CHINA 


PANGKAL PINANG g tunggakan royal lapor 
KOMPAS — Aset dan dana mi timah 154 Juta dolar AS, Seh urgr or cra ng ae CHINA PANOUS Ya CIA 
Iik Kepulaman Bangka Belitung, rusnya Pemprov Babel n 69 Uikkensan 398 Kkh 965 SAN ed” LAS Situ 


diduga bernilai ratus patkan 80 persen atau 12:3 juta 
piah, kini tidak je dollar AS dari total royalti itu, 
Dana itu bera Royalti tersebut belum dibayar- 


yalti ekspor timah yang seharus- kan para eksportir. bupaten Pasuruan, Jawa Tim 


Sopir truk sedang - ! cuman 5 
diperiksa di Polres BAB Hain too, 1528 GAM ema w7EB MANA H0 bah 

nya dibayarkan pada periode Data dari Kementerian Senin 09/N) pagi 

2005-2008. menyebutkan, penunggak Kedua korban tewas adalah Pasuruan Untuk 

ota Komisi 1! DPRD Pro- — lain PT DSJ sebesar 5 jut Dedi (30) d: Supiati mengetahui penyebab 


vinsi Kepulauan Bangka Belitung AS. CV DK GA juta doll (96), warya Dosa Tawangrcjo, Ke kecelakaan ini. 
Babel), Rina Turol, mengitakan, CV PTU Gl juta dollar A3 camatan Pandaar am 
ketidakjelasan ast dan dana itu PT BKT (1 juta dollar -AS)- | di tewas ditempat kejadian aki: | Made Jayantara PAN asn 398 


Perusahaan itu disebutkan me- | bat luka 
nunggak pem met i meninggal da- 
lam perjalanan menuju RSUD MET SD 


berdasarkan pemeriksaan kel 


prov Babel. DPRD 


dapatkan data dua bidang tanah Bangil, Supiati diketahui HONGKONG 
senilai Rp 196 miliar yang tidak hamil 5 bulan, ah ber- | aki 
Dua korban luka-luka adalah ada mobil dan bus, Rus- 


Eko Wi 


yudi (34), warga Desa banting kemudi ke 
menabrak tiga sepeda 
motor yang tengah melaju. Tj 
sepeda motor tersebut dikerm 
dikan Dedi, Eko Ws 
Junari. “Saat sa 


sena Rp LS ale tk dleng: (era menubipiwal tonggakan 
dokumen dan di royalti ini. Di Babel tidak ada 


Fan 
en 3 


SEE THE WORLD IN EUROPE 


Pangkal Pinang, Babel. kan hal 
DPRD Babel juga mendapat- — merintah pus 


terjadi pukul 


kan data dua godung senilai Rp usakan. Seharusnya | WIB. $ bermuatan kiri itulah sa 
emprov Babel aktif menagih | kertas dengan nomor polisi N motor tersebut" ujar LETS C0 g KUROPE, SUPERSTAR adi SANDI 
Pemprov Babel aktif menagih | kertas denga p tor tersebut, uji kinore jap 1958 Memburu 2458 Finoreim ,, 3248 Mar 


bak rakyat ini,” ujarnya. 8596 UC 
Kupala Dinas Pendapatan, 
nge 


ngdikemudikan Rus- — Kepala Unit Lalu Lintas Kt 
ju kencang dari polisian Sektor Pandaan, Pas 
arah Malang menuju Surabaya. ruan, Jawa Timur, Ajun Kom 
Suat tiba di Desa Tawangrejo, Jayantara menje- 
Rustam mendapati ban sedang men- 
minta eksekutif segera menje- — tahui keberadaanny peda motordan kendaraan lain di dalami peristiwa kecelakaan itu. 
laskar mas Pertambangan dan Enenyi | depannya. opir truk sedang diperiksa di 

Rina juga mendaj Babel Aldan Djalil juga tak men- | — Menyadari rem truk yang di- Polres Pasuruan untuk mer 
dari Kementerian Energi jawab pang pesan dari | kemudikannya blong, Rustam tahui penyebab kecelakaan in 
Sumber Daya Mineral (ESDM) Kompas. RA2) langs Na aa ujarnya. DIA) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DUBAI 1D 


“HAN CHAN BROTHERS TRAVEL INDONESIA 


6385 8411 


3 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


23 


etiaptahunnya,jumlah wisnasdi 
Indonesia memang cenderung 
naik. Kenaikan pertumbuhan 
paling besar terjadi tahun 
2010 yang mencapai 234 
persen. Saat itu, jumlah wisnas 
2009 (5053:269 orang) melonjak menjadi 
(6.238.606 orang) pada 2010. 

Sementara itu, untuk kategori wisatawan 
Nusantara Grisnus), padu 2011 rata-rata 
mereka melakukan perjalanan 194 kali. 
Dari data tersebut, wisnus pada 2011 
mengeluarkan biaya Rp 66268 ribu per 
perjalanan. Jumlah ini mengalami kenaikan 
dibandingkan tahun 2010 yang rata-rata 
melakukan perjalanan 1,92 kali dengan biaya 
per perjalanan Rp 641,76ribu, 


Antusias 

Dari data tersebut bisa dilihat betapa 
antusias orang Indonesia untuk berlibur, 
Setiap tahun, jumlah orang yang pergi 
berlibur memang selalu bertambah. Maklum, 
berlibur kini seolah menjadi kebutuhan 
primer setiap orang. Setelah lelah didera 
berbagai aktivitas sehari-hari, kita butuh 
berlibur untuk menenangkan pikiran. 

Minimal dalam setahun, rata-rata orang 
berlibur sebanyak satu hingga dua kali 
Periodenya biasa terjadi saat liburan sekolah 
ataumenjelangtahunbaru.Selainitu,momen 
hari raya kerap dijadikan ajang berlibur 
sekaligus bertemu saw kampung 


mrloperkoran @ 


Hal ini semakin dipermudah dengan 
keberadaan maskapai penerbanyan berbiaya 
murah atau dikenal juga dengan Low Cost 
Carrier (LCC). Berkat adanya LCC, jarak 
tempuh yang cukup jauh seperti Jakarta 
Padang menjadi tak torasa. 

Bicara daerah Sumatera Barat, potensi 
di daerah ini memang cukup besar. Hal ini 
terlihat dari kenaikan pengunjung setiap 
tahunnya. Seperti dilansir dari Kompas.com, 
menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 
total keseluruhan wisatawan yang datang 
ke Sumatera Barat selama Januari-Agustus 
2012 mencapai 28.228 orang Jumlah ini 
meningkat 4,99 persen dibanding periode 
yang sama tahun 2011 yaitu 22.252 orang. 

Menariknya, dari jumlah tersebut 
wisatawan mancanegara (wisman) asal 
Malaysia mendominasi dengan jumlah 16.676 
orang, Selain dari Malaysia, wisatawan lain 
yang mengunjungi ranah Minang berasal 
dari Australia (868 orang, Perancis (305), 
Amerika A7), Inggris 048), Belanda 028), 
Jerman 010, Jepang (88), China (913) dan 
Thailand (69. 

Sementara itu, jumlah wisman yang 
berkunjung ke Sumatera Barat melalui 
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 


dan Pelabuhan Teluk Bayur pada Agustus 
2012 mencapai 2.356 orang Jumlah tersebut 
mengalami penurunan sebesar 12,81 persen 


dibanding Juli 2012 yang tercatat sebanyak 
2.702 orang. 


Yuk, 


ari Berlibur 


Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 
pada 2011, jumlah wisatawan nasional (wisnas) mencapai 6.750.416 orang. 
Jumlah ini tumbuh 8,26 persen dibandingkan tahun Jalu. Tahun ini, hingga 
Agustus 2012 saja, jumlah wisnas sudah mencapai 4.814.587 orang. 


Wisman yang berkunjung ke Sumatera 
Barat pada Agustus 2012 ini memberikan 
kontribusi sebesar 0,87 persen terhadap 
total wisman nasional yang berkunjung ke 
Indonesia yang mencapai 694.194 orang. 

Adapun beberapa tempat yang sering 
dikunjungi wisman di Sumatera Barat antara 
Iainadalah Kota Padang Sawahlunto, Padang 
Panjang, Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, 
Tanahdatar, Solok Selatan, dan Agam. 

Nah, jika Anda tertarik berlibur ke 
Padang, kini cukup banyak tersedia pilihan 
moda transportasi menuju ke sana, Salah 
satunya adalah melalui jasa penerbangan 
berbiaya murah, Citilink yang merupakan 
anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia 
(Persero) Tok. 
ink melayani penerbangan dengan 
sistem dari kota ke kota menggunakan model 
usaha pesawat berbiaya murah. Berbasis 
di Jakarta dan Surabaya, Citilink melayani 
85 frekuensi harian dari Jakarta dan 
Surabaya ke Batam, Banjarmasin, Denpas: 
Balikpapan, Medan, Makassar, dan Lombok. 


Rute baru 
Kabar baiknya, Citilink akan membuka 
rute baru Jakurta-Padang per tanggal 29 
November 2012. Penerbangan Jakarta- 
Padang dijadwalkan terbang pukul 1700 
WIB dan penerbangan. Padang-Jakarta 
dijadwalkan terbang pukul 19.25 WIB, 
“Kami melihat bahwa demand dari 
masyarakat di Padang cukup tinggi, 
sekaligus rute ini sudah menjadi harapan 
Cittinkers dan masyarakat untuk dapat 
segera diwujudkan. Selain itu, potensi 
pariwisata domestik dan bisnis juga menjadi 
pertimbangan kami. Hal ini menjadi salah 
satu misi kami untuk menghubungkan 
mimpi petualangan pencinta Nusantare 


jelas VP Marketing & Communication 
PT Citilink Indonesia Aristo Kristandyo, 

Selain itu, untuk mempermudah ketika 
membeli tiket pesawat, kini Citilink bekerja 
sama dengan Bank BNI melalui kartu 
Citilink-BNI. Keuntungan yang didapatkan 
oleh pemegang kartu kredit dan kartu debit 
Citilink-BNI adalah bebas iuran tahunan 
keanggotaan untuk satu tahun pertama 
dan mendapatkan kesempatan untuk 
memperoleh info atau melakukan transaksi 
lebih dahulu pada program promosi Citilink 
setiap bulannya. 

Selainitu,pemilikkartuini mendapatkan 
privilege harga khusus untuk program: 
program Citilink serta memperoleh semua 
benefit yang dimiliki oleh kartu kredit 
BNI yang ada dan mendapatkan benefit di 
merchant-merchant lainnya. 


ASITA Travel Fair 


“Peluncuran kartu Citilink-BNI ini 
sebagai bagian dari strategi pengembangan 
citradan Ancillary Revenue dari Citilink dan 


juga sebagai bentuk peningkatan pelayanan 
kami untuk memudahkan pelanggan 
dalam melakukan transaksi pembelian 
tiket Citilink” ungkap CFO PT Citilink 
Indonesia Albert Burhan. 

Sebagai informasi, Citilink 
mendapatkan beberapa penghargaan 


seperti dari Indonesia Travel and Tourism 
Foundation untuk kategori Leading Low 
Cost Airline 2011/2012, kategori Best 
Overall Marketing Campaign di The 
Budgies and Travel Awards 2012 dan yang 
terbaru yaitu penghargaan Service To Care 
Award 2012 untuk kategori Airlines dari 
Markplus Insight. (IKLAN/INOJ 


Mal Gandaria City, Skenoo Hall Lt. 3, Jakarta 


Dapatkan penawaran menarik selama cv 


mulal tanggal 23 - 25 November 


nt berlangsung 


citilink 


B caitilink 


NUSANTARA 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


7. ak Perlu 
Dialog Lagi 
dengan 
Warga 


ARANG, KOMPAS — Pe 
n Museum Kereta Api 
akan dilakukan 


ONA NUSANTARA MKA 


Wow, Sejuknya Hawa Bakau Maubesi 


Sepanjang Oktober lalu, rata-rata kawasan Nusa 
Tenggara Timur dilanda suhu ekstrem 37-38 derajat 
jauh di atas kondisi normal 30-32 derajat 
Matahari bersinar terik. Berkunjung ke 
Maubesi pada saat seperti itu menjadi pilihan tepat. 
Rimbunan pepohonan bakau mengusir rasa gerah. 


Oleh ERANS SARONG 


Ms menga 
da Oktober au begitu 


Meteorologi, 
Jan Geofisika se- 
nyebutkan sumber 
posisi 
da di sekitar 


listiwa. 
Dampaknya, rasa gerah 
sangat mengganggu tidak ha 


guhkan pemand 


rasakan pada 


menyusut tajam. Jeritan 
litan air bersih meluas Khusus m 
di Kota Ki tungan warga sekitar m 
pada jasu mobil lajuhi kawa 
air bersih tiba tiba me- yu rasa get 
air langsung 
capai Rp 100000- 


97), meng: 


Rp 150000 
60000 per 

Kembali ke Maubesi. Ini ada 
Jah sebuah kawasan berstatus 
m di Kabupaten Belu, hak, w 


MAUBESI, KABUPATEN BELU, NUSA TENGGARA TIMUR 


h cagar alam Maubesi 
ha) merupakan bagian 


G.216 
wilayah Kecamatan M 
Tengah dan Kobalima, Kabupaten 
Belu, NTT 


@ Posisinya di Pulau Timor (bagian 


n seluas 3246 hek: 
n Malaka 


layah Kecamatan Koba 

a sekitar 65 kilometer se- 

belah selatan Atambua (kota 
Belu) dan sekitar 


ngan segar ki 
rena masih dipadati te 
uu berbagai jenis 
ang tumbuh subur, m 
latif masih terj 


ui sa 
rau Oktober lalu tidak sedikit 
milih m 
sekadar meng: 
h sekaligus mem- 
ng payau di baw 


langsung menikmati kesejukan 
kepiting 

lauk di rumah," tutur F 

Desa Litamali, Ko 


erupak: 


wi- 


dipadati te 


camatan Kobalima, di Maubesi, 
Kamis (25/10). 
Berbagai j 


musim ke- 


is bakau memang 
i kawasan cagar 
alam di pesisir selatan Belu itu 
Takan regenera 
terlihat tumbuh hi 
kampung Litamali, Selain itu ju- 
iga tumbuh kesambi (Sehleicheru 
oleosa), gewang (Corypha gebu 
nga), lontar (Borrasus flabelifer), 
buta (Escoelcasia sp), dan ko- 
tapang (Terminalia catappo). 
awasan ini juga merupakan 
rumah nyaman bagi sejumlah 
satwa,” tutur Kepala Cagar Alam 
Maubesi Bere B 
dimaksud di an 
timor, monyet, bu 
long, elang laut, raja uda 
laut, bangtu, dan kuntul 


je- 


Kandungan minyak 
keunikan ka 


NTT) sekitar 300 km timur laut 
Kota Kupang, atau 65 km selatan Maubesi tidak 
Par Atambua (Belu), bunan mangrove 
re-kmen jenis faunany 
|. kadriner (Maubosi | Sebuah gundukan gundul dari 
Dero stan bunga pur dingin. Situ- 
aa, tanah, Masyarakat setempat ae dingin. Ba 
menyebutnya “ina ri” atau Pa 
ARUN TiKOR kiyaanyan id : adanya kandungan minyak bumi 
5 did Lokasi bukit hum- 
@ Juga terdapat dua gundukan pur itu dikonal bernania mesin 
bra Gundul dari semburan lumour Bat ati tipu berenrat 
:? dingin, disebut "masin ulik” atau da musim hujan itik 
(19 Gerah keramat oleh masyarakat semburan lumpur muncul di 


setempat 


na di sekitar dua lokasi 
ya hanya satu dua 


itu, Seba 


Telusuri Catatan Sejarah 
Sembari Berwisata 


“We travel, some of us forever, to seek other states, 


other lives, other souls.” 


pa yang diutarakan pengarang kelahiran 
A Perancis, Anais Nin (1903-1977, bisa 

judi tidaklah berlebihan. Dengan 
melanglang buana ke berbagai destinasi, 
seseorang berkesempatan untuk melihat 
kehidupan lain, termasuk kisah historis yang 
terekam hingga seolah-olah larut di dalamnya. 

Menyusuri jejak sejarah sebuah negara 
dapat diwujudkan saat bertandang ke 
Vietnam. Negara paling timur di Semenanjung 
Indochina di Asia Tenggara ini menawarkan 
wisata sejarah yang tak akan terlupakan, 
Kunjungilah Cu Chi Tunnels yang berada di 
Ho Chi Minh atau yang juga populer dengan 
Saigon. Terowongan ini menjadi tempat 
persembunyian tentara gerilya Vietnam ketika 
melawan musuh. Dengan demikian, Anda telah 
menjadi saksi sejarah dari peristiwa perang 
Vietnam, 

Gambaran kekejaman perang yang pernah 
menyelimuti Vietnam juga dapat Anda 
saksikan dalam War Museum. Obyek wisata 
lainnya yang juga tak boleh dilewatkan adalah 
Notre Dame Cathedral yang merupakan gereja 
peninggalan Perancis. 

Tak sekadar paparan kisah sejarah, 
pelancong juga akan dibuat terpukau dengan 
hamparan alam yang memesona dengan 
menuju Mekong Delta. Anda akan diajak 
naik perahu menyusuri Sungai Mekong 
sambil melihat pulau-pulau di sekitar. Anda 
berkesempatan pula menyantap aneka 
makanan lokal, permen kelapa, ataupun teh 
madu sambil menyaksikan kehidupan khas 
rakyat Vietnam. 

Sementara itu, di Hanoi, Anda diajak city 
tour melewati Ho Chi Minh Museum, Houseon 
Stilt, One Pillar Pagoda, dan Literature Temple. 
Untuk melepas penat, Anda akan diajak 
menyusuri Halong Bay dengan menggunakan 
kapal untuk menikmati keindahan alam. 
Kekayaan alam nan asri di perairan teluk 
tersebut adalah salah satu peninggalan budaya 
yangdilindungi. 


Kamboja 

Tak jauh berbeda dengan Vietnam, 
Kamboja juga menawarkan wisata sejarah 
dengan rekaman masa lampau yang menarik. 
Bertandanglah ke Phnom Penh dan singtah 
di Tuol Sleng Museum, sebuah Killing Fields 
Memorial yang menjadi bukti kegilaan dan 
kekejaman rezim Khmer Merah. 

Terdapat pula Angkor Thom, Bayon 
Temples, Terrace of Elephant, Terrace of 


Leper King, dan The Royal Phimeanakas yang 
menambah pesona negara yang masih berada 
ini, Kemudian, 


"Temple yang pernah ditampilkan dalam salah 
satu film Tomb Raider. Luangkanlah waktu 
sejenak untuk melihat Angkor Wat Temples, 
candi yang sangat terkenal dan merupakan 
salah satu keajaiban dunia. 


Thailand 

Bertolak ke Thailand, Anda tak semata 
akan disuguhkan dengan obyek wisata yang 
terdapat di Phuket dan Pattaya. Temukanlah 
tokoh-tokoh dunia dalam bentuk patung lilin 
yang tersimpan dalam Madame Tussauds, 
Berbeda dengan museum Madame Tussauds di 
belahan dunia lainnya, museum yang berlokasi 
di Bangkok ini adalah satu-satunya museum 
yang menghadirkan sosok presiden pertama 
Indonesia, Ir Soekarno. 

Jika ingin mengeksplorasi alam lebih jauh, 
bersenang-senanglah di Chiang Mai. Kota 
terbesar kedua di Thailand dan terbesar di 
utara Thailand ini memiliki Panga Bay yang 
lengkap dengan batu karang besar dengan 
lautan biru yang membentang. Lengkapi pula 
wisata alam Anda dengan berlari bebas di pasir 
putih Phi Phi Island yang sempat menjadi 
lokasi syuting film The Beach, 

Belum puas dengan wisata alam, wisatawan 
juga bisa mendapatkan wisata budaya dengan 
berpetualang ke Chiang Rai. Di sinilah Anda 
akan berinteraksi langsung dengan Suku 
Karen, suku leher panjang yang memil 
tradisi unik dan tak dapat ditemukan di negara 
lain, 

“Vietnam, Kamboja, dan Thailand adalah 
destinasi eksotik yang bisa menjadi pilihan 
untuk Ifburan akhir tahun mendatang. Bagi 
wisatawan yang benar-benar menggilai 
tempat-tempat unik, justru tak pernah ragu 
untuk terus menjelajah meski lokasinya sulit 
dijangkau,” ujar Product South East Asia Series 
Department Panorama Tours Muhammad 
Yusuf. 

Segera manfaatkan paket wisata akhir 
tahunyangditawarkan Panorama Toursdengan 
rute Thailand-Singapura-Malaysia. Bersama 
sang buah hati, Anda dapat mengajaknya 
bermain-main di Universal Studio, Singapura 
maupun Legoland yang bermarkas di Johor 
Baru, Malaysia. Dengan demikian, penghujung 
tahun akan kian meriah dengan keceriaan 
Anda sekeluarga. IKLAN/GPWI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kawasan Cagar Alam Maubesi di 
mangrove yang terj 


eta Api Indonesia mes 
ncam warga yang selama ini 
pati rumah di 


2011), PT Kereta Api 
Indonesia (KAD akan mulai 
mengukur lahan di sekitar mu- 
tersebut. Selanjutnya, PT 
in mengoson 
kiosekios, Untuk sementa 
as waktu pengosong 
Desember menda 
"Tak perlu d 
sudah dilakukan 13 Nove 
lalu, dan kami anggap w 


ny 


pada musim ke- saat itu juga tim dari ke Jika bentangan hutan dah menerima keputusan. 
lapisan terian langsung memastikan mi- — rove Maubesi he akan langsung mengukur dan 


menjadi obyek wis 
lah satu pengganjalny 
infrastruktur jalan yang belum 
mendu 


menginventaris luasan tanah," 
ujar Kepala Bagian Humas KAI 
Daerah Operusional IV Sapto 
Hartoyo di Kota Sen 


alah titik sumber m 
bumi. Namun, tim juga 
langsung dengan kesimpul 

bahwa minyaknya belum bisu 
dieksploitasi karena kandi 


nya masih muda dan terb: Maubesi), meski sud: nengatakan, PT KAT 
paparnya, ik bopengnya. | akan memberikan tali asih ke- 
dan dibiarkan Di sejumlah lokasi, mobil pada warga yang digusur, T 


kitar mulut sembur: 
berupa potongan lili 
karan, 
Keunikan M 
nya, di dal 
jugu terdapat seti 
ceruk berisi cairan 
beraroma mirip 
nah, Ma- 


merangkak sangat pelan 
harus berlu- 
bang bahkan berdebu tebal sc- 
perti ketika m 


catat empat rumah dinas dan 11 
wunan kios di sekitar Mu- 
su Amba 

Menurut dia, sela 
disewa kel 


enerobos jul 


Kovalima, Timor Leste. Sumber 
minyak di negara tetangga itu 
sudah dieksploitasi. Mau- 
besi (NTT) atau Su 
(Timor Leste) 
sama berloki 
si di pesisir » 
Timor, 


ubesi Ini lahan 


Kereta Api, 
ur uang sew 


penumpa 
mandikan debu dari 

ah, “Kalau hi 
Betun dau 


Kateri, Jaringan 
sangat lincin dan berlumpur t 
bal," kata seorang warga Betun 
Juga lintasan jalan sep: 
lebih kuran, persim, 
panj mpung Litamali hing: 
18 pusat kawasan, Sebagian be- 


mina rai yang ber- 

arti minyak tanah, Lo- 

kasi persisnya di ce 

Morukren, Desa Litamali, Ke Kepala Dinas Pe 
in Kobalima, 


angan ng | enam. meter perseg 
tak bisa tidur k 
hendak pindah ke m 

Mimi Maryati Sa 
san dan sebagi keberatan dengan c 
h berlubang | mengosongkan k: 
yang melintas harus | di 1 ditemp: 
kak pelan, dari 40 tahun, "Say 

dari berbagai kendala | karena kami bayar sewa tiap bu: 
lan Rp 500000 dan PBB tiap 


rinya ter ir berpotensi 
miliki kandungan minyak bumi. 
Kawasan itu sudah diteliti tim 
dari Ditjen Migas, tahun 2008 
Karena indikasinya mengua 


an rumah 


menter 


DM) yang 
mendeteksi sumber cairan yang 


ak bumi itu, Lepi 


lu, “Tugas si 


ya sa menunjuk dan meng- — Katena yang kini dala kesejukan, ter tahun, tapi tiba-tiba harus 
gali lubang di titik sumber cu- ditawarkan untuk dieksploitasi” — rimbunnya pepohon dalam waktu satu bula 
iran. Tidak butuh waktu lama, jelasnya. jenis bakau. luhnya, UTD 


——— da 
CHRISTMAS &" 
NEW YEAR HOLIDAY 


Mongehun 


TAIWAN ROUND ISLAND 00 
Plus Farglory OCEAN PARK 80 


Cendet Aruara Baki Dee 16 
Lunch al Eaote Cave Pentaran, 
Free Poror Bara 2 Meta.) TUNUN 
Tina nara or Erey Day, DD kada 
Thaha Bat & RAIN Deng Cin 


EUROPE COMPLETE 


18-190 HONGKONG/ SMENZHEN/ 


. 
wonaxona, JAN-MAR 2013 
Fr Ho a Di 
Monakona mumaan 
Ma PoPaN BATAN &-r0 
MONAKONO mmENznEN 
Kanan anang 
HONGKONG BMENNEN 
Pentagon 
Tanam ctass10 20 
aga 
Pan MALAyAN ag 


ana" Feb. 148 Mar P2 20 


BEIJING MOSLEM 5-60 
KOREA JEJU Sefe hompa kete ana 539 
plus SINGAPORE 7.20 


TMAILAND BEAUTIFUL BO) 
Plus SINGAPORE 100 


an 2235 Feb 0202631 
Kerta 
TMAILAND COMPLETE 100 

AUSTRALIA POPULAR 80 


CHINA MAGIC 7-80 
eng, Was Buana Manginon 
nara Feb 2 Mar 05 
WINTER HARBIN 7-90: 
Beyng, hutin Chargcan. 1429 
Sranyurg, Shang Jen ti Febi 
EUROPE EXPRESS 120. 


In Ta Lucura Tua Busan 2049 


DhmuterdanJan IK Pom 22 Mar 3 

AMATINA SUNOPE 150 
KEUKENMOFF" 

London Pre Brumia 2599 

ratrdam Waercan, Coy. 

Vera. Pt. Pa Mora Jan 2! Fab Oi 

Mere Makara 


Mang So LT dkataya 
TE aa Sa 


MB Lapang IN 108 -Aeman Keen BIT 04 st R22 FN) “Buah Yaa 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 2 


METROPOLITAN 


Perjalanan KRL Kacau 


Banjir Mulai Melanda Wilayah Jakarta 


JAKARTA, KOMPAS — Wes 
perjalanan KRL di Stasiun Ma 
petir, Senin (19/11) sore. 
22.00, perjalanan KRL tujuan Jakarta, Bogor, 
ataupun Bekasi terganggu. Bahkan ada bebera 
jad 


Dikabarkan dari Ts 
| luapan air Sungai Ci- 


lotomatis pengatur —— mengharapkan seperti dewa 
Ea “ langsung selesai seperti memba- Selat 
nggarai tersambar lik telapak tangan,” kata Jokowi. — sad nangi lebih dai 
kibatnya, hingga pukul Pemprov DKI saat ini masih 100 rumah di Perumal 
melakukan pekerjaan jangka Serpong, Desa Kademangan, Ke- 
pendek melalui gerukai tu, dari Minggu ma- 
bakti di semua wilayah. "Ke- lam hingga Senin dini hari 
4 rukekeruk selokan dan kali-kali ”— Menurut Andi, sulah scor 
perjalanan KRL dibatalkan. kecil yang ada di kampung Baru warga perumahan, Cisadane 
ah lanjutan seperti di Kanal yang mengalir di dekat tempat 
Kepala Humas PT Kereta Api” Sejumlah penumpang KRL Timur, Cengkareng Drain, Kali tinggalnya mulai meluap sekitar 
Indonesia (PT KAT) Sugeng Pri- akhirnya memutuskan beralihke Pesanggrahan, dan membelok- pukul 0930 dan baru surut 
yono mengatakan, komponen — moda transportasi lain. Agunan kan air ke Waduk Ciawi, pukul 0200. Banjir ini menga- 


camatan $ 


Yang rusak baru bisa diperbaiki Samosir, pengguna KRI, dari Sta- Setkan warga karena bert 

liga jam kemudian, Namun, per- siun Juanda, memilih menggu- Rumah pompa huntahun sebelumnya, perm 

jalanan kereta juga tidak bisa makan bus karena perjalanan Rumah pompa dan saluran  kiman mereka tidak pernah ban 

langsung normal karena ada an- KRI, tidak kunjung pulih baru sepanjang sekitar 1 kilome-  jir meski letaknya dekat denga 

trean KRL. ter yang dibangun dengan biaya sung, Banjir kiriman membawa sampah yang memenuhi Kali Ciliwung di Kelurahan Kampung Melayu, 
Kami juga membatalkan se- Jangka pendek Rp 14,750 miliar di Jakarta Barat Sementara itu, akibat air me- — Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (9/1). Kawasan yang me ni genangan air terparah 


bagian perjalanan KRI. lintas Bo- Hujan deras yang melanda wi- — tidak berfungsi maksi 
gor. Kereta hanya sampai Stasiun — layah Jakarta dan sekit kemarin, seba kepolisian pada Senin 
Tebet dan kembali ke Bogor/De- lai menimbulkan banjir puk, Cengkare gi menemuk 
pok,” ujar Sugeng. nangan di beberapa tem tergenangair setingasi betisorang (50), warya Kayu Manis, 

petir menyambar, ada li- Sungai Ciliwung dan C dewasa, Sareal, di Kali Cibadak, 


luap,di Tunah Sarcal, Kotu Bogor 


kar 


ibat banjir kirim 


dari Bogor adalah Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatineg: 


turun dari & 


genangi 70 cm, bu pekan lalu. Air naik setiap 


ma KRL dan dua kereta jarik pun sudah meluap dan meng- — "Kcadaannya tidak berubah Surcal. Nasir terseret arus Kali Jumat pekan lalu menjadi 5-10 — pukul 0700 hingga 1100. Namun, 
jauh yang mengantre masuk Sta- — genangi permukiman warga yang sebelum dan sesudah berdirinya” Cibudak Minggu sore saat em pada Senin (0/1) siang. Lu- tinggi genangan berangsur turun Lihat Video Terkait 
siun Manggarai, Gangguan ter- diminta mulai waspada. rumah pompa itu, Tetap saja ban-  lintasi jembatan. asan genangan berkurang dari 10 Senin pagi. Dua pompa masih #TM | "Kampung Pulo Banjir" di 
jadi sa Menanggapi itu, Senin AOA, jir seperti dulu-dulu," kata Yadi Sement an rob RT menjadi 4 RT di RW L siaga untuk menyedot dan mem- — NY | vokompasconybanjir 
kereta. Selain gangguan Gubernur DKI Jakarta Joko Wi- corang penjual rokok di Kelurahan Kai Ke Lurah Kamal Muara, Royto — buang air ke Kali Kamal, "| kampungouto 
sel otomatis, sistem komunikasi” dodo mengatakan, perlu proses al beberapa belas me-  camatan  Penjarin arta  Marahap, men (NDY/FRO/MKN/RAY/GAL 

untuk mengatasinya, "Jangan ter dari rumah pompa, Utara, berangsur surut Tinggi rob suduh ber ART/NEL/NDY/WIN/PIN) 


Kedua Anak Itu Tewas Terseret Arus Sungai 


(PITA dingin Santanu Bur run paman korban, pai 0- pon tim SAR Akhirnya Sentanu Di tempa lin Tim SAR Bee membengkak hebuan 
ancam Go tere diemulan skitar put 000,2 saras dn Sudin Pomadam Ke "aya mengijak-injak 
di ang lengah rumah Wlometer dar lokasi Jatuh, ya Keyata pd toba 
#icihana kekarga Dorwlra par Lararu Bereara Korban yang ea itu bedanya 

Mulnar  Kemimhon Ratu Je: Ah tempat yang tereak dnkitar! "Tubuh Sentasiditeyukan — dahkan usah Mubatad Tks” “adan kmbak an mongaa 

Yu Cipayung Kata Depok Secin 100 meter Yaiyumah morka,.—organgkutal pisungaldidee ui kami (5) dan Kal Pee Dung Saya femudlan melapor 
USA), Dewa dengan penah — Saat melmpar Panik beri — kat Perumahan Bela Cs, Jalan sing Daan Mogot kera Kama aya apada Pa 
Koki sapung menguap kening: sumpah lulah Bontang lorpole” Toe Ilandar Kata Marwan,” kontrakan rengtinborbandi up” ump ELO 

anal metan lanypung maa kasa IT 009 RW 002 Kedoya Ular Pemindahan dengan per 

Duka terpancar dai vajah nga Kakaknya, Pulup laik Enakan perama Kali “Muhamad To Mtdyat ha- Nor sat lakukan karuna de 
Dori yang ber saj koi ah memberitahu ibunya,” oleh seorang tukang bangunan. nyat Ming O8/LD. pukul casnyaarusa kali 

Jang Bonai bon pungal: — kata Lasana Buyung menyala tebing” JAS0.mat Permai perahu GANDO1O DI maserYO 


kenal rajin dun pemberani, yang Deswira pun berteriak minta curam yang biasa dipakui wargi bus di Kali Pesing bersama em EKO PRMIANANTO) 
tewas terseret dorasnya arus Su- tolong sehingga wanga datang melempar sampah ke sungai itu pat temannya: Sandy, Iwan, 
ngai Ciliwung, Bocah itu teng- untuk membantu, Namun, su» seharusnyaditutup karena ber-  Rusmin, dan Andrian 
-— 2 gelam setelah jatuh dari tebing” dah terlambat. Tubuh mungil bahaya "Dulu pern Keterangan petugas Basarnas Lihat Video Terkait 
e sungai setinggi sekitar 15 meter Sentanu tak berdaya mengha- bambu, tapi sekar Indra, jenazah ditemukan wurga Koban Tewes Terseret 
akibat terpeleset saat hendak dapi derasnya arus Ciliwung. lang, Harusny ang ditu- setempat, Eko (22), Senin, pukul (am) | Arus Bani” di 
membuang sampah Setelah mencari sekitar satu tup, jadi warga juga tidak buang 18490, di pinggir kali dokat Yot.kompascom/bocah- 
La Menurut Buyung dan Laza- jam tak ketemu, kami menele- — sampah ke sungai,” tandasnya, tanggul Kondisi jenazah telah terseretarusbanjit 


www.indonesia.travo 


Sport, Tourism and Challenge i 
MUSI TRIBOATTON 
CRAFT ING CANOEING KAT RADITIONALNBOATIRACEP 


Sumatera Selatan, 26 November - 1 Desember 2012 Ki indonesia-travel — (CJ @indtravel 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


METROPOLIT: 


KILAS 
METRO 


37 Kios Terbakar 
Sebanyak 16 kios dan 21 tapak 
Lokasi Binaan Permai Lorong 
103 di Koja, Jakarta Ut: 
bakar, Senin (19/11) dini h 
Api diduga dari hubungan pen- 
dek arus listrik di lantai dua 
kemudian menyebar dan mer 
ar barang dagangan yang se 
besar pakai: 


pem: 
Unit Pelaksana Teknis Lol 


lum tiba di lokasi, Kepala 
menc 


Binaan Usuha Kecil Menengah 
DKI Jakarta Endang Purwati 
mengatakan, pihaknya segera 
membenahi kios dan lapak yang 

dagang 
lagi dan tak 
kembali ke jalan menjadi pe- ta 
dagang kaki lima, (MKN) 


nyampa 
1 ke 


berkunju 


Penusuk di Kafe 
Ditangkap 


Polisi, Senin (9/1), pukul 
0030, menangkap tiga laki-laki 
yang mengeroyok dan menusuk | Besar Rikwanto, 


Ahmad Zaedani Noor (38). Ah- 
was di h 
999 di Jalan 
, Kelurahan Bang- 
tan Mampang Pr 

a Selatan, Minggu 


pendiri 


Oetama, 


patan, Jaka kil 


(I8/W) pukul 0405, "Dua di 
tangkap di Menteng, satu lagi di 
Tunjung Priok, 


ata Kabid Hu: 
tro Jaya Komisas 


Direktur Reserse 
Umum Polda Metro 
suris Besar Toni Harmanto, pe- 
an dipicu cekcok kibi 
n di dalam kafe, Ketiga 
tu IM (29), MD (30), 


an hal itu saat 


krimum Polda M 
Toni Harmanto dan Kabid 
s Polda Metro Komisaris 


Agung Adiprasetyo, Pe 
Redaksi Rikard Bagun, scr 
mimpin Redaksi Trias Kun- 
cahyono, Ninuk Mardian 

budy, dan Budiman Tanuredjo, 


atau menahan 5000 orang yang 
diduga terlibat kejahatan, Impli- 
kasinya, ketika 5000 orang ter- 


sebut ditahan, kondisi pe 
keluarga mereka jatuh 


Kejahatan Ako: 
Dicegah di Hulu 


Polda Metro Jaya Optimalkan Binmas dan Intelijen 


JAKARTA, KOMPAS 
Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno meyakini, 
ah keji 
memerangi kejah: 
akan mengoptimalkan kekuatan pembinaan 

masyarakat dan intelijen di wilayah Polda Metro, 


Kepala Polda Metro Jaya 


hatan akan jauh lebih b imbang 
an, Oleh karena itu, ia bertekad 


malah membuka peluang keja- 
hatan baru. Di sisi lain, penegak 

uga membutuhkan biaya 
ng tidak 


ntor redaksi 
in (19/11), Ia, 


sedikit 

"Kalau saya mencetak kepala 
keluarga (yang ditahan atau di 
tangkap) sebagai pengangguran 


polda dite- 


Pemimpin baru, lalu siapa y 
impas Jakob anak istri mer 
mum bisu menjadi penipu, me 


minimarket, 
menjadi prem: 
kala 


bi 
bisa saja 
PSK (pekerja seks ko 
mersial)" jelas Putut 

Ta berpendapat, kasus pencu- 
uu buah, misalnya 
jika bisu diselesaikan dengan cara 
kekelu 


ko- kara sampai ke pengadilan kar 
lebih tinggi ketimbang muncul- 
nya kerugian akibat perkara ter- 
sebut. 


mbang 


Binmas dan intelijen 

Untuk mencegah ke 
Putut bertekad menguta 
fungsi pencegahat 
optimalkan kek 


meng- 
n Binmas 
atau kegiatan pemolisian masya- 


rakat serta intelijen polisi 
Dengan mengoptimalka 


kes 


dua kekuatan, fungsi deteksi dini 
terhadap potensi 
jahat: 


peluang ke 
bakal menguat. 
ang personel pembin 


tetapi juga di- 
perwira. Oleh 
b itu, istilahnya pun kini 
jadi Bhayangkara Pembina 
Kamtibmas, bukan Bintara Pem: 
bina Kamtibmas lagi,” tutur Pu- 


berupa paket buku da 
Pemimpin Redaksi Ri 
Selatan, Jakarta, 


tut 
8 dia, saat ini, ada se- — terima tugas tidi 
kit di tingkat desa/ pada pul 
kelur pukul 09.00," paparny 
Putut juga menyinggung soal 
Kemacetan crju sama pembangunan jarin, 


au (CCTV) 
ling 


Menyinggung soal kemaceta 
Putut mengatakan, telah 
mu dengan Gubernur DKI 
Joko Widodo, membahas kerja 


ang sang 


sama anggota Dinas Perhubung- rta harus memiliki satu ge- 
an DKI dan Polantas Polda Metro — dung pengendali lalu lintas « 
di lapang perti halnya Tokyo, London, bah- 


"Saat ini ada 70 lokasi rawan 
macet yang harus dijag: 


n Beijing, 
Ta lalu menceritakan penga- 
beberapa rekannya suat 


pendiri dan Pemimpin Umum Har 
ard Bagun (kan 


ul Putut Eko Bayu 
n Kompas 
antor 


n0 (kiri) menerim 
akob Oe 


kenang-kenangan 
didampingi 
mpas, di Jalan Palmerah 


») saat berkunjung ke 


mengunjungi Kota Terlarang di penjagaan kota sela 
Beijing, China. Saat salah seorang tanpa harus menunjuk! 
temannya asyik memotret, ti: 
ba-tiba datang mobil patroli po- 
lisi, "Padahal sebelum mobil pat 
roll itu datang, tak seorang polisi 
ak di sekitar Kota Ter- 
Putut 
ni mengapa polisi 
mencurigai rekan-rekan 
mereka. Mereka datang padu 
tengah malam karena jadwal 
yang padat 

"Peristiwa ini menunjukkan 
bahwa polisi Chi 


hadiran mereka di lap 
ucap Putut. 


Ikob meng 


sik polisi di lapangan, Bahkan, 
Polda Metro juga sud 

tasnya memberikan pcngi 
kepada polisi lalu lintas yang 
npil simpatik dan n 
publik suat bertugas di jalan 
4 BIS/VIN) 


30 cm," jelas 
h kon- 


sultan keuangan, lahir di Aceh ATA RUA 
dan tinggal di 019 
r 
Penipuan Investasi Tz 
AR (28), warga Kota Depok, di- 
tungkap dengan sangkaan me- | BOGOR, KOMPAS 


lakukan penipuan berkedok in: 
vestasi untuk modal koperasi, 
Kasubdit Resmob Polda Metro 
Jaya Ajun Komisaris Besar 
Herry Heryawan mei 
9/1), pelaku m 
modal Rp 50 
Rp 65 juta, sebagai yantinya 
dapat hak pakai mobil baru 

a dua tahun. Jika perjan 
ak dilanjutkan, uang pc 


diproyeksil 


Tan 


Dal 


penduduk Cibinong Raya yang 
meliputi tujuh kecamatan di Ka- 
Bogor, 

1 be 
pir 2 juta jiwa pada tahun 2030, 


ntisipasi memadi 
disi ini dikhawatirkan mc 
1 persoalan 
use, kebutuhan air bersih, 
serta transportasi 

ringkasan draf Renca 


Kabupaten Bogor dise- 
In, Cibinong Raya meliputi 
" Cibinong, Bojong Ge- 
ureup, Sukaraja, Tajur 
Babakan Mada 
4 Tahun 201 
penduduk di kawasan 
sementara tahun 2090 jumlah 
penduduk pai 04 juta. 
“Penambahan penduduk ku 
rena Cibinong Raya menjadi sa- 
lah satu lokasi pemenuhan ke- 


Jawa Barat, 
bah ham- 


jumlah 
i ha juta 


kon- 


bisa dikembalikan Rp 40 | Tuta Ruang Kawasan (RTRK) Ci- — butuhan per Metropo- 
Namun, pelaku kabur dan | binong Raya 2010-2030 litan J Ka Kepala Seksi 
mobil itu mobil rental, RTS) susun Dinas Tata Ruang d Peron ang pada Dinas 


Akhir Tahun Mengesankan Ik 
di Negeri Kanguru 


Berbagai macam cara dapat dilakukan agar penghujung tahun 
menjadi lebih indah. Mengukir pengalaman seru akhir tahun 
dapat dilakukan dengan bertandang ke Australia yang mempunyai 
seabrek keunikan. Mulai dari bangunan kuno, peternakan koala, 
pertunjukan opera, hingga wisata belanja dapat dijumpai di negara 


empat musim tersebut. 


ydney dengan Sydney Harbour Bridge- 

nya yang tersohor merupakan salah 

satu kota yang wajib dikunjungi. Selain 
pemandangan memukau yang dapat dinikmati 
di atas jembatan, kota ini memiliki Sydney 
Opera House. Gedung dengan bentuknya yang 
unik menyerupai cangkang. Bangunan unik ini 
acap dijadikan tempat pertunjukan seni. 

Selain jembatan dan gedung opera, 
terdapat The Rocks, kawasan yangmenyimpan 
sejarah kolonial Australia. Tempat ini juga 
menjadi salah satu pusat daya tarik seni 
dan budaya yang cukup tersohor di Sydney. 
Bagaimana dengan wisata pantai? Tak usah 
khawatir, di kota ini wisatawan akan disuguhi 
birunya lautdan semilir angin sambil berjemur 
di Manly atau Bondi Beach. 

Berkeliling kota Sydney semakin menye- 
nangkan karena terdapat pasar tradisional 
Paddy's Market. Suvenir, tas, boneka, hingga 
benda-benda yang terbuat dari bulu domba 
dapat Anda beli dengan harga terjangkau. 

Sistem transportasi publik berkelas dunia 
membuat para wisatawan yang berkunjung 
ke negara merasa nyaman bepergian ke mana 
pun, misalnya melanjutkan perjalanan ke 
Melbourne. Kota ini menyuguhkan bangunan 
tua bergaya klasik peninggalan masa lalu, 
Parliament House. Bangunan ini merupakan 
salah satu bangunan tua bergaya klasik yang 
ada sejak pertengahan abad ke-19 dan masih 
digunakan sebagai gedung parlemen hingga 
kini. Selain gedung parlemen, terdapat St 
Patrick Cathedral, gereja tertinggi di Australia 
dengan gaya arsitektur yang menarik. 


Lebih seru ajak keluarga 

Setelah menikmati wisata kota, peng- 
alaman pada akhir tahun dapat dilanjutkan 
menuju Brisbane dengan pantainya yang 
indah serta beragam atraksi seni dan budaya 
yang memukau. Selain itu, apakah Anda 
hendak berfoto dengan binatang lucu, koala? 
Segera langkahkan kaki menuju Gold Coast 
dengan mengunjungi Paradise Country 
Farm, peternakan yang di dalamnya terdapat 


binatang koala. Pengunjung dapat memberi 
makan koala, kanguru, serta melihat proses 
pencukuran bulu domba. Jangan lupa untuk 
berfoto dengan binatang tersebut. 

Berlibur semakin mengesankan bila 
mengajak seluruh anggota keluarga. Pasalnya, 
di Gold Coast terdapat Movie World, taman 
bermain yang dikelola Warner Bros Company. 
Pertunjukan menarik seperti Scooby-Doo 
SpookyCoaster, Hollywood Stunt DriverShow, 
Batman Adventure The Ride, dan Superman 
Escape tentu akan menghibur sang buah hati. 

Wisata bermain dapat dilanjutkan dengan 
mengunjungi Sea World, yakni dunia satwa 
laut dengan berbagai atraksi menarik seperti 
Waterski Wipeout, Imagine Dolphin Show,dan 
Sea Lion Show. Selain itu, terdapat permainan 
seru yang menegangkan seperti Jet Rescue 
dan Corkserew Rollercoster. Pengunjung juga 
dapat menikmati pemandangan pesisir pantai 
Gold Coast dari atas dengan menggunakan 
helikopter. 

General Manager Leisure Bayu Buana 
Travel Services Yunita Widjaja meng- 
ungkapkan, menikmati keindahan melalui 
jalur darat adalah hal biasa, tetapi menikmati 
birunya laut dan pasir putih dari atas adalah 
hal yang menyenangkan. “Dengan memilih 
paket Australia with Helicopter Ride 8H 
yang diberikan Bayu Buana, peserta dapat 
merasakan sensasi luar biasa dari atas,” ujar 
Yunita. 

Selain itu, Bayu Buana menyediakan 
paket wisata menuju Tangalooma. Di tempat 
tersebut, wisatawan dapat mengikuti 4WD 
Dessert Tour dengan melihat keindahan 
alam menggunakan kendaraan 4WD, serta 
mengikuti Sand Tobogganing, berseluncur di 
atas pasir. Peserta berkesempatan menyapa 
dari dekat dan memberi makan ikan lumba- 
lumba. 

Segera jadwalkan kegiatan akhir tahun 
'Andadan kunjungi Bayu Buana Travel Services 
untuk mendapatkan paket wisata menarik. 
CIKLAN/BYUJ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tuta Ruang dan Pert 
bupaten Bogor Ajat R Jatnika di 
Cibinong, Senin (9/1), 


pekerja komuter Depok 
Dampaknya, pertumbuh. 

penduduk, kebutuhan pcr 
Kecamatan Cibinong dipro- an, air bersih, transportasi, d 
drainase melonjak. Menurut dr 
TRK Cibinong jum: 
288,593 unit jadi 


30, yakni 757482 jiwa atau 


naik 181 persen dibandingkan de- 760178 rumah pada 2030, Jum- 
tahun 2010, Pertumbuhan lah itu diperkirakan tidak cukup 
ak di Bojong karena kebutuhan rumah y 


475 persen dari tahun 2010 belum — terpenuhi — (baeklog) 
nyak M7021 jiwa, Ini dise- 266788 unit pada 2090, 
Bojong Gede memiliki Las lahan perui di 
akses ke stasiun kereta api se- ding luas kawasan Cibinong: 


hektar akan n 


Bayu B 


hingga mi 


adi day 


ma 


h 


1927 


gerrlgetoe :20 1 Aa 


JAPAN WASABI 07080, 
SNGAPORE Dur 
BANGKOK plus PKTTAYA OKOSOKKP 
(Pn 
La bagan Vag Pra 
MALAYSIA pkai SINGAPORE 00 


Kn gg aan ia 


TPMALAND pku MALAYSIA 060 


LAPAN pkn SANRD 
PUROLAND WHO 


Pari Ka 1235| 


GOLDEN TRANGLE INDIA DED 


215731 


“ani 


SA ph JEAI (8D 


ia 
Tg 


CHINA, 


MIA SPECTACULAR 120gGheeeta 


JAPAN. 


LM Juanda M Ma-Z lakarta 10126 “Telp: 102112250 p0p3- Far: HIVI MSNSIO: 


mat t0urebuyubuanutravalcom !tourLebeyutwanatraveLcom. Webite:oraw beyubuanatraralcom 


LL 21-66670206 TOWER 021-29015010- KEL 

021-7506837 ANGGREK G2Y- 5639171 - MENARA Ti 

Ta1ee12m TURA BURDING 021-7804572 -BOGOR O251-985377 
0361-755788-8 0542-7202309 


AA Services 


Ni 021: 3157927 


RDTK Cibinong Ru 
ya yang akan diusulkan menjadi 
peraturan daerah pada tahun 
2018, pihaknya memfokuskan 
beberapa wilayah untuk hunian 
horizontal, 


ai 46 persen pi 
dasarkan data Dinas Tu 
ngunan dan Permu 
bupaten Bogor 
ber, 


1g Raya, 


ing terbanyak Cibinong 81 fin, peneliti Pusat 
perumahan, diikuti Bojong Gede ajian, nan, dan 
64 perumahan Kasi mbangan Wilayah (PAW) 


penataan 


tanian Bogor 
ing, pemerintah ji 
harus mengantisipasi. drainase 
agar tidak menimbulkan banjir 
sekaligus memberi di 
pada DKI J 


dy Mulyadi 
hkan, untuk 
mengatasi kebutuhan rumah 
yang tinggi, melebihi day 


sin 1172 


uana 


t- —- IT Isu w 


USA EAST COAST phas FRENCN 
SANADA 110 


CamDA 110 
CHINA TERRACOTTA 120 


NOMPERFUL CHINA 80 


OVTM APRICA ADVENTURE 100 


MINI CHINA plug GUILIN 08030 sang, 


MM GH HONGKONG DO 
ma, 
NA 4 Ye 
MA MEMORY H1) Mg PE, PERIA WESTERN AUSTRALIA USD 
12033) — 
" 2" Kg 1293| 
ng 2, sii 
TAN AUSTRALA GEMANG 
NP TNGALOOMA 0 3 


MBiahbangan 
Pa TB 


A 


ios” | AUSTRALIA WTN TANGALOOMA 08 
SNTZERLAND pn ZERMATT 
MATTERNORN 10 


0121 


AUSTRALIA TANGALOOMA pkai BLUE 
MOLNTAN and BALLARAT 080 smg 


JOURNEY TO HOLYLAND 180 aa 


4 USA WEST COAST 19, 


IKM NEW ZEALAND 
PERANG JOSEF NO 


rei 021 - 23509925 


7170122 
KADIA 021-7827682 
022-4211711 SURABAYA Oa1-S61! 

"acms 


JADING PERMAI O21-4828720 YEN 
298663 BAN 


KOMPAS, SELAS, 


20 NOVEMBER 2012 


METROPOLIT/ 


Menata 


Kaki Lima 


Lv 


tempat wisata yang menjadi jendi 

Pedagang kaki lima utaw akrab disebut PI 

di setiap tempat yang dilalui ba 
Keberadaannya 

silitas umum untuk berjual 


duga mu 
sewa atau setoran kepada "okni 


n” setempat. 


Joko Widodo dan Wa 
sejak masa kampanye 


h PKL di Jakarta, Jargor 
gosur”, 

Pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedi 
Lima Indonesia (APKLI) pun berharap pemerintah dapat me- 
Tindungi dan terus memperbolehkan PKI beroperasi. Bagi 


muhi periuk nasi sehat 
Kota Jakarta bisa tert 


api, LASTI KURNIA) 


Halte Jadi Tempat Berdagang 


INFO | PROPERTI 


rap dikeluhkan karena menggu 
nya juga kerap 
uci Tapi Rindu" 

tetap ada dari 


Provinsi DKI Jukarta di bawah kep 


fa 


Menggunakan Badan Jalan 


Dulu Pengeluaran, Kini Investasi 


Sebagian besar orang mengaku, setidaknya 30 persen dari jumlah 
pendapatan harus keluar untuk ongkos pulang-pergi antara rumah dan 
tempat aktivitas. Terlebih bagi mereka yang tinggal di pinggir kota. 


alanan Ibu Kota yang kian tidak bisa 
AJ #erisa ba ngan tamatan yan 
terus meningkat menambah semrawut 
strategi mengatur cash/lowper bulan. Perhitungan 
biaya bahan bukar kendaraan bisa ikut 
membengkak seiring meningkatnya kemacetan. 
Dengan kemacetan Jakarta yang belum terurai 
dan transportasi massal yang belum memac 
tinggal di pinggiran kota memang menjadi sebuah 
problema yang dilematik. Di satu sisi memberi 
kenyamanan tinggal sehari-hari dengan kondisi 
udara, kualitas air, dan lingkungan yang lebih 
nyaman, tetapi tidak efektif dan efisien dalam sogi 
biaya dan waktu, Butuh waktu sekitar 2jam untuk 
menuju pusat aktivitas di Ibu Kota. Artinya, dalam 
sehari waktu 4 jam bisa habis hanya di jala 
Itu sebabnya, kini banyak orang berpikir ulang 
untuk kembali ke tengah kota. Rela mengorbankan 
kenyamanan tinggal di lahan yang lebih besar, 
demi efisiensi dan efektivitas waktu serta biaya, 
yang akhirnya meningkatkan kualitas hidup. 
Porsi 80 persen pun dipindahkan menjadi bentuk 
investasi, alias mencari tempat berhuni baru. 


Superblok terjangkau 

Ada dua alasan yang mendasari seseorang 
membeli properti, yaitu hunian dan investasi. 
Pertanyaannya, properti seperti apakah yang 
memberi keuntungan untuk kedua faktor 
tersebut? 

Konsep superblok yang kini kian marak 
mewarnai pembangunan properti di Jakarta 
menjadi incaran. Namun, tak banyak yang 
dibanderol dengan harga terjangkau. Terlebih 
untuk daerah favorit, seperti Kuningan, Sudirman, 
dan Casablanca yang menjadi pusat demografi 
Jakarta dan dikepung arca perkantoran, kampus, 
serta pusat perbelanjaan. 

Potensi pasar di kawasan tersebut amat tinggi, 
baik dari kalangan karyawan, pebisnis, hingga 
mahasiswa. Berusaha menggaet seluruh potensi 
pasar dari berbagai kalangan, termasuk investor, 
Bassura City pun hadir tepat di area Pasar 
Gembrong, yaitu di Jalan Basuki Rahmat no IA, 
Jakarta. 

“Dengan luasan harga unit bisa 
diminimalkan. Biaya operasional juga lebih 
rendah. Karena rata-rata orang menggunakannya 
hanya untuk tidur malam. Dari pagi hingga 
sore bekerja sehingga tidak perlu bayar biaya 


operasional terlalu besar," terang Deputy GM 
Sales PT Synthesis Karya Pratama Imron Rosyadi. 

Diakuinya, masih banyak orang yang ragu 
untuk tinggal di apartemen. Perubahan gaya 
hidup elas terjadi. Dengan lahan terbatas di setiap 
unitnya, orang dituntut untuk lebih efisien dalam 
memanfaatkan ruang. 

Superblok membuatnya menjadi mungkin. 
Menerima tamu bisa dilakukan di pusat makan 
dalam mal dengan banyak pilihan. Mengajak 
anak bermain bisa dilakukan di taman bermain 
ataupun kolam renang. Superblok dari Synthesis 
Development yang terdiri dari dari 6 tower 
Bassura Apartment, 2 tower Bassura Residences, 
dan 1 tower kondotel (dengan perkantoran yang 
menyatu dengan hotel yang akan memiliki mal 


Bassura City memiliki tiga jenis unit 
apartemen, yaitu studio, tipe 2 kamar tidur, dan 8 
kamar tidur dengan kisaran harga Rp 200 jutaan 
hingga 500 jutaan. Sejak peluncuran perdana 
pada Oktober lalu, Bassura City mendapat 
respons positif dari pasar. Dalam jangka waktu 
1,5 bulan, Bassura City berhasil menjual 1.800 
unit dari total 4.000 unit. Setelah sukses dengan 
tower Geranium dan tower Flamboyan, pada hari 
Sabtu @7/M) diluncurkan tower ketiga, yaitu 
Edelweiss yang sejak sebelum diluncurkan juga 
telah mencatat banyak peminat. 

Kondisi ini mirip dengan Kalibata City, 
proyek terdahulu, yang menjaring peminat 
sejak awal peluncuran dan berhasil menjual 13 
ribu tower dalam waktu 25 tahun. Dalam waktu 
2 tahun harga per unitnya mengalami kenaikan 
hingga 100 persen. “Berdasarkan pengalaman 
sebelumnya, minimal Bassura City akan 
mengalami kenaikan lebih dari 50 persen dalam 
waktu 2 tahun," tambah Imron. 

Kini dalam tahap pembangunan, proses serah 
terima akan mulai dilakukan pada bulan Maret 
2015, untuk tower Geranium. Sesuai dengan 
budaya industri properti, membeli di awal 
sebelum bangunan jadi lebih menguntungkan. 
Jadi, silakan pertimbangkan kembali tinggi- 
rendahnya nilai investasi serta kenyamanan 
berhuni yang ingin Anda nikmati. Namun, jangan 
terlalu lama jika tak ingin ketinggalan harga 
menarik. IKLAN/ADTJ 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Di Jembatan Penyeberangan 


NO SIPPT 2 160/-1.711.634 


APARTEMEN SUPERBLOK DI JAKARTA 
SETELAH SUKSES PENJUALAN TOWER F 


DI BUKA TOWER BARU 
“EDELWEISS 


BASJUKA 


Better City, Better Life 


/ HARGA MULAI 


Tao 


- 


PROMO 
ANGSURAN 


» Akses TOL Dalam Kota dan TOL JORR 
» Jalan Layang Non TOL Casablanca & St. Kereta Api 
« STMT Trisakti, STIE Nusantara, 

& Univ. Empu Tantular 
« RSIA Hermina, RS Mitra International, 

& RS, Duren Sawit 


KUNJUNGI PAMERAN KAMI 

' Mall Ambusador (16 - 24 Noveonber 2012) 

1 BEJ (Bursa Ettect Jakarta) (26 - 30 November 2012) 
Mall Metropolitan 1 (23 1iov - 02 Desember 2012) 


Mixed Use Development 


Apattment ping Mall | Hotel | Office | Convention Hall tt Facilities 


o1 85910000 "awam 


Education Centre | Health Care 


. 
28 KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


VARIA OLAHRAGA 


Van der Sar Diangkat Jadi Direktur Marketing Ajax 


Mantan kiper asal Belanda, Edwin van der Sar, bergabung 
dengan manajemen klub Ajax Amsterdam sebagai Direktur Pc- 
masaran, Hal itu diumumkan Ajax, Senin A9/I), Van de 

mengawali karier sebagai pemain di Ajax dan pensiun set 


un memperkuat Manchester United, Van der Sar pen- 
sederet prestasi, yakni dua Pebalap 
kali juara Liga Champions dan delapan kali juara liga domestik. McLaren 


Mercedes, Lewis 
Hamilton 
(tengah), 
disemprot oleh 
pebalap Red 
Bull, Sebastian 
Vettel (kiri atas), 
Hamilton juara 


Sejumlah mantan pemain Ajax kembali ke klub itu dengan pera 
beragum sejak ad an besar di Ajax pada 201 Frank 
de Boer kini menjadi pelatih tim utama, Mare Overmars seba 
Direktur Sepak Bola, Dennis Bergkamp dan Wim Jo 
kepelatihan, Ajax juga mengumumkan penunjukan Michael 
Kinsbergen jadi Direktur Pelaksana. (REUTERS/SAM) 


Daigo Sato Juara "Drifting” Asia, Rio Juara Ketiga lomba FI 
Amerika Serikat, 

Juara dunia drifting, Daigo Sato, dari Jepang, menjuarai seri IV Minggu 081), 

Kejuaraan Drifting Asia yang digelar di Kemayoran, Jakarta diikuti Vettel 


dan 
Alonso d: 
Ferrari ( 


Pusat, Minggu 08/M) malam. Dengan kemenangan itu, Sato rmando 
merebut gelar juara Asia 2012. Juara kedua di klasemen akhir 
direbut Tengku Djan dari Malaysia, Drifter Indonesia, Rio 


Saputro, dari tim G , berhasil menjadi juara ketiga, 


semangat 


galahkan dua lawannya dari Malaysia dan 
us menghadapi Tengku Djan di delapan besar dan 
. "Meskipun gagal ke final, saya gembira dapat 
ral Manager PT 
ato Notorahardjo, sebagai sponsor, m 
bus tiga besar Asia, (CA) 


WADA Usulkan Empat Tahun Sanksi 


Mn nga Beregingan P Belum Berakhir 


ng terbukti melakukan doping, 
terbukti doping hanya diken 


hun selanjutnya WAPA mess | Hamilton Menang, Tim Red Bull Juara Dunia Kategori Konstruktor 


ang terbukti doping, 


Badan Antidoping Dun 
lebih keras terhadap 
Apabila selama ini atlet y 
sanksi dua tahun, untuk 
usulkan sanksi e 
WADA ju 
komite nasional olahraga suatu negara menolak me 

us dugaan doping Usul sanksi da 
gan WADA 


asalah, menggeser Kimi Raikkonei 
mengejar Ha- unggul 16 poin di atasny (act 440 poin dan ungg 


Red But juara ea 


an ge 
konstruktor deng: 


AUSTIN, MINGGU — Persaingan perebutan ge 
ara dunia F1 belum berakhir dan harus ditentukan 


n Lewis 


karena Vettel kehilangan tuju 

poin yang sangat penting, 

sih, "Posisi ketigudi lomba ini te 
sa bagaikan kemenangan bagi sa- 
ya. Saya dalam posisi tertekan, 


Red Bull mempertaha 
r juara dunia di kategori 
tambahan 18 poin, CAFI/ECA) 


nyata dari dunia olahraga al 
lebih berarti, Saya yakin, usul soal sanksi itu proporsional," ujar 
John Fuhey, Direktur WADA, dalum pertemuan WADA yang 
juga dihadiri Presiden Persatuan Balap Sepeda Internasional 
(UCI) Pat Metduaid, (AFI) 


Tin gu Oei bonita Jen 
Lomba Maraton Indira Gandhi Na Ja ega ma! “Ana Neng. mn aa Pa Aka NY YuAsSA 


ra dunia jika mampu Alonso langsung menyodok ke tetap terbuka, 


tian Vettel hanya mampu memperleba 
10 menjadi 13 poin dari Fernando Alonso, 


juara dengan Alomeo fila po” pos Kocmpak Di posia Ini, Bg Hamilton, tambaha M 
TN sin koonaom pada balapan di Sir Alongo bakal ovingel 23 poin poin In membuatnya mak sat emang, 
| ku Austin, Teras A8, Minggu 


Vatel tetapi dapat memak- tingkat dan menggeser Mark Lebih Baik 
| || (08/11) malam waktu se 1. in pertarungan samp: Webber di peringkat keempat. 
Vetel yang unggul 10 poin dari — terakhir untuk menentukan, sia- Hamilton membuka peluang mc 


Alonso perlu menambah selisih pa juara dunia musi rebut posisi ketiga jika mampu 


16 poin lagi, menjadi 26 poin, Alonso terus menunggu ko 
tidak terkej ban bagi dirinya, Kc 
prastart dengan merusak segel Vettel, di posisi ini, 
gearbox Felipe Massa agar posisi : 8 
F Wamilton akhirnya berhasil m 
ea et nyalip Vettel, Hamilton beberapa 
sa uli memanfaatkan sistem pe- 


Menyadari hal itu, Vettel lang- Alonso akhirnya berbuah manis 
sung memimpin jalannya lomba karena dia mendapat dua ke- 

Sejumlah peserta mengikuti lomba maraton yang dihukum mundur lima posisi, da- nur at 

an di Allahabad, nin (9/1), Acara ini Fi posisi start ketujuh menjadi  ductfon system (DRS) untuk m 


seusai start, Mark Webber me- ban di pertengahan lomba, 
rebut posisi kedua dan memaksa 
Hamilton di posisi ke 
ri dun Alon- rena kerusakan mesin, Alonso 
io terwujud, Tangsung naik ke posisi ketiga dan 
Tim Ferrari menerapkan strategi dia bakal terpaut 20 poin dari 


digelar untuk memperingati hari kelahiran mantan Perdana ke-12, Pada saat bersamaan, Ro-  nyalip Vettel, tetapi selalu 
Menteri India, Indira Gandhi, yang lahir di Allahabad pada 19 main Grogj umi ke- Hamilton akhirnya dapat menya- 
1917, Indira Gandhi di PM India pada rusakan gearbax dan mundur da- lip Vettel di putaran ke 


dan 1980-1984, ri posisi keempat menjadi ke-14. — kecepatan Vettel berkurang aki- 


PpevwkLk 


| MH. | 21-29 NOVEMBER 2012 
ENOTIC TTAIY SICIIY a.n EXCITING AMERICA EAST COAST, SURPRISING DUBAI, EPIWALK KUNINGAN JAKARTA 


& GREECE & EASTERN CANADA Hr | ABU DHABI & GREECE Your 
Lantaran |» Menpan gamer DU TERBUKA UNTUK UMUM 


y & Menyaksikan Indahnya kota 
Aa Pala daa AAA |“ Spnuking tanitory ai Lanega -OUESEG CITY | dengan DESERT SAFARI TOUR yang 


Ka 


Menikmati ketndahan kota-kota di Yunani 
ana apa yang adakan | ang cai DETAWA yang anggun 
ban MONTREAL taanion cil, kota metropolitan raitektur yang anggun 


pe 
« Mengungkap, mtr METEORA, tempat | TOROKTO, MAGATA PLS yag memukda | , Hanging mtr METEOM, tmpat 


shooting film James Bond. "ragron—al ing film James Bond. 
IN kendaraan Lali Moatrmansn. |“ Kai penaka gi KE TOT WASANGTON |, Kos Ta Jaman Bd Atranaan 
Tang biru dengan puao-pulaunya yang cantik. Kera deng Yang cantik, 
1 ' Musim dingin yang sejuk « Ktusim dingin yang seluk 


Dec23 Dec 26 15 subsektor dikemas dalam : 


. 35 mata acara pertemuan 
KR enter MASUK MSNUIN Korea TETUK 11 mata acara pertunjukan 
Aan : New Zealand presikarwen MI (Tarmasuk Bormain SKI) Oeniba tai 1 ara peri 
Dea Ansor KRORIS  LEISURE AUSTRALIA DREAMLAMD m4") og Mr 231traksi pameran# pemainan 


ISURE BEAUTIFUL KOREA (ma")—— og 

DU pan 5 hobi MUSTRAKIA DRKAMLAND Hei KAB 1401780 
WINTER KOREA 4 DM & ISA 0m 

ROMANTC SSS & LAGI 200 “GT YO MrEKin nemioma Man meat BALA GD 


Total 74 Mata-acara 


NOREA (LENGKAP) 071 
Ne 30 00c 11,2, 22,24,21,39 
WINTER KOREA JEJU ISLAND & 


SKI RESORT, 
New 2 Dec 08, 20,24,2,27,2030 


Asia HTLSY fc Nota ee) 


De LL, 
OMA HARBIN SNOW FESTIVAL CEO t2715 me | MOMO TAIWAN (Theme Park) 
pena 
TAIWAN ALISHAN & KENTING GT 07 Mr 
Dec 01,162, 02,2617 
HUROPE M LOURDES (LENGKAP) Yak EPA Un na TAIWAN YEHLIU, JIUFEN & JANFUSHAN 07 He 
Bec10,2031,33 Mer 35 D0 057121123, 28,2627 
UTY, UAN & ABU DASI tam 1 12m 
America MSRORARTGAS/ Mug kana CHANGMA - PHUKET: cm 
LLSK SN TENIED SPLENDID CHIMA & HUANGSHAN : 
De 01.21 2220533 saru 
Mar 152689 


aa 
Japan KMDELUXE tomat ken tea stain ur 
JAPAN 


MUDA BERKREASI 


10 Mato WS08T8 


(f) pekankreatit (E) pekankreatit www.pekankreatif.com 


om 
av AKA 

kn Tv V0 WAT PA KET, 

PL 2021 LEGOLAND 10220 
3021 HONG KONG mass 
SUPERSTAR VIROO (LIMITED CABINS) 


8 MeFLY & CRUISE SUPERSTAR VIRGO 2501527 


Eee 
. | 
Fa: 3312432 Aca ara 2m PRA un 


mrloperkoran @ menara & Kaskus 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


OLAHRAG 


Radek Stepanek yang 
Belum Ingin Pensiun. 


ia yang memasuki 34 tahun pada 27 November nanti 
| bukanlah penghalang bagi Radek Stepanek untuk meng 


ukir sejarah terpenting sepanjang karier tenis juga hi 


angan 02 Arena di Praha, Ceko, dc 
penuh percaya diri meski rekan satu timnya, Tomas Berdych, 
dibantai petenis andalan Spanyol, David Perrer, Stepanek atau 
lawannya, Nicolas Almagro, Minggu (08/M) malam itu, menjadi 
penentu bagi tim masing-masing untuk menjuarai Piala Davis 
Mereka bermain setelah Spanyol dan Ceko berbagi kemenan 


Apa pun yang harus kami lakukan di Piala Davis, kami akan 
melakukannya, untuk saat itu 
Ini merupakan tekanan terbesar sepanjang saya bermain (te 
is). Semua dipertaruhkan," kata Stepanek yang dibesarkan 
oleh ayahnya, Vlastimil, seorang pelatih tenis, 

Dengan bekal pengalan tenis profesional, 
Stepanek mampu menga jauh lebih muda 
dan berperingkat dunia lebih tinggi darinya. Stepanek yang 
berperingkat ke-37 dunia dan telah dua hari berturut-turut 
bertanding di nomor tunggal dan ganda mampu mengalahkan 
Almagro, si peringkat ke-11 dunia, 

Stepanek, yang terjun ke arena tenis profesional pada 
usia 18 tahun, menapaki jalan menuju jajaran petenis clite 

jun penuh kesal 
ida, Baru sejak 2002, ia mulai fokus men 


mi sudah bekerja sangat ker 


kan lawan y 


n. Dia memulainya dengan ber 
di petenis 


Namanya mulai mendapat perhatian setelah mampu menga 
lahkan mantan petenis nomor satu dunia, Gustavo Kuerten, 
melalui pertandingan lima set pada perjalanan menuju putaran 
ketiga Australia Terbuka 2003 

Tahun 2006 tercatat sebagai tahun terbaik bagi Stepanek 
n masuk jajaran 10 petenis besar dunia. Peringkat ter 
lingginya adalah kedelapan. 

Dengan hanya lima gelar juara yang dia koleksi, itu pun dari 
turnamen kecil, kebintangan Stepanek memang tak secemer 
lang Berdyeh. Namun, momen di final Piala Davis 2012 telah 
membawanya pada puncak prestasi 

Itu adalah suat yang penting. Kem 

i motivasi untuk musim selanjutnya," ujar Stepanek yang 


hanggan itu memberi 


k 
belum berpikir pensiun dari tenis profesional 
(AP/REUTERS/OKD 


Seri z 


Seri 1 


JAKARTA 


154 Juni 2012 
Seri 3 
JAKARTA 


16519 Oktober 2012 


Seri 4 


JAKARTA 
Supported By : 


SEGARKAN SEMANGAT! 


BANDUNG 


3-6 Oktober 2012 


YOGYAKARTA 


GOR Amongrogo 
3-6 November 2012 


Final Four 


22,23,27 November 2012 #3 
Tenis Indoor Senayan / : 


FINAL PIALA DAVIS 2012 


px CEKO 3 - 2 SPANYOL " Juara Piala Davis Tahun 2005-2012 


Final Piala Davis 1980 


Cekoslowakia Man 4-1 MM italia 


Tahun Juara — Timlawan Skor Tempat Ivan Lend do Baraz2utt 
Tomas Ber « David Ferror 2 Ceko Spanyol 3:2. Praha, Ceko Tomas Smid ianni Ocleppo 
Lahir: 17 Septembe Lahir: 2 Apr 1982 Spanyol Argentina evil, Spanyol Jan Kod Paolo Bertolucci 
Radek Stepaneke « Nicolas Almagro Serbia Perancis” 3-2 Belarade, Serbia « Povel Sioz & Adriano Panata 
Lahir 27 November1978 Lahir: 21 Agustus 1985 Spanyol Ceko 5-0 Barcelona, Spanyol » Kapten tim: Kapten tim 
Lukas Rosole “Marcel Granollers Spanyol Plato, Argentina Antonin Bolardt Vitorio Geotta 
Lahir:24Juli1985 Lahir: 12 April 1986 AS p 
Ivo Mi & Mare Lopez Rusia Tomas Smid — 36,3-6,6:3, Adriana Panata 
LahiriZ1Mei1984 Lahir: 31 Juli 1982 Kroasia man ena TN Ao ANN aa 
Kapten tim: Jaroslav Navratile «Kapten tim: Alex Corrti stadia be Oya Cena Baja 
ii kan teng, 3 Paolo Bertoluci 
si Sania Tomas Sid Adrano Panata 
Radek Stepanek 6,446,468 David Ferter Tomas Smid  63,3:6,26 — Corrado Barazzutti 
Tomas Berdych 63, 3:6,6-3,6-7(5),63 Nicolas Alma Lt pa ba 
Tomas Berdyci 6,75,75,63— N anollers/ "3 Te) 
Radek Stepancl Marc Lopez 
omas Berdych 6,36,5 David Fereer 4 
RadekStepanek — 6-4,7-6(0),36,63. Nicolas Almagro ra 


Perjalanan Ceko ke Final Grup Dunia 


Tim Juara Piala Davis Sekaligus Piala Fed 
Ceko 20 

AS 1990, 1982, 1981,1979,1978,1 
Pustaka 1973, 1965, 1964 


Tim Piala Davis Ceko 


Kemenangan Bersejarah Cek 


Sederet Nama Petenis Dunia Berasal dari Ceko 


ungu Beats Spanyol JI al em jt 


Ceko membuat 
dan Pi: 


PRAHA, MINGGU 
dengan mengawinkan Piala Dav 
yang mereka menangi tahun ini di hadapan publik 
sendiri, Keberhasilan Ceko menjuarai lagi Piala 
Davis, setelah tahun 1980, terwujud saat Radek 
mbuat timnya 


un Tim Davis ini 


Stepanck mc 


Stepanek, ya an berusia 
34 tahun, tampil percaya diri 
menghadapi Nicolas Almagro 


yang tujuh tahun lebih muda 


la Davis 2 


pada pertandingan terakhir, nomor sutu di tim Spanyol, David — Ceko di final 2009 saat mereka 
Minggu (8/1), Kekayaan  Perrer digunduli, 0-5, oleh tuan rumah 
pengalaman dan keku 4 memimpikan ini sepan- Spanyol di Barcelona. "Saya tu 

atan mental menjadi hidup dan sekarang kami run ke lapangan dengan tekad 

kunci kemenangan ri di sini sebagai juara Piala — harus tenang lapar, bermotivasi 

petenis nomor dua — Davis, Ini luar biasa," kata Ste- tinggi, dan terus berkonsentrasi, 


bela negaranya,Stepanekttidak telah menjadi republik indepen- banyak pengalaman berharga, 


antara realita dan khayalan di Inc 


0 pemain internasi 


Pengha Merlin, Incanto adalah kombi 
tidak p 
& engaturan yang mewah d penga 


TIKET PERTUNJUKAN INCANTO 


Feb Borang 


» Tiket Incanto ( ri 4), tidak termasuk SGD3 SISTIC 


AVIA TOUR (021 
» GOLDEN RAMA (071 


SAYU BUANA TRAVEL (021 
« SMAILING TOUR (021) 29220 
# TK TRAVEL (021) 380 


Festiro, 


Tt aan 
BESI Bea 


Pering 
apa yan 
di sini, N 


Negeri tenis 


duduk lebih dari 2 
1900, Meskipun demikian, sudah 
sejak 
satu negara yang mampu me 
nempatkan diri dalam peta per 
tenisan dunia 

Ketika 1m 
lowakia, mereka berkibar berkat bi 


yang sangat disegani, 


nal yang dipimpin oleh 


Pesan sekarang juga melalui agen perjalanan anda at 


2350 9099 « BLWESKY TOUR (021) 306 
« PANORAMA TOURS (02 
WITA TOUR (021) 231 


and Ghe 


it kedua memang bukan Jauh sebelum itu, sejak cra 
umi inginkan saat tiba 1930-an, Ladislav Hecht, yang 
mun, kami pergi de- pernah berperingkat keenam du: 


a tegak karena kumi 


nia, dianggap sebagai salah satu 
petenis terbaik Eropa, Setelah 
Perang Dunia II, ada 
Drobny yang kalah di final Wim- 
bledon 1949 dan kemudian me 


Ceko, negara yang Maret lalu — larikan diri ke Mesir 
berpenduduk hanya sekitar 10 Banyak lagi nama petenis 

jiwa, jelas sangat kecil bila Ceko yang mampu mengibarkan 
dibandingkan AS yang berpen- mamanya di pentas — dunia, 


tetapi Lendl dan Tomas Smid: 
lah yang mampu membawa ne: 
al Piala Davis 


00 juta pada 


Ceko menjadi salah 


1980, 
Kini 32 tahun kemudian, Ber 
dyeh dan Stepanek mewujudkan 


ukyat Ceko untuk kem: 
menjuarai Piala Davis. Yang 


sih bernama Cekos: 


Ceko ini, Stepanek  panek yang mengalahkan Alma- Saya bermain agresif hari petenis karismatik Ivan Lendi, — lebih istimewa, kemenangan duo 
sudah membela Tim ro, 6-4, 26 (0) 3-6, 6-3. ini. Saya memang ingin menjadi yang berhasil memenangi dela- ini ditonton langsung LendI dan 
Davis Cekosejuk 2003, Keberhasilan Stepanek di de- pihak yang mengontrol permain- pan gelur grand slam dari 19 kali Smid. "Mereka menjadi inspirasi 
sedangkan Almagroba- pan 14,580 penonton benar-be- an dan itu membuahkan hasil” — penampilannya di final. Di ke- kami, idola kami, Mereka adalah 

ru pada 2008, nar membangkitkan kebanggaan — kata Stepanck. lompok putri, Martina Navrati- legenda dun sekarang kami ber 
Meski tiga hari bertu- onal, Ap i mens Bagi Almageo, penampilan di lova, dengan 18 gelar juara tung- gabung dengan mereka,” ujar 
ruteturut bertarung mem- jadi yang pertama bagi Ceko se- final Piala Davis ini memberinya — gal grand slam, menjadi sosok — Stepanck ban 


(AR/AFP/REUTERS/OKD 


pektakuler magis di Sentosa 
an telah tiga 
gi anta 

gemuruh suara, tarian dinami: 


In yang tak terlu 


2H1M PAKET INCANTO 


565209 ..ans 


deluxe hanya di Hard R 
I"/ Eguarlus 
anya di Festive Hc 


akan bagi selur 


k Hotel" Singapore 
tel” atau kamar 
tel” di 


kunjungi 


Www.rwsentosa.com untuk paket-paket lainnya! 


329 « DWIDAYA TOUR 
PANEN TOUR | 


MH Kos volel 
SINGAPORE 


30 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


BOLA VO 


LIG 


Sebelas Tahun Penantian 


BOGOR, KOMPAS — Tim pu- Set ketiga seru, saat para p 
Wa debutan Pasundan mampu main nasional harus lintang pu- 
1 kang melayani serangan debutan. 

usul poin tejadi hing: 


Bola Voli Antarklub atau Livoli 
Divisi Idi Padepokan Voli Sentul, 
Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1). 
sil ini memberikan sun 
rasa percaya diri besar bagi Pasun- 
dan setelah menanti 11 tahun un- 
tuk bisa tampil di Livoli Divisi 1. 


tin Pasundan sulit 
terangkat pada set keempat 

uni gembira meliha 
mainan pemain, meski ka 


Menghadapi Bank Sumsel lah. Set pertama kami menang 
yang berisi beberapa pemain tim dan set berikutny 
nasional, Andri, Agung in baik. Tim lawan isi- 


Segan ucipto, juga eks 
pemai asional, seperti Bri- an memang 
an Alfianto, skuad Pasundan ber- ujar Pelatih 


tarung tanpa beban, Pada set Pasu 
urhasan dan kawan- 


langsung agresif, mel 


ikan smes-smes akurat Au 
beber melumpuhkan per- tuk bisa merasakan Livoli Divisi 1, 
umscl, Bola-bola — Pasundan selalu ga mbus 


hantam ruang 
kosong yang tidak terjaga. 

telah kalah dua poin pada 
Pasundan kembali me 
format seperti set per- 
Anwar Sadat, Nurhasan, 
n Riyanto, dan Irwan Rah 
m berperan sebagai bomber 
yang menghujani lawan dengan 
smes. Kelen 
Malah pada fosser Ayep yang 


final pada Kejuaraan 
b di Jawa Bara 
du 


sundan menjadi juara, menga- 
lahkan tim Bina Cijaura. "Baru 
pertama pada tahun ini kami 
menjadi finalis dan langsung ju- 
ara. Jadi, saat ki 
lawan Bank Sumsel di pertan- 


pengalaman dari tosser  dinyan pe di Pul € 
Bank Sumsel, Adi main lepas saja," tutur Uep, 
hingga pum 1 Bank Sumsel 


dah ditebak lawa 


ngakut penampilan burukny 


Pasundan 


kurang. ama 


sekali tidak bermain. Setelah 
Proliga tahun lalu, tidak ada 
kompetisi yang diikuti. Ha 


Agung dan Adi yang masih pa 
ah di PON” ujar Pe 
Bank Sumsel Agus Irawan. 

Bank Sumsel menembus Livoli 
Divisi Utama padu 2009 dan me 
raih peringkat keempat 


absen pada 201. Buru pada 
ini Bank Sumsel m 
mas lagi setelah mer 


liga profesional Voli Proliga. 
Kedua bagi Mabes TNI 


pertandingan lain putra 
di Pul A, Mabes TNI memetik 
kemenangan kedua deng 
lumat Warok Ponorogo, 

25-29), Sebelum 
pertama, Minggu, 
menekuk Daksinar- 


nya pada 
Mabes 


dak lepas da 
ser Martono, Mantan 
tim Yuso Yogyaku 


Umpan-umpar 
sehingga memanjaka 
ker, "Pengal 


para spi 
(Martono) 
kami butuhkan, Ta sudah PNS di 


Mabes TNI, 
Mabes TNI Nelse 


ATE 


Indonesia Hadapi Lawan 


PARIS, KOMPA Lawan 


tangguh akan menghadang tin r 
karate Indonesia padi ( 
Dunia Ka nior ke : 
Paris, Perancis, 21-25 November 


Kejuaraan ini diikuti 
sedikitnya 1.000 kara- 
teka dari 100 negara. 


karateka In- 
mbawa pu- 
h Air, 
Indonesia 


2012. Meski begi 


medali ke T 
Im karate 
berlag 


Prestasi Pengurus Besar Federasi 
Olahra -Do Indonesia, 
Djutur Djantang kepada w4 
uan Kompas A Ponco Anggoro, 
Kuatnya persa di keju- 
pula di 


Mei 


Aswar, da 
aka 


Iys Lolobua yang 
bertanding di nomor bere 
putra: Donny Dharmar 
(kumite -60 ka, 
djuntak (kumite 
Mondolu (kur 
George Isa 
te 484 ko, Nurh: 


'5 ko, Cuesar 
ulung (kumi- 


5 K0, Indah 
dan Un 
oregu putra). 
ka 
berangkat da 
Minggu O8/N) 
enin A9) pagi 


mas, sedang- 
pung, 
peroleh 2 em Djatar 
Sepanjang pelaksanaan kejua- 
dunia karate senior, lanjut 
Djafar, karateka Indonesia baru 


Bahkan, ada 
rai kejua 
te tingkat region 


lui Donny 
emperoleh perunggu, 

"Beratnya kompetisi memb 
at belu 
Indo 
dali 
be 


ng bisa me 
Meski begitu, pengu 
ding akan menjadi modal 


dunia sebelumnya,” 
Bidang Pembinaan 


Tangguh 


uk mempertahan- 
ara umum karate 
di Myann 
Djatar, 

Donny, yang terpilih keml 


berharga 
kan gl 
da SI 


dalam tim karate Indonesia un- 
tuk kejuaraan dunia tahun ini, 
arkan ber persa- 


p per- 


yang akan dih 
mua kali ii pun 
kondisi tahu 


bersama karat 
optimistis bisa bersaing di 
karateka dari ne 
meraih medali 


ak 1971 Mengacu pada situs 
i kejuaraan, wwwkaratepa- 
com, keju ini 


ris201 


akan memperebutkan medali da- 


ri 16 nm 


Para pemain tin: 
elora Bung Karn 
AFF 2012. 


Asah Akurasi Umpan 


Pemain Didorong Aktif Mempelajari Kekuatan Lawan 


beserta ofisial berdoa bersama seusai mengikuti 
ih Indonesia Nil Maizar, Selasa, akan mengi 


enjelang Piala AFF 2012 di Stadion Uti 
imkan nama 2 in yang berangkat ke 


JAKARTA, KOMPAS — Sisa enam hari sebelum 
laga pertama Piala AFF melawan Laos dimanfaatk: 
untuk memperbaiki akurasi umpan silang pemain 
sayap kepada ujung tombak skuad "Garuda", Latihan 
di bawah guyuran hujan yang diselingi gelegar petir 
itu juga mengasah ketajaman penyelesaian akhir. 


pan lebih akurat sa: 
tama melawan Laos, 
ber, Para pemain say 
sudah met et pener 
umpan, ng tengah 
Bambang Pamungkas dan Jhon 
van Beukering Pen 

memiliki tipikal penyelesi 
m kotak p 


lagu pers 
5 Novem- 


tan di 


nembentur tiang target 


ntisipasi denga ika 
gausah refleks pemain untuk bang dan 
gejar bola liar itu, Ikurasi 


Koordinasi seranyan dalam se- 


tidak sia-sia, 
elatih PSM 


ketepatan waktu m 
kan umpan di sisian diri 
pemain belum 
Yang sudah bagus, kontrol dar 
kemampuan melindungi 
yang licin akibat In 

Asisten pelatih ti 


kecepatan ti 
pelepaskan 
ng di depan gawang, 
umpan silang dari sa- 
dan kanan itu disel 

dalam satu dua 


Nil Maizar 


Membaca lawan 
Tim Indonesia akan be 
ke Kuala Lumpur untuk penyi: 


Kamerun sudah berlatih 


Penerima umpan 


ndang yang menilai, sat hujan Pelatih asul Brasil ini mci sihan Grup B Piala AFF 2012 
tor tengah, lebih cermat takan, sesi latihan, Senin sore, pada Rabu (2I/1I) pagi. Empat 
Dalam situasi umpan si juga licin. lebih fokus mematangkan pola hari kemudian Indonesia akan 


tidak memungkinkan 
ditembakkan ke gawang, per 
npan berperan menjadi 
antul kepada pemain lain 
ut posisinya lebih bagus untuk 
et nyolesaian akhir 
gn cepat, hanya 
a sentuhar 


Dalam situasi kurang ideal k 
peleset itu, para pem 
mengantisipasi per- 


serangan melalui sayap. Selama 

ini, peran pemai 

memiliki kecepatan tinggi dalam. 

memasok bola ke ujung tombak 

belum maksi 

umpan lemah, 
“Disadari, ki 


4 lolos melalui 


ujar 
cuaca di Malaysia dan It- 
donesia tidak terlalu berbeda du 

tertutup kemungkinan k: 


dan pemain. Para pemain mem- 
pelajari permainan calon lawan 
Indonesia melalui rekaman video 


Namun, akurasi 
erossing belum ketemu, d 


mung lebih banyak — di sana bertanding suat cu pa pertandingan yang diunggah ke 
tihan crossing (umpan silang. jan seperti ini.” ujar Oliviera, im arti feeling, sentuhan, dan sejumlah situs internct 
im posisi bola setin Dalam sesi latihan, Selasu sore, posisi badan au "Pemain kita anjurkan mem 


pinggang), bisa ring dan Tonnie Cusell 
an, Adapun Handi 
Ramdhan dan Endra Prasety: 


yang cedera saat uji coba me 


Ik crossing bo 
ctemu," kata Oli 
Olivier berharap, para pemain 

sayap mampu melayangkan un 


pelajari permainan lawan melalui 
A. Jadi, bukan hanya pe- 
analisis, pemain 

1 ANG) 


BOGOR, KOMPAS — Persiap- 
an tujuh petinju yunior Indo- 
esia yang akan mengikuti ke 
i dunia tinju yunior di 
Armenia, 25 November-8 De- 
sember 2012, memasuki tahap 
akhir. Kini, tim pelatih tengah 
mengasah kecepatan, reaksi, dan 
taktik para atletny 

Ketujuh petinju saat ini masih 
berada di kawasan Megamen: 
dung, Kabupaten Bogor, Jawa 
njalani 'pemu 


kelas 49 kilogram, Aldom S 
(62 ko, Ongen Sanoksili (56 ko 
Rizky Akbar (6 


Arcos Beruatwarin 
Semula, Rizky aka 
kan di kelas 61 kg 
mudian dipastik: 
kelas 60 kg. Sebaliknya, Tommy, 
yang semula bertarung di kelas 
60 kg, akan naik ke kelas 64 ke. 


Petinju 
Bogor, 
Dunia di Armei 


Indonesi 


Secara keseluruhan, kondisi fi- 
sik atlet jauh lebih b 
dingkan saat pertama kali m 
reka bergabung di pemusatan la- 


petinju mud 
Petinju Berbal 


Senin (9/1). 
Ronny Sigarlaki, anggota tim 
pelatih, takan, kemampu 


waktu tempuh yang lebih cej 
ketika melakukan eross-tmzining. 

"Awal bergabung bisa lewat 
u jam. Kini sudah bisa 
uk jarak 
Rizky, 
1 la- 


kukan s 
mampuan para petinju dinil 
kup mumpuni, 

“Sekarang hi 


rangkatan pada 24 November. 
Fokus utamanya adalah terus 
mengasah ke 
reaksi mereka, 


memang dipusatkan di kawasan 
Megamendung kare 


Ronny, 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


sedang berlatih dala 
enin A9/N). Tujuh petinju yunior "Mera 
25 November-8 Desember men 


buah vil 
ih” aka 


ang, 


iki kon- 


cocok untuk memperb 
disi fisik d 
Menurut Ro 
lume ud simal paru-paru 
Wc jadi hal pertama 
yang harus diperbaiki, 


 peningk: 


sih ber- 
awasan Megamendung, 
ambah lagi cuaca yang me 


a pekan perta 
tekankan pada perbaikan 
fisik. Kemudian berlanjut 
pada latihan teknik melalui sha- 


& Kaskus 


di kawasan Megamendung Kabupaten 
mengikuti Kejuaraan Tinju Yunior 


anpa D'Antoni Bukan Masalah 


LOS ANGELES, MINGG 
Absennya pelatih baru Los Ange 
les Lakers, Mike DAntoni, ter- 
nyata tak membuat prestasi tim 

polis" menurun. 

sung di k 
dang, Staples Center, Los Ange- 

AS, Mingggu O8/N), tim € 

Ih menggasak Houston Roc 
19108, 

Hasil ini membawa Lakers ke 
peringkat kedua klasemen se 
mentara Divisi Pasifik denygan 
ima kali menang dan lima ki 

Mereka berada di bawah 
sang pemuncak Los Angeles Clip- 
2. 

DA rusnya sudah bi 
sa mendampingi pemain Lakers 
sejak Sabtu, Namun, mantan pe- 

ih Phoenix Suns dan New York 
Knicks, yang sedang dalam pro- 


an empat kali dan hanya kalah 
sekali, D'Antoni, yang dikontrak 
untuk menggantikan Bickerstalt, 
mengatakan, ia berjanji untuk 
melatih pemain sebelum pertan- 
dingan Lakers melawan Brook- 
(20/17, 


Dwight Howard memperlebar 
an kemenangan Lakers dengan 
dowble-double, 28 poin 
plus 18 rebound, Total ada Tim: 
pemain Lakers yang mence 
lebih dari 10 poin selain Bry 
dan Howard, Tiga 
na 4 World Peace denga 

in, Pau G: 
Ma is 12. 
ni bermain luar biasa, Ke- 
n kami cuma di perta 
hanan pada bagian awal pertari- 
dingan," kata Bickerstatf. 

Adapun Rockets babak belur di 
kuarter pertama de: 


pada Bernie, $ 
menang lagi me 


memakai kruk. 
Bryant digdaya 


toket Merah" unggul tipis, 
i tertinggal lagi pada 
ter keempat 
rakhir sama kuat, 21-21 


sebagai tulang punggung Lakei 
Pemain yang mengantar Lake 
juara NBA lin mencetak 
triple double, yaitu 22 poin, 1 


ses penyembuhan setelah operasi rebound, dan 11 asis. Triple double 
lutut ini, yang dicetak Bi alah yang 
sepanjang — karierny 


Hasil pertandi 
NBA musim la 
Thunder, 


1g pencctal 
ak triple do: 


12 juta dollar AS Gel 
miliar) itu sudah mem: 
Pemain dengan tinggi badan 
198 meter itu menuturkan, ke- 
menangan "Dau 

karena pemain ra 
par dengan aku 


pertandin 
Phoenix Suns 
Lakers, 114-102 


ata melen 
Skuad Lakers 


Jumat, 
jak dipoles oleh pelatih se- 


dow boxing dan berlatih tanding 
uma sesama anggota tim 
ketujuh petinju 
ekshibisi be 
petinju asal K: 


nenangan dan h: 
D hasil ini 
Oklahoma menghuni puncak kla: 
semen Divisi Barat Laut. 

(AEP/REUTERS/WAD) 


Pekan lalu 


entara, Bernie Bickerstaff, se 
sudah Pelatih Mike Brown di 
depak, Lakers meraih kemenang- 


ek 
dan pertahan- 


n. ngotu 


ang tep: 
an yang kokoh. 


disi fisik para petinju 
membaik. 


Mengenai kekuatan calon a- 
wannya di kejuaraan 


ti, Ron- 


Kiat Membuat Toko Online yang Banjir Order 


Kamis, 22 Nov 2012 
| Jumat, 23 Nov 2012 


TO PANDAN HIJAU 


si 1 : 09.00-11.00 WIB j sesi 2 : 15.00-17.00 WIB 
1 : 09.00-11.00 WIB | sesi 2 : 15.00-17.00 WIB, 


Tnfo/SMS Daftar 
082142774400, 085645005040 


mun, kami berikan beberapa pe- 
ngetahuan tentang gaya bertinju 
setiap negara peserta, seperti Rt 
gara eks 
Mun) 


Soviet,” kata Ron 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 OLAHRAGA 31 


1 car mem AAN 
2 Bata botamavs La Gua 


Kasamen Wiayah Barat 
Wiayah Tenar Di! Bao Laut 


DATA DAN AGENDA 


BA 1081 2 Cort vs Drama Zayeh Guo 

BALAP MOBIL & Ja 0 Wa Anta Bonala Dotrwnd 
a Mane Gn Re da 

FORMULA ICP AS Ming RAD 8 5 

Masi on) 


Tni 
ag 


AK BOLA 


cape 
sea ya Mentor 
Sebalis Di vs Onmpakes 


Uya tangis 
Jadi Sl (0/1) 

Guot 

FC Roda vs Spa Denetak 


BOLA BASKE 
non 

Masi #inggi U8/AD: 
pam 


Dsntus ya ian 


ea OWikoms Rea Es 3 

Kiaenen Pes keasaman Gun 21 

parent ot Stretrsuny 5 Maya ks 
permeter State m9109 


TE La 
TIII ET Puttoedhato 
kerrHanton ——M9-N 


LAGA KELIMA PENYISIHAN GRUP E SITUASI PERSAINGAN L) 
Le GO 22 2. Faktor Pirlo pada 


JUVENTUS Juventus Stadium, Turin 


(35:-2) Wasit: Cuneyt Cakir (Turki) mada tan . . 
pelatih 3 Juventus vs Chelsea: 
Angelo Alessio lorgit 2 Nordsjaelland FC vs Shakhtar) 
Gate a19. Gahar gpp Kradnn «Chelsea dan hakItar lolos ka — 
“ Leonarde Mi laudio — Asamoah keduanya menang 
Pelog arcnisio ba “ Juventus tidak boleh kalah jika 


' 1 ingin peluang lolos tetap hidur 
“ 2, al peluang oo tetap hidup 
11 Ipa GRUpF Di Matteo Isyaratkan Tidak Membawa Torres 
2 4 Mlessandro (BATE vs Lilie: Valencia vs v 
aan An Mar Bayan) 
Pirlo DN TURIN, 
meraup pon maksimal dan 


& PNG TTTLIDN Serie A Juventus akan bersiap-siap angkat koper jika 
Aa en duel mereka di Grup E Liga Champions di Stadion 
2 NO ia Juventus, Selasa (20/11) atau Rabu dini hari WIB, 
1 PTTOM berakhir menang-kalah. Cerita menangek: 


lah playmaker 
tunglebih 


Eropa, Chelsea, atau juara Peran Pirlo 


lini tengah Juventus. 


lah itu Pirlo juga biasa 
umpan terobosan, pada jarak 40 


Eden“, Ramites 1 Benfica vs Celtic) 


Hazard 24. Peti » Barcelona dan Celtic lolos jika akan ditentukan performa playmaker Andrea Pirlo, eter sekalipun, dengan timing 
Nasa menang dan akurasi pas, menembus garis 
CATATAN PERTEMUAN mi AAA un tos Ceticuntu Jia Po tam perasa lewat Fr mes mergpabarian ti: Sejak pe 
“25/2209 (London) To” Ga ls ko Spartak tidak umpan-umpan terobosan maut ker sek: smando Torres at Pirlo yang hijrah dari AC 
Sialang 20 epakuk Pelatih niatan nya atau tendangan bebas yang "1 an menilai pemain Milan, aw Juventus 
Wont Roborto Di Matteo MIMIN mematikan, Juventus wajar ber- — dan seleksi yang tepat baru kalah sekali 
10/32/2009 (Turin) harap tiga poin penuh dan tetap untuk laga Selasa. (Tetapi) Ji Pelatih timnas Spanyol, Vicen- 
OA AN kg aa “gahata berpeluang ola ke babak 1G be» saya yakin iv al yang tepat 40 del Bowgup, belum ta 
EN  PMOL AU Ps PALA AN Namun Jika sebaliknya yang On tim, uh: kata Di Mattoo — mengatakan, peran io 
«19/91/2012 (London) PENEMU ME BEE MEDIS TA) grup terjad dikunci sat ditanya kemungkinan vi tarkan Itali 
Chelsea 2:2 Juventus 2 Chelsea FC 42111064 7 « Braga tersingkir Jika kalah mati gc lang Chel- membawa Torres ke Tur opa 2012 dan 
Oa Siaga 3 Juventus KN TER AN TAK MN SAYA Ce onrdN «Cui atau Braga bisa lolos jika MAAN ng dl Stadion 4, 1 pemain itu berhak atas golar Pe 
Vidal 38, Guaglrol 8 AFC Nordshaland? 4 20113 N SO Api Pan menang, tergantung hasil Inda enyak Keistimewaan Pirlo Bea Terbaik Dania tahan in 
mber: SAM, Diolah dari Vf m dan Berbagai Sumber Art Galatasaray Vs h Bahki an rumah otomatis Pelatih asal Italia itu akan m keistimewaan Pirlo ti- 
tersingi helsca yang me- ditopang 
nang: melumpuhkan Pirlo, otak lini depan dal 
. : » Donetak an rumah permainan Juventus Pirlo sudah — umpan Pirlo dan b 
LIGA IONS Nordsjael (ini kami — tak muda lagi. Umurnya Giovinco belum me 
memikirkan Chelsea karena itu ini terlihat lebih sangar 


ng" kata Leonardo wajahnya yang berewok, 
bek Juventus. membuat dia mirip bintang fl laga lainnya di Grup G 

Chuck Norris Barcelona bertandang ke markas 
gelandang Spurtak Moskwa, Barcelona se- 
timnas Halia itu masih menyim- bel ah, 1-2, di kan- 
pan daya rusak bagi lawan, se- dang Celtic, Pada pertemuan di 
perti terlihat dari 18 bulan te p, Spartak sempat ung 


Valencia Mengendarai Momentum Positif sosis 
peang 


BATE kini 
Jika BA- 
ah dan Valencia imbang, 
“Kelelawar Mestala" akan melaju 


MADRID, SENIN — Valencia 
meng 
di La Liga dan tigu kemen: 
beruntun di Liga Champions un. 


pil, Motor sera menye 
ah berlatih menjelang keb 


n ke Valencia setelah Ia 


ai momentum positif 


tuk menjamu Bayern Muenc menjalani pemulihan cedera otot memburu kemei akhir penampil ul, 2, sebel 
pada pe liki catatan bagus di laga kandang paha. “Saya pikir dia bisa ber- — Chelsen tidak pc Arti pentingny mencetak dua gol balasan pada 
(0/1), Di sisi lain, Bayern, yang imbang main, Kami membutuhkan di- di liga domestik dal ventus terlihat Sabtu lalu, Ta menit-menit akhir 

memimpin klasemen Bundesliga rinya? ujar Heynekes, 1 kalah, yakni 2-9 sen karena skors saat Juver Ikan lolos ke babuk 


yusul Porto (G 
laga (Grup C), dan Mani 
ehester United (Grup HD, jika 


Pem 
stuber: 
a ditahan Il oleh Nuremberg sudah bisa 4 


menjamu Lazio pada l 
Jan dipaksa imbang 0-0, Padahal 
ha dua laga sebelun 


n bertahan Holger Bad- 
an bomber Mario Gome 
npil setelah mes 


memiliki & 


un sangat bagus 
pan kali pertemuan — dalam momentum bagus di 
, yaitu hanya ka- — domestik. Merek: 


da 


dang West Brom, Tak i 


dengan Vale 


lah sekali kali dan imbang sekali dalam Hasilini menghentikan rekor ke- jalani operasi engkel, Agustus lagi, Pelatih Roberto Di Matteo nya saat diperkuat Pirlo, Juver agi atas Sparta. 
Dominasi Bayern atas "Kele- empat laga di La Liga dan Copa angan di lagu tandang, Pemain sayap Arjen Robben dan bisa memilih permainan lebih de-  tus bisa menceploskan 10 gol! CAY/AFP/REUTERS/SAM) 
lawar Mestala? berlanjut dalam del Rey. Di Liga Champions, Va- Ini bukun tim yang rusak Jerome Boateng masih menja- 
laga pembuka Grup P- Liga leneia menuai tigi kemen bisa selalu menang 
Champions, 19 September lalu, be wan Lille dan dua semua pertandingan, An- 


Bayern mengandaskan Valencia, 
21, di Alliance Arena. Dua pen: 
cetak gol Bayern, yelandang Bas: 
tian Sehweinsteiger dan Toni 
Kroos, akan kembali menjadi an 
caman di Stadion Mestal: 
Rekor pertemuan itu men- 
kepercayaan diri para 


ujar Heynckes. diperkuat gelandang Alexand 
ngka Pavov yang cedora otot 


Ta aan OVAW uut TDAY 


En ne Ka (ps oa SEL PEN RAMA! RAMA 22010 THE WORLD 


peringkat kedua Liga  emosioni 
ntuk menjalani perta dingan yang h LEO n PT NO gay ra sn 
#MLIMB 01,698 & 


il imbang tidak akan terlalu 
uk bagi V: yang 
ngantongi — sembilan poin 
perolehan Bayern. 

di 


gus” ujar Pelatih BATE Viktor 


pemain Bayurn saat datang ke ah dan i pertandingan — memastikan lolos ke perde 
Mestalu Bayur tidak pemah di- Grup F lainnya, BATE Borisov Gonharenko. PM WEST RO Ce, maa 
kalahkan Valencia selama 16 ng atas Kill, Valencia ber- berharap pemain sayap @wreasaraso | MEN T 
WorunwEsr BunOrE "ge Ma on 
Kaban” Dag MATA 
Maan Tn aa an - . » 080 KOREA WINTER SNON 
MORIN WES Luo ai AN 
Lana 2 Ng Makanam LOG 
Lenovo" recommends Windows" Te TTL WORLN MEST KUNOpe » en eraTaran 4 ma menoaT » G3 
Fnovo.ka Begal Kane Pp HA m0 AMA NN ONH 
(THOSE 20 WEST Bun » spam LAN nO G 2516 (“NOVEMBER - MARCH 
(wHo/oo. Haa 4 2ii 1D KOREA JAPAN SENSANON SUPER SPECIAL OFFERS 
130 FUN SPAN PORTUGAL e & ana pa van USD 
DRS TAN LIMPEKNWODEA, 
Jaa send 1 DAD Perta Gp 29g 
MONDCRO » MAN, 2 4 Gap teruserenrun ce3n 
MOMKOMPENNI LAST LuNOPE Patan 
Ps Sa SN La 
ThinkPad Edge Notebook BI 0 MAOCAL GREAT BTA Bea Z Getaran kaca GD Go 


LEO NG Ti “1 
KOBE BETINA 
Ar Ar 
Pl kar 
Anta Psi 
Oo“ ThinkPad X2201 s1 MO TUMNEY AINENTURE 


« Intel Coro" 13-2350M Processor (3M Cache, 2.30GH2) « DOS « 4GB LENENET PI mM PAUL 
DDR8 « 50068 (7200rpm) « 12.5" HD Pramium » DVD-RW (Optional) « MY EPA 3 1.88 
IDR 6. Sh UIJUM —intete HD Graphics 3000 « -Cell Battery «8 Years Warranty KE ETAENY sorun meroanveerwoy pg 
WOFUN WEST COAST USA 
| ato rata ThinkPad TA20 wax, LENELA0 2 2GB 
IMF HD AO Gure DVD AW Mulibumer 9090 MMOWEST COAST UBAFOUATE - Pp 
PEN Dea BEAN ya Ga PEMAHAMAN D4 FA 

Thinkpad” Edge E130 ThinkPad” Edo E330 Tinkpad” Edge E430 


(SAMA Ming ae BSAGT Mt Pa so sus AIO PUN MOMMASTUSA 
TOL Gp 4 F6 


& ThinkPad Accesories 


Dapatkan kupon hadiah lansungnya selama 
periode promo 1 Nov - 31 Des 2012 


KO GM IMPUNMEU HUANOSHAN 4 TE 
1.168 

» Ita Cor” 280 100 PAMA FANTASTC «GUN 

Peocsr(M Caa 4001) 

“DOS » 208 DOAG «soon 


sa G BRlON 5 Int Gor 1625200 A1 nan 
Porter GM Ceba 2! Procmsar GM Cie, 280 10 MEMORIES WEST COAST USA 

Oka Ka 3 » HONOLAU PA AE MORENA KAAN 
(19103210 Ot) Ganlap (it upin 320 GK » 005 $ HONOLU DA aa 2 


| at IA Ka | MEA 
| ym Lea manja PAR NA “ATA DAA ap Woo sora Kana 
Tn 5.21.00 Hee 
Aa Tn .e.00 2amamauroranas GR “PU 2 Hi 
An wrna 3.588 ba 
AMAN mac, 1DR 7.799.000 aa — RO FUN TAMAN SENYUM Dp 4 EB 
Hm nata Horan Ba AN 2 Laik 


usman Oh 22012 NOTSPRING DIPERENCE 
Wana 

Hen Pata. 
DU Gatra DE 


MOU CAMODU EM 4 FBR 


PANGAL OMA Bi Dan PARE ME IK HONGKONG MACI 
TGALOOMA BULE MOLNTAN 7g OM Ia 280 MAKNA HONGKONG Ca H3 


Sa AI Ke m Tati 
Da d 5 
£ 2598 00 UWAN SPECIAL 4 KENING 1.188 


MO FUN AUSTRALIA DREAMLANO 4 


(SO SINGAPORE YS 4 NEW YEAR FB 
JERVIS BAY DOLPHIN CRUISE 621 


080 TAMAN PETI FDA WORLD 4 TE 
2.558 : 1.1 
0 MUSTMALA TANGALOOMK 000 TAMAN SPESIAL OCEAN PAK Pendant aba - 
Pn enya - . (DD BANGKOK FREE PATTAYA 


3. 2 298 CV TOUR 
“agunan 


P 3388 55 
MOGAMO TMLAMEN AANG Yap) oo LENONDOF MESEAS pr Gek 080 BAL NEW YEAR PAOKAGE Sbb, 


Tolak seunte Store: 
“Semarang (O24): Matrix 7081 0138 Surabaya (031): Surya Wincom 5357849 
Retater: Jakarta (021): CPU Cum 7596 
1053: “KOC Indones 


Ae karen Ka sa ion 00-an Wako lo Maan dag 
ja da aNO 2 Lang SEA Haabaa GAN AE BII.  ogr mna tape nanang 
Pan dna A aa aa LE aga na Me ap temu daaa pbebid PT. GOLDEN RAMA EXPRESS TOURS & TRAV "231 1123 


(pe): 
Samarinda (OA) MU 


mrloperkoran @ Beranetina & Kaskus 


32 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


KATIE HOLMES 


Panggung 
Broadway 


erada di 
pang: E 
Broadway untuk me 
Wang mheresa tete 
ai Jack O'frien, D 
Broad- 


, membuat 
Katie Holmes (33) ke- 
tagihan bermain tea 
ter, Aktris yang nama 
nya melambung saat 
membintangi Daw- 
s0n's Creek itu ingin 
mendapat lebih 
banyak peran dalam 
lakon teater, 


Vogue, 


Broadway, 


"Untuk kali ini, aku su 
tuk panggung 
mikirkan harga tiket, diriku send 


berpikir serius 


Mulai Minggu (8/N) sampai dengan Februari 


Dead Accounts, 


itu, Holmes yang berperan seba 
main dengan aktor Norbert Leo Butz. 


sendiri. Dengan ikut teater, se- 
tidak pernah ingi 

kesem 
bang,” ungkap Holmes kepada majalah 


Akting di teater ini bukanlah 
kalinya bagi perempuai 


membeli tiket pertunjuka 
ungkap Holmes. (CONTACTMUSIC.COM/SIE) 


NAMA & PERISTIWA 


gi drama kar 


Loma ber- 


berhenti, Itu me- 
n untuk tetap ber- 


ng pertama 


tidur karena 4 


Jl 


Kurnia Sandy (37) senang sekali 
melatih : 


i ambisi orangtua, klub, 
urus, 
“Say 


Moo 2012 di 1 


KURNIA SANDY 
Membentuk Karakter 


gawang tim nasional 


IK bola. Setiap kli wak- 
tidak pernah menolak 
ih. Namun, dia lebih suka me- 
ukeanak, ” Alas untuk 
olahraga apa pun, 


dengi 


Mes 


timnas, 


ddle Pop 
| Basket STC Senayan 
akhir pekan lalu. 


hajar! La 


Menurut dia, melatih anak-anak, terutan 

untuk membentuk ki 

ajarkan nilai-nil: 
nelatih an: 


usia 17 tahun, 

“Mereka pasti lebih sulit dibentuk dan 
miliki ke 

i. mengawa 

justru pernah me 

tim nasional (tim 

saat berusia 19 


Ik terlambat, Ku 


in" Itu sama sekali tidak sport 
katanya prihatin. CTIA) 


er sendiri," aj 


gtu 
tandingan ai 
pangan sudi 


BULANTRISNA DJELANTIK 
Penari Terlama 


stro tari Bulantrisna Djelantik (65) 

tehargaan Museum 
(Muri) sebagai 
ling lama menarikan 
hun. Akhir bulan ini 
yang menari legong sejak & 


Kong, yaitu 55 
akan diterit 


ri legong. 
lih ke tarian 


lagi bisa me 
n bei 
yang lebih kalem, lebih ba- 
nyak mengajar dan men- 
serta in 
menulis” ungkap Bulan 
ng menari legong dimu- 
an, Ubud, 

ang juga dokter 
ahli telinga hidung dan tenggorokan (THT) ini p 
terakhir kali menarikan Garuda Legong pada acara — | — 
Maestro! Maestro! #6 di Tami 
Jakarta, beberapa waktu Jalu, 
Indonesia, Bul 
v seperti Singapura, Rusia, dan 
rian ini memang butuh fisik yang ku 
dulu saya bisa loncat ke meja setinggi GO sc 
meter, sekarang loncatnya ke meja 30 sentimeter, 
ungkap Pendiri Bengkel Tari Ayu Bulan in 

Bulai vukur bisa kuat menari 
yong tidak muda 
menurut dia, 


MARIO LAWALATA 
Meja 


pun jadwal hi 
ta (32) 
Iktu senggangnya 

il, dia senang sep: 
ket, dan kini t 
tenis meja, 

io, berolahraga adal 
n dan menyehat 
nya, dia aktif di berbagai tim 
sesama rekan artis. Tidak he 


(8/1) di Hall Basket 

3, Mario menjadi bi 

di Liga Bola Paddle 

Moo 2012 yang diikuti siswa SD, Dia me 

i untuk kompetisi pemandu sorak dan adu 
ol 


dengan 
Pada perbu 


n, beberapa waktu lalu 
ru, Riau, 8 Mei 1980, itu 


! 
1 


ingnya banyak, dan saya 
jar Mario, (TIA) 


kepanasan, Gerah 


Alternatif Wisata Hemat 
di Penghujung Tahun 


Akhir tahun tinggal sebentar lagi. Tentunya Anda ingin 
memanfaatkan waktu libur pada penghujung tahun untuk 
bersenang-senang dengan sahabat atau kerabat. Salah satunya 
mengunjungi tempat-tempat seru dan menghabiskan waktu 
bersama mereka. Namun, apa dayajika budget terbatas? 


ebenarnya Anda tak perlu khawatir. 

Destinasi wisata lokal pun bisa jadi 

pilihan menarik. Malang, misalnya. Kota 
di Provinsi Jawa Timur ini memiliki sederetan 
obyek wisata menarik seperti kawasan Wisata 
Batu, perkebunan teh, Candi Singosari, dan 
Pemandian Wendit. Untuk mencapainya, Anda 
bisa memilih menggunakan kendaraan pribadi, 
kereta api, tau pesawat terbang, 

Jika ingin mencicipi sensasi wisata luar 
negeri, negeri jiran seperti Singapura bolehlah 
jadi pilihan. Singapura adalah surga bagi Anda 
yang gemar berbelanja barang-barang branded 
dengan harga yang lebih terjangkau. Singapura 
juga menjadi salah satu destinasi wisata 
favorit karena memiliki obyek wisata atraktif 
seperti Universal Studios Singapore dan area 
Marina Bay Sands. Dengan sistem transportasi 
yang maju berkat kehadiran MRT, Anda bisa 
menjangkausudut-sudut menarikdi Singapura. 

Mengunjungi Singapura pun mudah 
karena banyak maskapai penerbangan yang 
menawarkan rute dari berbagai kota di 
Indonesia ke Singapura. Ada baiknya Anda 
memesan dari jauh-jauh hari sebelumnya agar 
mendapatkan tiket penerbangan yang lebih 
terjangkau atau memanfaatkan promo-promo 
wisata. 

Bagaimana dengan tempat menginap? 
Buik Malang maupun Singapura memilil 
berbagai tempat penginapan, hotel, atau 
losmen. Namun, sembarang memilih tempat 
menginap terkadang diliputi kekecewaan 
karena ketidaknyamanan. Siasatnya, Anda 
bisa memilih tempat menginap yang dikenal 
akan kualitas dan pelayanan yang baik seperti 
Amaris Hotel yang tergabung dalam Grup 
Santika Indonesia Hotels & Resorts. Sebelum 
menutup tahun 2012, akan hadir Amaris Hotel 


di Malang dan Si langkah ekspansi 
pertama Santika Indonesia Hotels & Resorts di 
luar negeri. 


Hotel-hotel ini dikenal dengan image 
sebagai hotel bersih dan pelayanan yang baik. 
Lokasinya pun strategis, dekat dengan pusat 
bisnis dan belanja, cocok para pebisnis yang 
dinamis atau wisatawan yang menginginkan 
kepraktisan. 

Dengan konsep Bed & Breakfast, Anda 
bisa mendapatkan kenyamanan tidur di 
Amaris Hotel dengan tempat tidur yang 


FOrOFOrocOKMURa ym. 


berkualitas, Amaris Dream, Selain itu, hotel ini 
menyediakan sarapan pagi lezat di @Xpress, 
kafe yang menyediakan berbagai pilihan 
menu sarapan. Untuk memperlancar kegiatan 
berbisnis Anda, Amaris Hotel menyediakan 
akses internet /ree Wi-fl. Sejumlah Amaris 
Hotel telah dilengkapi dengan fasilitas ruang 
meeting yang berkapasitas hingga 50 orang. 
Hingga kini terdapat 23 Amaris Hotel di 
kota-kota besar di Indonesia, yaitu Ambon, 
Bali, Bandung, Banjarmasin, Bogor, Cirebon, 
Jakarta, Makassar, Palangkaraya, Pekanbaru, 
Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk 


info lebih lanjut, kunjungi situs resmi 
Amaris Hotel di wwwamarishotelcom. 
TIKLAN/"/MIL) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


smart 
“ T 
1 
- 
modern 
Tn dynamic 


» SMART ROOMS « GD XPRESS « LCOTV  « PRSE WII. « SATE DEPOSIT BOX. « MEETING ROOM Hor KOtna1 « SWINMING POOL BONE NOT 


anon 
Me R91 daa 777 
10008 MOIAUARAN 
ME LAAN AI 2200 
MAU OA 
Mean PO 
Moon. auwraas 
Me222) 0206 10 
mnoung mane 
metana) 420 ppas 
can 

ME WAN K9 O0es 


#0010 Matang - 
MEA) San 2209 


RESERVATION CENTER 
Ph: (62:21) 270 0027, 


Email 


reservation@santika.com 


OAMAFIShotei 


by Santika 


At Amaris hotels, our guests enjoy the comfort of a clean, crisp, 
smart room with some ultra-cool designer panache and LCD TV - 
all without having to pay more for the privilege. 


BAKAR. MAKA: BAKAR. Tenan, MMO PEMUDA 
PAN Sa GEN Mela 21) 52 s222n Mena SN asa 

JARAK MANGAN, AKAN. MANA (NET OPINI MOM DECIKAA 2012 
S1 21 02 200 PEN Ds Rp wo -soaron 

MAKAM - MANGGA DUA SOLAT beo .r01n0010 MALANG «JAWA TAU 

Peta G2 aan MEMRITA S9) 

HAK PANGLMA MAMA SUKA - 

Pet 21172671 Me WasiN dan ana 

JARAN -PANGLMA POLM 2 MAU TEMAN MUMOKAKA 

end MW don Ig Ana 

JAKARTA span, mngastan 

Peta a20 Ta Medan) Le 7a0 

JARAK GTY au KAN 

Peta di 7200 MeWagO1 ASN 


FS 


Santika Indonesia 


wwewamarishotel.com 


Dotoesunartonka Gif ootooka Mi ereorokanautatn 


mrioperkoran 


MI KOMPAS 


Tentang Rehabilitasi 
Nama Bung Karno 


Pengantar Redaksi 

Perjalanan hidup Ine Febriyanti 
seperti sebuah pencar 
tak pemah henti, Langkal 
mulai ketika dia menjadi Gadis 
Sampul sebuah majalah remaja, 2 
tahun lalu, Kemudian dia melang 
kah menjadi pemain sinetron dan 
membintangi beberapa layar le- 
bar 


diri ya 


a di- 


Dia merasa menjadi model atau 
pemain sinetron tidak cukup untuk 
mengaktualiasi dirinya. "Tidak me 
muaskan batin saya," ujarnya. Du: 
nia teater pun dia terjuni dan ber 
latih serius untuk bisa tampil di 
utas panggung. Kemampuan peran 
di pangung itu pula yang membuat 
Japan Foundation mengaja 
dan pemain teater lain bermain 
dalam pementasan kolaborasi te 
ater di Jepang, Dia pun mendapat 
beasiswa mengikuti pelatihan pe 
nulisan skenario dan penyutrada 
raan selama tiga minggu di Busan, 
Korea Selatan, 

Dia kini menjadi sutradara film 
dengan tema-tema antara lain soul 
korupsi yang telah menggerogoti 
semua sendi kehidupan negeri ini 
Dia antara lain menyutradarai "Se 


lamat Siang Risa" dalam film om 
nibus Kita VS Korupsi. 


Awal karier Anda berawal dari ajang 
Gadis Sampul. Kini, Anda berkecimpung 
di dunia akting. Mengapa memilih du 
nia akting daripada dunia model? 
(Samuel, Jakarta) 
Dunia modeling dan selebritas yan 
banyak mengeksploitasi keindahan fi 
sik semata tidak memuaskan batin su 


Saya menginginkan sesuatu yang Ic 
bih dari itu. Mulailah saya masuk ke 
dunia seni peran sebagui aktris layar 
kaca di televisi pada tahun 1996, 
mun keterlib: 
netron televisi ternyata kembali mem 


n saya di beberapa si 


buat saya gelisah, Saya merasa, sinetron 
dan gomerlap layar kaca pun menuntut 
eksploitasi fisik dan akting yang hanya 
di permukaan saja. 

Puda akhirnya, saya merasa perlu 
mencari dan belajar lebih dalam, Ke 
mudian saya melibatkan diri di dunia 
teater, yang ternyata cukup menu: 
uskan duhag 
intensif, dan interpretasi terhadap nas 


saya. Proses kreatif yang 


kah yang mendalam ketika berproses 
dalam teater memberikan pengalaman 


penting bagi saya dikemudian hari 


Ketika saya mengikuti karya dan ke: 
terlibatan seni Mbak Ine 
terhenyak, Tema-tema yang diambil itu 
unik bahkan bisa dibilang kontroversial, 
Menimbulkan tanda tanya dan memi 
Ikat, Apakah hal tersebut muncul karena 
kepedulian pada kehidupan yang mi 
timpang, atau sekadar. strategi 
ekonomi agar 
menghasilkan sebuah p 
pengakuan status pribadi? 
(Florent Hartanta, 
Klepu, Yogyakarta) 
Dulu, saya pernah berangggupan, seni 
adalah outpuf dari kegelisahan dan ke 
seimbangan bagi diri. Saya tidak per 
menjadi normal dan saya punya ruang 
untuk membebaskan diri di luar ke. 
seharian saya ketika memasuki ranah 


sayu selalu 


ring, 
karyamu dilihat dan 
nghargaan dan 


Saya selalu tertantang dengan ka: 
rakter karakter yang tidak biasa, kot 
pleks dan rumit. Dengan demikian, 
saya bisa menyelami dan belajar hal di 
luar diri saya. Soal apa 
agar mendapatkan penga 
rasanya tidak, Sein 
melibatkan diri dalam berkesenian se 
suai dengan kapasitas dan kebutuhan 
batin. Barangkali kini pandangan saya 
sudah sedikit lebih dewasa. Tidak 
kontroversial 


ah itu strategi 
Ikuan status, 
at saya, saya selalu 


lam berkesenian, 


Dengan pengalaman Anda dalam du 

nia teater perfilman dan seni, apa latar 

belakang/bassion Anda dalam mem 
buat film yang bertema korupsi? 

(Ahmad Novriza, Medan) 

Pertama kali diminta menjadi salah 

satu sutradara dalam omnibus film Kita 


Hadirilah PAMERAN terbesar Industri F&B, HORECA, BAKERY, 
Agriculture, Pengemasan, Farmasi, Plastik & Industrial 


KOMPAS, SELASA 


Mu 
am KOndisi 


VS Korupsi, terus terang saya sedikit 
khawatir. Saya pribadi sebenarnya su 
dah muak dengan kondisi korup yang 
merajalela di negeri ini. Saya tidak 
punya passion sedikit pun untuk meng: 
derung apatis 

Bagi saya, membuat sebuah film di 


at tema korupsi, Bahkan saya cen. 


butuhkan kedekatan emosional antara 
u dengan isu yang diangkat 
dalam filmnya. Beruntun 
radara diberikan ruang sebebasnya ur 
tuk menentukan angle cerita, Film Kitu 
VS Korupsi tidak mengangkat drama 
korup yang sudah sering kita lihat 
dalam berita sehari-hari. Namun film 
ini berupaya untuk menginspirasi pe 
nonton agar tidak jalan 
korupsi sebagai mata pencarian 

Di film Selamat Siang, Risat, 
justru menggunakan energi keartisan 
Pe udiri, Dan, 
ya merasa bersyukur mendapat kc 
sempatan berbuat sesuatu bagi negeri 
ini melalui jalur yang saya cintai 

Ine “kan pernah di industri populer 
(baca: sinetron, Gadis Sampub, lalu apa 
motivasi dasar untuk menggeluti wi 
layah di luar mainstream seperti se 
karang? 


a terhadap korupsi itu 


(Tri Purna Jaya, Bandar Lampung) 
Motivasi dasar saya adalah meng: 
hasilkan apa pun yang saya buat se- 


simal dan sebaik yang saya bisa 
Barangkali totalitas itu tidak bisa saya 
dapatkan ketika menjadi pemain si 


netron atau pun model, Namun bukan 


berarti saya beranggapan seorang mo: 
del dan pemain sinetron tidak bisu 
berbuat maksimal dalam pekerjaannya, 
Saya hanya membutuhkan ruang yang 
lebih pas bagi saya 


Peralihan dari pemain Jilm dan kini 
menjadi sutradara pastinya tidak mu 
dah dan penuh tantangan, apa yang 
memicu semangat Mbak Ine untuk terus 
maju sebagai sutradara menggarap film 
Selamat Siang Risa, padahal film yang 
bertemakan korupsi sudah ada sebe 
lumnya? 
(Yohanes Antonius Lelaona 
Malang, Jawa Timur) 
Setama karier berke dari 
cover girl sebuah majalah remaja lalu 
beralih menjadi aktris di film dan pa 
gung, saya kemudian menemukan 
rah terbesar menyutradarai 
film, 
Keinginan saya ini sudah muncul 
sejuk tahun 1996, Namun di tahun 


yakni 


2010, 
itu lewat film Tuhan Pada Jam 10 


a baru mewujudkan keingina 


Malam, Menyutradarai film membuat 
saya bahagia. Apal 
dipu 


i filmetilm saya 
r dan menjadi bahan diskusi 
narik. Terlebih lagi jika 
filmfilm saya mampu memberikan 
pencerahan dan inspirasi yang baik 
bagi penonton, 
Saya tak ukan borhenti berkarya me- 
lalui film, Saya harap kiranya selalu ada 
kesempatan untuk itu, 


Bagaimana cara menjalani keseri: 
usan dalam mengejar kesuksesan ku 
rier? Pengalaman apa yang paling ber 
kesan saat bermain dalam pementasan 
Tolaborasi teater Jepang? 

(Desi Malasari, 

Kemayoran, Jakarta) 
saya adalah melakukan 
apu yang harus saya lakul 
mungkin, serta apa yang saya upayakan 
bisa memberikan sebanyak-banyuknya 


Sukses bag 


1 sebaik 


manfaat 
Kolaborasi teater di Jepang berlang- 
sung pada tahun 2000 
berikan banyak pengi 
bagi saya. Ketika itu saya harus ber- 
adaptasi dalam banyak hal 
berbagai macam manusia da 
belakang yang berbeda, dengan ling: 
kungan dan proses teater yang sangat 
berbeda dari yang pernah saya lalui, 
Semua itu menempa diri saya. 


Dengan 


Saat menjalani perun di dunia akting 
atau teater karukter apa yang menurut 
Mbak Ine paling sulit dilakukan? Kalau 
'ada, apakah ada persiapan khusus un: 
tuk itu? 


(EX Rudy Prasetya, 
aya, Jawa Timur) 
Dari semua repertoar yang pernah 

n Tiga 
adalah 


saya mainkan, monolog Surti d 
Sawunggaling dun Miss Julie 
yang tersulit 

Dalam monolog Surti, saya harus 
memerankan kurang lebih 8 karakter 
seorang diri dengan durasi 15 jam 
setelah saya vakum 7 


hun dari dunia 
Sementara Miss Julie, adalah 
ya berteater 


pengalaman pertama 
durasi permainan selama 25 jam de- 
ngan karakter yang sangat kompleks, 
Dua repertoar itu membuat saya 
harus berlatih fisik secara khusus, dan 
betul-betul mendalami karakter dari 
berbagai sisi Psikologis, sosiologis, dan 
antropologis Surti dan Miss Julie. Na: 
mun saya kira, semua repertoar y 


20 NOVEMBER 2012 


pernah saya mainkan mempunyai tan: 
tangan yang tidak mudah. 


Mba Ine, beberapa tahun lalu saya 
suka sekali melihat akting Mba di si: 
netron Dewi Selebriti, Sekarang ka 
yaknya l 
Mengapa? Oh ya, kabarnya sekarang 
nulis skenario juga ya? Boleh tahu dong 
buku favorit dan penulis favorit Mba 
Ine. Terakhir, kayaknya keluarga Mba 
Ine jauh dari gosip. Rahasianya apa? 
(Sutono, 
Kecamatan Adiwerna, Tegal) 
Saya merasa teater adalah tempat 
belajar yang menyenangkan. Pengsa 
laman berteaterlah yang memberikan 


kontribusi terbesar dalam menyutra: 
darai filmefilm saya. Mengingat saya 
tidak terlalu suka sekolah, teater bisu 
jadi adalah sekolah saya 

Selama 
berusaha menulis sendi 


film, 
skenario. Itu 


menyutradarai 


saya lakukan agur saya lebih mema: 
hami alur dan irama dari film yang saya 
sutradarai, Namun saya tetap mem 
butuhkan tim yang bagus untuk rise 

Rahasia agar jauh dari gosip? Fokus 
saja pada hal-hal yang penting dan yang 
baik 


Hai Ine, tema korupsi selalu menarik 
untuk difilmkan sebayai upaya men: 
didik masyarakat melawan korupsi, 
Apakah korupsi juga berpengaruh bu: 
Tuk bagi perfilman Indonesia? 
(Khamid Istakhori, 
xex@yahoocom) 
Saya kira korupsi sangat mungkin 
berada di segala lini kehidupan m 
syarakat kita termasuk dalam sebuah 
produksi film, Dalam manajemen pro: 
duksi film, banyak aspek yang bisa 
dikorupsi, Banyak pula kasus yang 
membuat sebuah produksi film ber 
henti di jalan hanya karena uang pro: 
duksinya dikorup oleh individu yang 
terlibat dalam proses produksi itu sen- 
diri 
Solusinya adalah, bagaim 


buat semua pekerja film yang terlibat 
memiliki spirit dan mencintai proses 
kreatif bersama, Bahwa mereka adalah 
bagian besar duri film yang sedang 


mereka buat, Di isi lain, proyek proyek 
pengadaan dana untuk sebuah pro: 
duksi film khususnya dari departemen 
pemerintahan, sering kali dip: 

oleh beberapa pihak sehings 
produksi menyusut jauh dan kian sulit 
membuat film yang berkualitas 


Venue : Jakarta international Expo, Hall A. B. C. D. F - Kemayoran 


InterFoOD' ALLPac 


NDONES 


ScraperOne & Kaskus 


ALLPacK IPEX 


INDONESIA 
PMARMACTUTICAL EXPO 4 


ih suka berteater dan film ya? 


CMF 2012 kas . 
Ga Io 5 


car 2012 


ALLPla£ RM) E 2 


Memahami 
Lensa PC-TS 


semarang, Jawa Tengah, Opera Primadona 
uari 1976 The Whale on The South Sea 
ilne Febriyanti (tampil 27 kali di Jepang). 
Kentut 
k Aktris, Sutradara Nyai Ontosocoh 
Fllmografi Keluarga: 


Beth (2002) 
Laksamana Ke 


Suami: Yudi Data 


lahayati (2007) 'Anak: Fa Aisha Nurra Datau dan 


Selamat Siang Risa (Sutradara) Yan Rayn Abdullah Data 
(011) Kegiatan lain: 

Sinetron Duta ASI (Air Susu Ibu) oleh 
Darah Bi Kementerian Kesehatan 

Dewi Selebriti 

Teater: Sumber: Litbang Kompas/DE 
Miss Julie jari berb 


TOKOH "KOMPAS KITA" 
MENDATANG 


Totalitas berakting artis Prisia Nasution 
terbayar saat tampil dalam fi "Sang Pe 
or/, Perempuan kelahiran Jakarta, 28 ta 
hun lalu, merah penghargaan sebagai Aktris 
Terbaik Festival Film Indonesia 2011 lak, 

Dalam film yang diangkat dari novel 

Ronggeng Dukuh Paruk" karya Ahmad To- 

hari itu, Prisia sebagai Srintl, seorang penari 
ronggeng. Meskipun lebih banyak dikonal 
“an tampil dalam film televisi, ia tidak cang: 
ung untuk melakoni sebuah peran dalam 
sebuah fim layar lebar. Perempuan yang 
memilki hobi olahraga, musik dan seni lu- 
Kis, serta pencak silat itu pernah pula menjadi "presenter" beberapa acara telovisl, 
termasuk bermain sinetron Di balik layar, Prisia adalah juga seorang "programmer 
website 

Kirimkan pertanyaan Anda kepada Prsia Nasution melali kompaski- 
taGkompas.com. Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda. E-mail ditunggu 
sampai tanggal 29 November 2012. Anda juga bisa mengusulkan tokoh pilihan 
Anda, Disediakan souvenir menark dari "Kompas" bagi mma penanya terpilih 


Pemenang Kompas Kita (13/11) edisi Teten Masduki: 


1 Kristian Prawoko, Kulon Progo, Yogyakarta 
2. Ayu Sri Darmastuti, xxox@gmal.com 

3. Jeffri Gunawan, n Baru, Jakarta Selatan 
4. Bagus Supriadi, Probolingso 

5. Vita Sophia Dini, Duren Sawit, Jakarta Timur 


cebayo 


42 


21-24 November 


BESOK Pameran Dibuka !! 


00 4 ris 2xP0 


ALPLAs & ImDUSTNIAL EKPO 


INDonEsia mr IM 


na 


www.kristamedia.com 


mrloper 


34 


KOMPAS 


KAVPUS 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


N, FAKULTAS ILMI 


”Lupa” Sejarah 


Brilliant Indra K, JURUSAN ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU 
SOSIAL DAN POLITIK, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG 

Baru-baru ini pemerintah menetapkan Bung 
Karno-Bung Hatta sebagai pahlawan nasional. 
Sungguh ironis, mengingat apa yang mereka per- 
juangkan itu seperti tidak dianggap sama sekali. 

Memang, dulu, pada tahun 1986, keduanya per- 
mah dinobatkan sebagai proklamator, tetapi apakah 
Bung Karno dan Bung Hatta hanya sebatas prok- 
lamator? 

Sepertinya pemerintah lupa bahwa proklamator 
bangsa itu menjadi salah satu lakon penting dalam 
kemerdekaan Indonesia, Tanpa mereka, belum 
tentu megura ini akan merdeka. Tunpa mereka, 
belum tentu ada negara ini. 

Jadi, selama 67 tahun ini apa pandangan pemerintah tentang kedua 
tokoh hebat Indonesia tersebut? Apakah sebatas sebagai rakyat jelata 
biasa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para 
pahlawannya. Mari kita jadikan Indonesia sebagai bangsa yang menu 
hargai pahlawannya, 


Jadikan Inspi 


Siti Aisah, DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI, UNIVERSITAS 


rno dan M Hatta merupakan tokoh penting 
bagi sejarah Indonesia, Mereka dikenal lewat li- 
teratur yang diajarkan di lembaga pendidikan, pc- 
ninggalan jarah berupa 
tulisan dan audio nya jga di- 
a-film dokumenter yang 
ngan bangsa menuju 


tentang perj 
kemerdekaan, 

Lepas dari pemberian gelar y 
tidak perlu lagi, 
dan kiprah Bung 
terkait studi terte 
nikasi dijelaskan banyak ilmuw 
ena ga bicara rika para presiden 
lam bidang politik dan kepemimpinan 


ng menurut saya 

dikan pemikiran Pa Titan 
i bahan 

dulam literatur ilmu ko- 


AS, Begitu halnya penelit 


mereka. 
Hasil penelitian akan berguna sebagai inspirasi, bagi masyarakat 
Indonesia, Mengingat kita punya ketergantungan tinggi terhadap Ii 


al, belum tentu model dari I 
di Indonesia, 


teratur dari negara | 
cocok untuk diaplil 


negeri il 


Tiru Perjuangannya 


Nur Fatimah, JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM, 
FAKULTAS DAKWAI, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
WALISONGO, SEMARAI 
mbat untuk apa pun, termasuk 
pemberian gelar pahlawan nasional kepada Prok- 
lamator Soekarno dan Hatta. Bisa dibitang saat ini 
adalah waktu yang tepat. Par 
krisis jiwa kepahlawan 
iatkan kita untuk 
ah Air 
hanya beda si 
jajahan itu dalam bentuk mora 
mental, budaya, produk, dan pola pikir. Untuk ii 
anya kita sebaggii mahasiswa siap be 


lawan keterpurul 


Belajar dari Mereka 


Angghi Novita, JURUSAN ILMU SEJARAH. 
SOSIAL, UNIVERSITAS NEG 

Kita sebagai bangsa harus sering bercermin untuk 
melanjutkan kiprah mereka dalam membawa In- 
donesia pada perubahan, Perjuangan Soekarno-Hat- 
tapada masa pengerakan patut dicontoh kaum muda 
karena kita bisa banyak belajar dari mereka. 
kecerd pantang menyerah, dan 
tulus mengabdi kepada negara, adalah realita dari 
30xok Sookarn-ata. In tentunya menjadi 
lam seti 


jiwa 


ar pal agi Bung Karno dan Bung Hatta 
seharusnya menjadi renungan bagi kita agar mampu melanjutkan kiprah 
mereka. Jangan hanya menjadi bangsa yang menuntut fasilitas negara 
namun menjadi bangsa yang berusaha memberikan kemampuan kita 
kepada Indonesia. 


Pengakuan Bangsa 


Hobir, JURUSAN SOSIOLOGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN 
ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA, JAWA 
TIMUR 


bentuk apresiasi dari 
seseorang kepada ora alah guna 
penghargaan jika tidak ada yang mengak 
"Tak sedikit penguasa negara di dunia mengakui 
dan merasa segan kepada Bapak Proklamator 


perlu mempersoalkan pemberian gelar pahlawan 
nasional yang baru diberikan pemerintah be- 
berapa waktu lalu, 

sungguh lucu ji 


Presiden SBY kep 

Faktanya, meski tanpa penghargaan itu, bangsa ini sudah mengakui 
dan menobatkan Sockarno-M Hatta sebagai pahlawan nasional, baik 
lewat ekara dalam syair, puisi, maupun buku, 


oran @ 


KONTROVERSI GELAR 


Tentang Rehabilitasi 
Nama Bung Karno 


Menjelang peringatan Hari 
Pahlawan tahun 2012, 
Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono atas nama 
pemerintah 
menganugerahkan gelar 
pahlawan nasional untuk 
presiden dan wakil presiden 
RI pertama, Bung 
Karno-Bung Hatta, 


kan mendapat 
sambutan positif da- 
Fi sebagian masya- 
gelar itujustru 
memunculkan tand 


salnya, Bung Kao selama ini disangka 

erakan 30 September 1965, 
ng tak ada pe 

perihal statusnya, apakah tuduh: 

benar atau fitnah belaka, 

Deretan — pertanyaan — mencuat. 
Menggupa gelar pahlawan nasional bagi 
nutor baru sekarang di- 
Ada yang menyatakan, 
Karno dan Bung Hatta ad: 
lamator, otomatis keduanya pahlawan 
yang berjasa luar biasu bagi bangsa 
Indonesia, 

Lalu, mengapa mereka diberi gelar 
pahlawan nasional? Bukankah hal itu 
justru merendahkan mereka? Sebagian 
orang lainnya menduga, ada nuansa 
politik di balik pemberian gelar ter- 
sebu 


penganugerahan 
in nasional untuk Bung Karno 
dalam Keputusan Presiden 
Nomor 83/TK/2012, Sement 
putusan bagi Bung Hatta terti 
lam Keppres Nomor 84/TI 
dua keppres ditandatangani Presiden 
Yudhoyono pada nber 2012. 
Penganugerahan. gelar pahlawan 
nasional ini menegaskan bentuk peng: 
akuan, penghargaan, penghormatan, 
ima kasih atas per- 


telah diteladankan Bung Karno dan 
ata Presiden. 
Presiden Yudhoyono mengajak se- 
genap bangsa untuk meninggalkan 
stigma negatif yang mungkin masih 
nelekat terhadap kedua Bapak Bangsa 
langannya, jasa, per- 
juangan, pengorbanan, serta pengab- 
dian keduanya jauh melampaui dan 


Seek Ne 


bandingkan kekurangan 
nahan mereka (Kompas 


81/2012, 
Sisi kelubu Bung Karno muncul ka- 
rena ada Ketetapan MPRS Nomor 
KITI/MPRS/1967 tentang Pet 
Kekuasaan Pemerintah: 
Soekarno, MPRS 
kotuai Jenderal TNI ATT 
lam pertimbangan ketetapannya " 
nyebutkan, pidato Presiden Soekarno 
di dang MPRS tida 
memuat pertanggungjawaban keb 
sanaan Presiden atas pemberontakan 
kontra revolusi G30S/PKI. 
Me 


rena terlibat G3OS sudah tidak ber- 
laku setelah terbit Tap MPR Nomor 
1/MPR/2008 yang meninjau kembali 
ketetapan MPR dan MPRS sej 
1960-2002. Namun tetap saja belum 
ada penjelasan resmi dari negara ten- 
tang hal itu, 


Senjata politik 

Di tengah kebingungan bagu 
menyikapi secara benar kondi 
sebut, sejarawan JJ Rizal dari Uni 
versitas Indonesia angkat bic 


ligus memberikan kejelasan politik de- 
ngan mengoreksi status Bung Karno," 
kata Rizal, 
Di mata Rizal, Bung Karno dianggap 
dari zaman 
kini tidak 
Ih direhabilitasi, Setelah dil 
n dari jabatan presiden, pe- 
merintuhan Soeharto tak pernah 
mengadili Bung Karno sehingga sam- 
pai sekarang status Bapak Bangsa itu 
tidak pernah jelas, Apakah ia terlib: 
Gerakan G30S/PKI atau sebal 
“Dulu, pemberian gelar proklamutor 
dari Presiden Soeharto pada November 


1986 kepada Bung Kamo 
Hatta bukan karena kesadaran sejarah, 
melainkan senjata politik untuk meng- 
hadapi makin besurny 
yat kepada Bung 


lihat makin banyaknya orang berziarah 
ke makam Bung Karno, Media massa 
terus menyiarkan fakta itu, Buku-buku 
tentang Bung K: 

nyak dan terus menja 


Untuk meredamnya, Soeharto lalu 
memberi gelar proklamator yang 
benarnya tidak ada dalam peraturan 
pemerintah tentang pemberian gelar 
bagi pahlawan nasional," kata Rizal, 
Sejarawan itu kembali menegaskan, 
Bung Karno harus mendapat 
i supaya bersih dari tuduhan 


yang tak pernah dibuktikan di peng- 
adilan, 

“Rakyat juga perlu mendapat " 
sukan 


ang benar, bukan kesesatan 
s 4 telah ter 

Pemikiran sama 
nardus Tube Beding, mahasiswa ju 
rusan Bahasa dan Seni, Fakultas 


inya keputus 
a berisi soal pengukuhan kembali 
curno sebagai pahl: l, 
namun juga soal rehabilitasi mama 
proklamator yang dinilai pernah ter- 
cemar karena dituduh terlibat pe 
beront PKL,” kata Bern 
dus 


Generasi pertama 

Rizal mengajak kaum muda kembali 
melihat peran Bung Karno dan Bung 
Matta secara menyeluruh, “Ingat 
keduanya bukan hanya proklamator, 
tetapi dari muda mereka sudah ber- 
juang untuk bangsanya, Bung Karno 
nerasi per- 


yang berasal dari suku yang berbeda 
itu, berhasil menyatukan gugasan dan 
perbedaan dalam banyak hal. Merek: 
Iu berkomitmen untuk membentuk 
Indonesia. 
Pada saat bangsa Indonesia meng: 
alami perpecahan 
belakangan ini semakin sering terj 
di banyak bidang, serta kesi 
syarakat mencari tokoh panutai 
layak kita b 


Bung Mai 
cita-cita, dan mimpi me- 

sungguh mulia, mempersatukan 
bangaa besar yang terdiri dari banyak 


suku bangsa, bahasa, agama, dan adat 
menjadi bangsa Indone 


(SOELASTRI SOEKIRNO) 


KESENIAN 


”Sedap Malam”, Kelompok Seni dari Sragen 


esenian tradisional Indon 
K “dengan segala keberagamannya 
yak hal unik. 


a aset bangsa 
i aspek eko 


nomi, so 
Sebagai aset ekonomi, keser 
disional memiliki nilai komei 


Jl maupun bada 


an trt- 
de- 
resasi dari dunia 


megan banyaknya. 


Mahasiswa 


Berwirausaha 
Belakangan ini wirausaha menjadi 
salah satu pilihan mata pencarian 
masyarakat, Dengan wirausaha yang 
semakin berkembang, diharapkan 
lapangan pekerjaan juga bertambah: 
banyak. 


Mahasiswa yang mempunyai krea- 
tivitas dan bekal ilmu dari bangku ku- 
Iiah diharapkan bisa menjadi pelopor 
berwirausaha. Dengan berwirausaha, 
selain mendapatkan uang yang lebih 
banyak daripada gaji pegawai, maha- 
siswa juga bisa membuka peluang kerja 
bagi orang lain. 

Ding vetikah mahantra bec 
wirausaha? Dengan berwirausaha, apa 
yang bisa kita dapatkan? Apa saja ke- 
Uuntungan mahasiswa yang berwirausa- 
ha? 

Kirim komentar kamu tentang "Ma- 
hasiswa Berwirausaha” untuk rubrik 
“Argumentasi di Kompas Kampus pe- 
kan depan. Cukup 1.300 karakter. Ki- 
rim molalui e-mail ke kompaskam- 
pus@kompascoid atau redaksikom- 
paskampus@gmail.com, lengkap de- 
mugan data dan foto diri, paling lambat 
25 November 2012. 


craperOne & Kaskus 


hidupan adat karona ter- 
kandung nil 


jarah 


ni 
saya pada kuliah Penel 
uan, Dosen memberi tugas pe- 
lapangan bertema kelompok 
un, Ingatan saya langsung ter- 
tuju pada cerita teman tentang ke- 
lompok kesenian di Kabupaten Sragen, 
wa Tengah, Kelompok kesen 
ik karena sem 
Munculnya kelompok seni t 
sional kerap diawali adanya keinginan 
individu atau bersama untuk meng- 
himpun aktivitas berkesenian di dalam 
u wadah atau kelompok. 
juga tercermin pada kelompok kese- 
nian Sedap 

Mengambil filosofi bun 
lam yang mekar di malam hari, ke- 
lompok ini terbentuk karena kejenuh- 
an pegiat seni di Kabupaten Sragen 
ihat kesenian sebagai aktivitas 
esuai pakem. Keadaan itu tak 
menarik minat masya 


Komentar "miring”" 


Lalu terpikirlah untuk memberda- 
yakan waria sebagai pelaku kesenian. 
Tahun 2006, im dibentuk 
atas prakarsa 
yanto, yang kini menjadi 
kaligus pembina. F 
gota sederhana saja, menyuguhkan 
pertunjukan kesenian tradisional yang 
tak menjemukan, dan menumbuhkan 
kepedulian masyarakat terhadap ke- 
senian tradisional. 
banyak komentar "1 
terdengar dalam masyarakat 
kegiatan kelompok SM. Kon 
berkaitan dengan citra negatif waria 
ing melekat pada diri mereka. Namun 
mbat laun, berkat penampilan me- 
reka nan menghibur, SM mulai mx 
dapat tempat dalam masyarakat. 
Mereka fokus pada seni pertun- 
in ketoprak yang memang menam- 
Ikan porsi humor cukup banyak. Pe- 
nonton kerap dibuat tertawa, dan 


mengapresiasi pertunjukan mereka 


Tak hanya seni pertunjukan ket 


rak, kumpulan waria multi 


pun biasa m permintaan pe 
kerjaan dari jenis pertunjukan ai 
seperti menari dan menjadi "dhomas" 
(pengiring) dalam acara pernikahan. 


Ditunggu penonton 

Bahkan mereka pun berpartisipa 
rnamen sepak bola dan bol 
lah satu anggota SM ada yang 
membuka usaha salon. Ini menun- 
 ukkan eksistensi mereka, 

“Wong n tarianku kalah ge- 


Winda, mahasiswi yang ke 
tihan menari bersama kelompok SM. 

Apresiasi masyarakat terhadap per- 
tunjukan tari mereka pun relatif besar. 
Dalam acara “Solo Menari” beberapa 
waktu lalu, meski mendapat giliran 
khir untuk tampil, penonton tetap 

nggtu penampilan kelompok SM. 


Di balik kesuksesannya menghibur 
orang, bukan berarti kelompok ke- 


ota SM kini tingaal10orang lebih da 


Kelompok 
kesenian 
Sedap 
Malam saat 
Pentas Tari. 


4 mengundurkan dir 
pendapatan dari hasil 
pentas mereka relatif kecil 
Maklumlah, untuk pekerjaan yang 
dilakukan bersama-sama, kelompok 
tersebut harus membagi honor untuk 
seluruh pemain dan pelatih. Tetapi 
berkurangnya jumlah anggota tidak 
membuat angiota yang tersisa patah 
angat. Mereka terus berkarya lewat 
kesenian, 
atu impian yang jauh dari kesan 
muluk dituturkan salah satu anggota 
kelompok kesenian yang belum mem- 
punyai sanggar untuk berlatih ini, 
"Aku ingin, kami bisa berpentas di 
Taman Mini Indonesia Indah, 
an ditonton ribuan pasang mata. Aku 
bayangkan, kami mendapat gemuruh 
tepuk tangan penonton,” ujar Nining, 
anggota senior kelompok kesenian 
SM. 


ALVIDHIANSYAH PUTRA 
ANUGERAH, 

Mahasiswa Jurusan Sastra 
Indonesia, Fakultas Tlmu Budaya, 
Universitas Diponegors, Semarang, 
Jawa Tengah 


KE temoas Kampus 


KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


@kompaskampus 


KOMPAS 


Iitp//kompaskampus.com PNJ emsit kompaslampusGkompas.coid K AVIPI JS | 35 


menerima tulisan dari mahasi 
sertakan foto atau gambar ilustrasi untuk mend: 
redaksikompaskampus@gma 


mpingi 


Kirim tulisan apa saja yang menarik di dunia kampus, diutamakan berupa liputan lapangan. Kompas 
baik perseorangan maupun tim. Panjang tulisan maksimal 4.500 karakter (termasuk spasi). 
Ip dam foto dir, ki 
com. Foto-foto disertakan terpisah (attachmend). Disediakan honor bagi tulisan y 


lisan. 


ntumkan biodata lengg 


mpus 


im ke email 
ng dimuat. 


Danau Segara Anak 


Rinjani (3.726 meter), gunung 
tertinggi di Pulau Lombok, 
Nusa Tenggara Barat, konon 
merupakan tempat 
bersemayam Dewi Anjani. 
Kawasan ini menyajikan 
keindahan yang menjadi 
magnet bagi wisatawan dalam 
dan luar negeri. Namun 
sadarkah Anda bahwa 
beberapa bagian "tubuh" Dewi 
Anjani telah ternoda tangan 
pencintanya? 


Jalur $ terkenal dengan lahan 
swvana yang gersang dan minim sumber 
air, Terikny hari siang itu menjadi 
Tanah gosongd 

p kami jumpai di jalur ini. 
ir baru kami jumpai di Pe: 
angan Sembalun, base camp terakhir 


Sembalun, kami disam- 


perti tisu dan pembalut bercecera 
sekitarng 


pen 
Ik dari “tubuh” Dewi An- 
tu dun terjal kami lalui 
terseok-scok. Puncak sudah 
asa jauh dan 


sekitar Ti i Pe 
yan Sembalun, kami tiba di puncak. 
a syukur tak henti kami ucapkan ke- 
pada Sang Kuasa. Kami takjub melihat 
pemandangan dari ketinggian. 

ni bisa melihat 
puncak Gunung 


balun, kami 
Gunung Rin 
persiap 

belum me 


ulai dari jalur Sem 
mendaki 


Segara Anak. Setibanya di danau, cks- 
pektasi kami meleset dari 


Banyak sampah 
Segara 


, dan botol air mineral 
bereceeran di tepi danau, Ini ama 
ndangan dan 
mencemari lingku 
Pagi hari di dan: 
u yat 


berpotensi 


faktu itu almarhum Ibu Tien Soeharto 
nebarkan benih ikan karper di 
kata Anton, salah satu peman 


bereceoran di sekitar 
su khawatir, Menurut 
bertanggung jawab da 
tak bisu menjaga kebersihan, Pada 

sini ada papan peringatan agar mer 
membawa kembali sampah yang diha 


a porter yang bersaing me 
4 porter du 
Senaru berselisih, lalu s: 
daerah lawan,” tuturny 
Makin rusak jalur tersebut, wisat 
semakin enggan menda disi it 
menguntungk: 
jalur sebaliknya, begitu prinsip mu 
ntu tindakan itu tak bisa dibe 


balun da 
ng membakar 


porter yang bekerja di 
eka 


Dijalur Senaru, vegetasi yang kami lalui 
lebih rapat dan penuh hutan. Setelah 
kami tiba di pos 


terakhir Senaru, 
Di pos itu kami mencatat buku ke- 
gus memberi 

t. Namun y: 
mengecewakan, petugas tak mendat 
ulang sampah yang dibawa turun, Padahal 
di pos awal Sembalu 
mencatat barang y 
hasilkan sampah, 
imi miris melihi 
Anjani ternoda, 


kombi 


petugas sudah 
meng: 


ng berpotensi 


keanga 
ygan tak ber 


Mengurai Benang Kusut 
Kemacetan Jakarta 


# Penulis: Mardoni Setiawan & 
Azar Tigor N 

“Penerbit: Linea Pustaka, 2012 

# ISBN: 978-602-99608-5-3 


Walaupun berbagai cara diup 
yakan untuk mengatasi kemacet: 


belum tampak. Rencana pengada: 
MRT (mass rapid transit/angkut 
massal cepat) dan monorel masih 

us wacana, Menurut penulis, 
KRI, Jabodetabek men- 
jadi MRT merupakan salah satu cara mengurai kemacetan. 
Pembangunan MRT ini tidaklah harus membuat lintasan 
berstruktur bawah tanah yang berbiaya sangat. mahal 
Cukup mendayagunakan jaringan rel listrik di permukaan 
tanah yang ada den in MRT muli-jalur, 


Jalur-jalur tersebut h ling 
terhubung dan te yang ditawarkan 
adalah pembangunan light rai! trunsit dan jalur air: sen- 


asi koridor Transjakarta: pembebasan persimpang 
upangan dari ingkatkan 


daraan motor pribadi, mulai 
tinggi, sistem electronic road pricing di j: 
ataan ulang trayel 

angkutan, d 


Manajemen Transport: 
4 Penulis: Rahardjo Adisasmita 


“an Sakti AA u -—. 

' Penerbit: Graha Ilmu, 2011 cali 

.# ISBN: 978:979-756:7743 MANAJENE 
TmAnsponTAsi 
Gamat 


Tahun 201 ni 
perkirakan mengil 


pada lumpuhnya p 
benang kusut ke 


cetan ini diperlukan konsep pes 
n yang komprehensif yang harus dilakukan 


berbagai rumus dan program dapat di 
efektivitas dan man transportasi, penyga 
tu kiner 


paya strategis 
Watasi kelumpuhan lalu lintas antara 
# efektif, mengoper 
'angkutan umum yang berkapasitas dan berkualitas, mem: 
bangun prasarana transportasi yang berteknologi maju, 
menentukan pembagian wilayah operasional 
umum, dan mengatur lalu lintas den 


bawaan nitari, Kami — langit saat kami tiba, menta ng Dewi hu kanalisasi lalu lintas perkotaan. (RPS/LITRANG KOMPAS) 
Jan ak Rojo, ka: as camp, Malam Ievinya Hama ios Jurusan Ilmu Jurnatitik, Pn ea Tag ME Dan Mon NT OA PL 
(an peralatan logistik sudah tertata rapi di perjalanan. — dua titik api h Pelawangan Si Fakultas Ilmu Komunikc Silakan ki htto//oikkompas.coid. Buk. Senin Sabtu, 
carrier juan kami selanjutnya adalah Danau — balun, Menurut Bimbim, seorang porter Universitas Padjajaran, Bandung . 
DENIM 
Kaku-Kasar, tetapi Menggoda 
denim seakan tak” Namun memang itulah pengakuan me: jenis denim ini, te denim Elhaus adalah bagi: 


clana berbah: 
Cs Tang sebagai salah satu —roka, Manga colana denim seperi tu se 
pakaian favorit kaum muda, Bentuk — kitar Rp yan kualitas prima 

ny bi ikan lekuk kaki —— Heira punya dua celana denim, satu 


dan “motif khas” yang ter- produksi Jepang dan satu lagi produk 
lokal, Kegemaran dia akan denim berawal 


Say 


a denim ini, jadi 
ik membeli, Semua teman saya juga 
setidaknya satu denim,” 


dung ATB), menunjukkan de 
“menempel” seturut lekuk kaki, W 
biru tua, Padu bagian paha, pinggang, du 
ut, tercotak garis-garis tak beraturan Serikat dan Korea Selatan, Denim bikin 

Lebih seperti beni negeri Paman Sar itu berharga sekitar Rp 
lipatan, atau bergaris 400000, dan buatan Korea Rp 200000, 
aris-garis itu memberi kesan celana memilih denim kar 
tersebut tidak disetrika, atau pernah ter- ny memakainya. Buat dia, deni 
ama. 


ram Studi Bio Engincering ITB, mal 
mengoleksi lima celana denim, empat di 
anya buatan luar Amerika 


beda-beda 
"Tekstur cel 
tebal d: 


lentur, tidak 
dipakai cowok,” kata 
Menurut Heiza, soal nya 


makannya. tidak 


Suasana salah satu yersi pesert 
merupakan ajang festival mode pa 


mrloperkoran @ 


jan dengan model ng kembali tren saat ini. 


cara Lookats di parkiran Trans Studio Mall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/9). Acara 


asing-masing Sebenarny: 
ukai denim cukup repot, d 
menarik” karena tidak bole 
i, Ini berkaitan dengan pola k 
a denim tersebut 
ana) denim saya sudi 
baru dicuci tigu kali, 
uekin agak sedikitah 
heshe-he," ujarnya. 


Bisnis yang dilirik 


Beberapa tahun t 


tember Jah 
"Kami belum pur 
mi sudah tersebar di 


store di Jakarta," 
pemilik sekaligus direktur kreatif Elhaus, 
Unsur "unik" dan "beda” dari merek 


dibikin dengan cara digambar dan ditatah 
satu persatu 


denim lokal di 


"PMP overalls” umun satu 
pabrikan itu di bawah kendali Hendry 
Sasmita Putra. Outlet produknya di Jala 
Bahureksa, Bandung. PMP overalls dau 


onsumen kami mayoritas mahasiswa 
yang melek fashion, dan ingin produk 
berkualitas," kata Hendry 

Meski tidak menyebutkan omzot me- 
reka, tetapi Hendry dan Eduardus me 
i, bisnis denim akan terus berkem 
karena denim bisa 
satu idup” 


Sepintas model denim seakan tidak 
mengalami perubahan berarti, namun se 
ng desain di balik cel 
(PRA) 


- 


Tohpati B 


Idang Rasji 


35" 


TO GAMPUS — 


" FESTIVAL »- 


— 


Campus Ground FEUI, Depok 


persaLE IDR 42K ox TmEsroT IDR 38K 


ORANGE PEKOE LAPAN) MARTINDENEV ft. Matthaw Sayerz (Bslgrial 
Andi Wiriantonoand Friends Tribute To Babi Cden ARI PRAMUNDTO, TOMPI 
iga (Tehati Bowie Gagas Drummer, Indro Hardpdikota) THE GROOVE, 

Iefonenia LP Ertnda Po 
i Synd 

FARIZ RM BUBUGIRI INDONESIAN YOUTH REGENERATION CIYR) 


JAZZ G0ES 


25/11/2012 


#rnennsazn 


- 


jet TONINHO HORTA (BRAZIL) LIGRO 


Icate KUNOKINI BLP ( Barry Likumahuwa Project ) 
ULUS 


(RERHYTI FT, INORA ARYADI Beny Likumahuwa Jati Connection (Benny Likumabrw Jet, 


Walaotuw, Indro Ant, Down Juni, Bass 6. 


ri bass) Fanky Thumb ft. Tompi 


Prapaganda Stage: MONITA TAHALEA Bonita and The Hus Band 


Bay O Sty 


» and the White Flowera TOM STAMWAY TOZBANA Oiooty Mama 
TRISTAN VOX SO BAND 


1 Wo AND MANY MORE 


36 KOMPAS, SELASA, 20 NOVEMBER 2012 


Memahami Lensa PC-TS 


TIPS & CATATA 


AIN RAMBEY 


ebuah len: 

buah Ie 

rena konstruksi bagian da- 

lam lensa ini mempunyai 

mekanisme yang rumit dan 
punya pergerakan sangat akurat. 
PC:TS adalah singkatan dari Perspe- 
ctive Correction Tilt Shift. 


a PC-TS pasti se- 


Perspective Correction arti 
lensa melakukan koreksi at 
spektif, sementara Tilt adalah fun 
lensa itu bisa dibengkok-bengkokkan, d 
lah fungsi di mana Ie 
seregeser”, Fungsi Tit d 
mengoreksi kes 
pemotretan, 
Klik! kali 


harganya sekitar Rp 50 juta, Kemampuan tilf 
shift lensa ini bisa dilihat dari foto 1 yang — Tanpa fungsi tilt, 
menunjukkan "pembengkokan" dan "peng "Telepon gengggu 
a7 lensa in . 

Aung il 
fungsi untuk 
pemotretan, Seb: 
buah telepon genggam yang berjar 
sentimeter fungsi tilt, 
yang jauh 


ingat tipis, Dengan fungsi tilt, ruang tajam men 
h tampak tidak lebar. Telepon genggam yang jauh 
tajam, 


nbengkokkan lensa adalah 
mperlebar depth of Jiled (DOF) 
contoh, Klik! Memotret dua 

sekitar 60 


Setelah f 
tekuk menunduk alias bagian depan lensan 
mendekati posisi mendatar, DOF 

ingkat tajam, Tampak di foto berikutnya, 4 
lepon auh juga menjadi tampak 
tajam, 


ip 
un) akan 
menghasilk ut dangkal 
pun fungsi shift bisa Anda lihat pada 
retan gedung. Karena saat memotret posi 
ra menengudah, b us gedung u 
tampak mengecil In perspektif 
Fungsi shift ya at po 
1 posisi f 
Dengan 
in atas gedung tidak mengecil 
ian perspektif dikurangi atau 
kan, 
Apakah fungsi tilt dan shin bisa di 
lunak? 
tilt sama sekali tak bisa digantika 
t lunak kalau konteksnya ingin mem- 
ygabur- 
pertajam 


Dengan fungsi shift, yedung tidak mengecil lagi di baygian atas, 


fungsi shin, ng bisa 
Sebuah kamera deny: 
Paling atas, lens di 


dengan tilt 


perspektif yang dihasilkan 
lah foto yang merapatk: 
seluruh bagian fotonya. Sa 

n besar, foto yang dikoreksi dengan p 
k tidaklah sebagus foto yang dihasilkan de- 
ingan koreksi optik. 

Lensa korektor seperti Sehncider KREI 
NACII PC:TS Super-Angulon 28/50 HIM ini 
memang mahal, tapi untuk keperluan teknis 
bermutu tinggg, dia tak tergantikan, 


Tanpa fungsi shift, gedung mengalami distorsi perspektif akibat posisi kamera 
"menengadah", 


FOTO PILIITAN Tema: TERGANTUNG 


DARI BUANG PAMER: "ELI, ELL LAMA SHABAKTANI” — 
LEYA CATTLEYA 


HANGING ON TOP — KUNCI GEMBOK 
ARNOLD PANJAITAN PURNAWAN AGUS WIBOWO 


RIODE 6 


Tema untuk edisi 27 November: 
BENING/TRANSPARAN/TEMBUS PANDANG 


Kirimkan foto Anda dengan sisi panjang 1.500 piksel, disimpan dalam 
format JPG skala 6 ke alamat kfl-kompas.com (tanpa www). Pemilihan 
foto-foto terbaik dilakukan setiap hari Sabtu pukul 22.00. Semua foto 
pilihan akan dilombakan lai setiap tiga bulan untuk memperebutkan 
tiket berburu foto ke Indonesia bagian timur. 


SANGKARSANGKAR — JOKO NUSWANTORO pr un 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


IDUNG — RUDY TUAHUNSE 


H 
H 


IARI INI 


/IKASI IKLAN 


P indonesia.travel 


KOMPAS KLASIKA | Selasa, 20 


B Gindtravel 


1 
Pi 


DO COOKIES AND A HOT DRINK 
REMIND YOU OF HOME? THAT'S THE IDEA. 


RAGAM | Pariwis: 


mrloperkoran @ 


BATAM 


PENGHUJUNG tahun bagi banyak orang adalah 
saatnya berlibur. Pergantian tahun dianggap 
momen spesial yang selayaknya dilalui bersama 
keluarga atau orang terdekat. Tujuan berlibur 
bisa ke dalam atau ke luar negeri 

Di dalam negeri, data memperlihatkan 
tren menggembirakan tumbuhnya 
wisatawan mancanegara. Untuk 2012, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf) menargetkan delapan juta 
wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung 
ke Tanah Air. Target tersebut tentu saja tidak 
bisa dicapai hanya dengan berpangku tangan 
Penghujung tahun dipakai sebagai momentum 
Untuk menggenjot habis-habisan wisman. 

Terkait hal itu, ada beragam kegiatan atau 
atraksi wisata yang dihadirkan di Tanah Air, 
yang dikemas dalam “Year-end Festive Season 
2012”. Program ini dilancarkan guna menarik 
animo wisman utamanya dari nogara totangga, 


24/N0VEMBER 2012 


4 


yakni Singapura, Malaysia, Australia, Korea 
Selatan, Jepang, dan Taiwan. Festival diadakan 
sepanjang Oktobor, November, hingga Desember 
2012, 

Kegiatan dan atraksi wisata yang dihadirkan 
sangat beragam, dari testival yang terkait dengan 
perayaan keagamaan, kegiatan budaya, hingga 
festival musik yang' menghadirkan beragam 
genre dan menyasar berbagai kalangan, 

Sebut saja misalnya pada 1 Desember 
2012 akan ada perayaan Deepavali di Batam, 
Kepulauan Riau. Festival ini merupakan 'hari 
raya umat Hindu. Sementara itu, pada 14-16 
Desember 2012, akan hadir Lake Toba Festival, 
Festival ini merupakan salah satu kegiatan 
pariwisata terbesar di Sumatra Utara. Ada 
beragam kegiatan yang dilangsungkan dalam 
festival Ini, di antaranya perayaan dari konservasi 
lingkungan, pesta” masyarakat, budaya 
tradisional, olah raga, dan merupakan salah 


(# indonesia.travel 


satu upaya dalam mengingatkan kesadaran 
masyarakat bahwa Danau Toba pernah menjadi 
sumber kebanggaan Sumatra Utara 

Bagi anak muda yang gemar musik, boleh 
bersiap untuk menyimak Youth DJ Party yang 
akan digelar pada 24 November 2012 di Batam. 
Kegiatan ini merupakan DJ Perlormance 
yang dipadukan dengan Fire Art dan Sexy 
Dancer, dengan menghadirkan penampilan 
DJ dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia, 
Diselenggarakan di Pacific Palace, hotel yang 
memiliki pub yang luas dan mampu menampung 
crowd hingga 2.000 orang. Padu padan musik 
hip hop dengan Fire Art dan Sexy Dancer 
dijamin bakal mengentak kalangan muda. 

Dengan beragamnya agenda kegiatan 
wisata di akhir tahun, sudah siapkah Anda 
menyambutnya? (/ACAI 


MB Gindtravel 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 20 November 2012 


CATATAN 17 CEO FORTUNE INDONESIA 100: MENUJU INDONESIA YANG LEBIH BAIK 


Regulasi Pertambangan Memerlukan Perubahan 


MILAWARMA adalah 
Direktur Utama PT 
Tambang Batubara 
Bukit Asam (Persero) 
Tbk, sebuah BUMN 
yang bergerak di bisnis 


pertambangan batu bara. 


Dalam daftar Majalah 
Fortune Indonesia 100, 
Bukit Asam menempati 
peringkat ke-45 
dengan pendapatan 
selama 2011 mencapai 
Rp10,58 triliun, atau 
tumbuh 34 persen 
ketimbang tahun 2010. 


Oleh: Milawarma 


BISNIS pertambangan, sebagaimana juga 
bisnis perkebunan, mempunyai tiga ciri Khas 
Pertama, membutuhkan lahan yang luas, yang 
bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan hektar. 
Kedua, bisnis pertambangan dan perkebunan 
selalu' bersinggungan dengan masyarakat, 
lengkap dengan aparatnya baik di tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Ketiga, 
terkait dengan peraturan. 

Berbicara soal peraturannya, saya me- 
lihat ada inkonsistensi sehingga menjadi 
kendala dalam pengembangan bisnis secara 
keseluruhan. Contohnya adalah kendala yang 
kami hadapi seiring dengan perubahan dari 
UU No 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan ke UU No 4/2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Semula kami berharap perubahan UU ini 
akan lebih memberikan kepastian hukum. 
Namun, kenyataannya tidak demikian, 

Pada UU No 11/1967 ada istilah kuasa 
pertambangan, atau kalau dalam Perjanjian 
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) disebut dengan kontrak batu bara atau 


perjanjian bersama batu bara. Status ini dalam 
UU No 4/2009 kemudian diubah. Pendekatannya 
bukan lagi kuasa pertambangan, tetapi menjadi 
Izin (license). Bagi kami yang bergerak di bisnis 
pertambangan, hal ini malah meningkatkan 
ketidakpastian. Sebab, kalau statusnya izin, 
sewaktu-waktu izin tersebut bisa dicabut. 

Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di 
negara lain. Di beberapa negara, pertambangan 
itu selalu melekat dengan istilah konsesi. Dengar 

nya hak konsesi, dapat dipastikan sampai 
“dengan 99 persen bahwa tambang tersebut bakal 
bisa ditambang, Memang mungkin saja nanti ada 
aturan-aturan mengenai prasarana, lingkungan 
hidup, ganti rugi, dan kewajiban lainnya 
Namun, aturan itu hanya akan menjadi biaya 
tambahan yang bisa diperhitungkan oleh investor 
(perbankan). Jadi, yang penting persetujuannya 
'adalah konsesi (clear and clean). 

Jika kami mempunyai hak konsesi seluas 
50.000 hektar, misainya, dan dipastikan bahwa 
lahan tersebut bisa ditambang, pasti ketika 
kami mengajukan kredit ke perbankan biayanya 
akan menjadi jauh lebih murah. Sebab, bagi 


perbankan nyaris tidak ada risiko bisnisnya. Akan 
tetapi, dengan status hanya diberikan izin, bank 
pasti akan menghitung mulai dari risikonya, suku 
bunga, dan biaya-biaya lainnya—yang semestinya 
tidak perlu ada—sehingga biaya kreditnya 
menjadi lebih mahal. Kalau dengan hak konsesi 
seluruh prasyarat atau perizinan sudah clear 
and clean), mungkin suku bunga banknya bisa 
di bawah 4 persen. Namun, dengan status izin, 
suku bunga kreditnya bisa mencapai 8,5 perser 


Kondisi seperti ini tentu memerlukan 
perubahan, meski jangan sampai terkesan 
muncul lagi persepsi bahwa dengan sistem 
konsesi seakan-akan kita kembali ke zaman 
Belanda, ke masa feodal. Satu hal yang 
sangat penting adalah kalau ada orang sudah 
mengantongi izin pertambangan, harus 


dipastikan bahwa dia bisa menambang. Ini yang 
paling penting. Kalau prasyarat dan kewajiban 
lainnya ingin diperketat, silakan. Kalau ada hal 
lain yang harus lebih diperjelas, silakan, Di situ 
para pebisnis pertambangan tinggal menghitung 
dari sisi kelayakan bisnisnya, “”" 


(en 


Bose 


PESAWAT BARU DARI PABRIK 


BOEING 737-9006R 
TELAH BEROPERASI 


BOEING 737-900ER adalah MODEL TERBARU 
dari kelompok NEXT GENERATION yang ber TEKNOLOGI TERBARU. 
imelayani lebih dari SOO penerbangan keseluruh kota-kota di Indonesia. 
“dengan frekuensi penerbangan yang lebih banyak 
“kapanpun dan kemanapun tujuan anda jadi lebih mudah dan nyaman 


MEA LINTAS UDARA 


LINTAS UDARA | Perlengkapan Berlibur 


Membawa Kamera di Kala Berwisata 


MENJELANG keberangkatan menuju destinasi 
wisata, biasanya ada “ritual” wajib untuk memeriksa 
ulang barang bawaan yang telah masuk ke dalam 
daftar, Selain peralatan pribadi, ada benda yang 
tak boleh luput untuk dibawa serta, salah satunya 
adalah kamera, 

Selain berbelanja, berfoto dengan latar obyek 
wisata favorit telah menjadi hobi para wisatawan 
domestik ketika melancong. Kamera pun seolah-olah 
menjadi senjata andalan untuk merekam keceria: 
momen liburan Anda, Akan totapi, apa saja yang 
perlu diperhatikan ketika ingin menjadikan kamera 
sebagai teman soperjalanan kelak? 


Pilih jenis kamera 

Karena untuk kepentingan informal, Anda bisa 
memilih kamera yang tidak terlalu berat seperti 
kamera saku. Apabila tetap Ingin menggunakan 


kamera DSLR, lengkapilah dengan lensa lebar dan 
normal, Lensa tele justru cenderung menambah 
beban barang bawaan ketika berlibur, 


Atur gaya 

Umumnya, posisi yang kerap tampil di foto 
h berdiri sejajar dan mengumpul di tengah 
Irame. Cobalah lakukan sedikit variasi dengan posisi 
memenuhi rame, dari ujung kiri hingga ujung kanan 
Irame, Agar tak tampak monoton, gunakanlah variasi 
angle sekreatif mungkin, dengan low angle atau high 
angio 

Selain menghadap kamera, tak ada salahnya 
Anda memotret kerabat yang sedang berbincang 
dan bercanda agar ekspresi mimik wajah terlihat 
alami. Abadikan pula agenda santap kuliner 
penganan khas daerah setempat bersama keluarga. 
Agar semua dapat ikut terekam dalam kam 


Jangan ragu untuk meminta tolong kepada pelayan 
untuk mengabadikan momen acara kebersamaan 
tersebut. 

Kebiasaan buruk yang kerap dilakukan wisatawan 
adalah mengabadikan momen liburan, tetapi justru 
dominan memperlihatkan diri sendiri dibandingkan 
lokasi atau obyek wisata. Pastikan Anda terlihat 
setidaknya sepertiga frame, sementara sisanya untuk 
background. Berilah jarak dengan obyek yang berada 
di belakang sehingga menjadi background yang unik. 


Atur cahaya 
Selain gaya dan komposisi, perhatikan arah 
matahari. Apabila harus memotret pada siang hari, 
jangan sampai obyek membelakangi cahaya karena 
menyebabkan wajah menjadi gelap. Momen liburan 
yang terekam dengan apik tentu bisa menjadi 
kenang-kenangan yang mengesankan. ("/GPWJ 


SETIAP HARI 


20 JAKARTA - MEDAN 
MEDAN - JAKARTA 
Setiap 45 Menit dari Jam 05.00 s/d 21.00 WIB 


Informasi & Pemesanan Tiket 24 Jam 


0804-1-77 8899 


021- 63798000 


ULAI 21 NOVEMBER 2012 


2X JAKARTA - GORONTALO 
4X JAKARTA - LOMBOK 
13X JAKARTA - MAKASSAR 


www.lionair.co.id 


Lion Gair 


We make pengte tu 


Lion Ybizjet 


Luxurious Private Jet 
Low fare available 


0804-1-778899 
021- 63798000 
or 
Info@lionbizjet.com 


AUTOHAUSE IMPORTS 
htearetaS kmdeb like new wht 
New Boxster Silver 
Cayarne V6 ATPM Biack 
Evogun 5D IVI/TV3 WhitoRod 

Mini Coopor Wiito.Rod 
Pvit 66601313/Snter 29150877 


BENGKEL - SERVICE 


(AC mb, bermsih? Solusinya di 
Sita Mt Ae Mb service 059 
baru Jl Dr Susilo 1/13-1A Grogol 
Jakbar Ph.3660785 -5601621 


Spesialist Transmisi Matic vw, AXEL MOTOR'S 

Tendalmwrerpisenaatd | sg nytOkam L00.cobin20e 

Burukiatoyota087777702163 |“ 01205635250/ 29050778 
BUNGA Os 


Ist Ind A20hp Steriatolaw 

10019 in 8/4. Koyires IV, 
IA Sus Bose 

mina! Motee 


MOBIL DICARI 


(AL, 0.1 Apa pun jvis mobi anda 
iboyar dan barga tinggi Andri 
68629818/0016:901-487, 


(AL Ol Apa pun jenis mbl anda, 


bayar cash dan cotikami sar dtg, BUNGA 05, 

Rangh'68818777,08162776038: | 911 Certera $ Cowse, town 
New Cayman 20 PO, 203NP 

AL 1 Ambil semua mek mobil 

ash atau Ovee kredit. Hub BUNGA 05, 


0817191199- 061216211710, 


(AL 10 Bayar Cash Mb Andal! 
Aman & Cepat B.un/tropa/Jo0 
021-70617199/08128107799. 


 Avtomoti berani bei mblsegala 
merkikthn dantrg gantas/ingoi 
Ssusikond P1scpt081219668990. 


Beli Mobil Bekas dengan Harga 
Sangat. Pantas. Yessori, Motor 
PN 93695188, 92992700 (SMS) 


Bel Sl Jns MBI Ha Tai Th.90- 
2012 Bpib Asi/Jupikat Wahyu 
70268933/08128907676 TGR 


Mun Coupe 5, Mt Ful Opt.-— 
Mini Cover $, AlCohur 


BUNGA Os 
IRR Eyoyye 20, 30R/3DR Ready 
Dynamit Lunar All Cow 

Terminal. Mutar—— 
111.1520000,017225222 


(CHOSEN AUTOCARS 
RRS.O Vouge Sorcw3d'10, Htm 
“KmISRb, MbI Mulus Pajak Ping 
WKGading 2938 5555 70078198 
CHOSEN CARS - NOV SALE !! 


Rol Royce Phantom - Back- 
- Apit 66691555 “90007337. 


ra 


Dicari Segala Merk Moi Belas | Cooper Couney Man 21, Brown 
Bi Dengan Rat Tai Hub: | Gapanggur anang 
SL /Midaei MU005013533- IM 92120611 
Pemakai Berani Bel Tinggi, yr | gvogue 20 50001 / 30007222 
anh/Oro Kid Serta Mobil eBay 
Rob. 202 10850100338 | ON Gang 
Amonz Ruto 005 02105837777 


Trima semua merkMbI cash/over 
andi bub08279006021-08171 
8211710-99510392 rima SMS) 


MOBIL DIJUAL 
Puma , 
AUTO ROYAL PDK INDAH 
Ma Mada 


best price. CastVkredit Pt rata 
022-70316769, 0813 10650002 


Evoave 20 white 2011/ 2012, 
doors, full Option, very good 
ondt, hutomart 5367.3993 -1/ 
Mp08930999337 


EVOOUE 201. 
..Rondy Stock: Biak, White 
"Preman Motor 651 5000 


Frweander 2, TD4 42011 abu" 
122 turbo dio, km St ist, 
Team Auto 0813 1601 8888 B05 


Hummar H-3 "LX sier, vome 
ade tanduk,km, 7r.E oat 3TV 
MotabariMb 1525102/15056711 


Hummer H2 07 Black On Black 
Cixome pack Facelit Sunroo 
Font Istmwa. 081977608080 


(Hummer H2 62 "2009 Black On 
Red Chrome pack Kim low Istmw 
Seperti bru. 02133309833 


Hummer H2 di cabin 6.2 AT th 
2009 w Hitam Kim 7000 VR2O, 
TV2 (meki Esoat Hoatar, Sun 
Toof,Xenon.Lampu sirine ful ors 
Tanah Abang 1/66 ph 30835051 


Hummer H3 09, Abu2, AC Tgni 
Suwoot, Km4500, Sat Istimwa 
SBRAO Kip Gading 4926753255 


Jaguar 305190045 in beige 
tato, tels.oof heat seat. 
MatabariMb 15016730,1525102 


Jaguar XF 30 Ih 10, Vapowr 
Gran om Stb kndjtimowa, Tno 
Winner 5201088 / 90777032 


WWini Cooper AN 4 Cowntryman, 
aek 2011. new, GOL, Team 
(Auto 0813 1601 8888 805 


(Mini Cooper 5 Turbo "2012/2011 
1Km2500” Seperti” Baru Serius 
Hubungi: 70192374-73 


Mini Cooper S Turbo Cabrolet 
Top AT 10 putih kMAONRI7 
Jok kltXcon Perempatan Ra 
“ioblm (PN15)No59 PN/21LNIB 


Mini Countyman $ Sept 2011 
Coklat “susu kombinasi putih 
Harman Kardon, panoramic Valg 
18 Fl Orsinil 0855 117 1717 


PCayenne3.205.svitanl.S50it 
Cayeanes1Shtmtubakin32tb 
BRA Klo Gading 452675355 


PAKUBUWONO CARS 
Fiat 500 CabrioWfite on Rod 
RiRover Evogur 20 ,3/5 Door 
stock (021)7252333/72290162 


am 
Camnan & 50/29 Pok 
Cart 36 Gara ATOM 
Panamota 5 
Boriter 27 POK 
aJual/Rli Mobi Dekay 
SN: 3521358 
Mari Minngu totap buka 


Porseda cayman 2//1,ptIVPOK, 
Atponiam 3isot b.8RA BI 
tim bk ZA/16 k909152675255 


5231 sh 06 tgn 4 a/n pomboli 
HWI ori bgs hrg 2901 nego 
Kemang. Pratama, Bis Hub 
085691987957, 081288000061 


5281 K2DIA INC2010 Black on 
blk, wartanty, km 2lrb, stw. 


(DI 
Route Gvoguo 204017201 
Tarang Juat'bo Mobi Reka 


Gali: 3521896 Hub 6515500, 0818-713179 
Mung tetap baka 

ca dag nyam 21K. 2510 
Le 2D RaR 
Pa KAA pe 
bani | #esiandcoupe,tisaan, aren, 

samanya ragi 994, Hub. 0857.1177.1523 
Subaru, Yorota, BRZ 2OA/T | 7asLon sar Grey2003 Tan 1 
Bi CEL Japan YO, Root | FatOptankecon Oto oa 

Pan ANE 
SA SA ap | Auromause mporrs 


X6 Facelift Black 
M9 M Packaged Who 
Pluit 66601313/ Sr 29150877 


Kagn " x-20071 
KR251O5, X923/0),A9-35Y1L 
KE3OD/L """ X5-3 01 Bsn5'10 


Dynanic tu Potk TV, $ Cam 
Blbek & Mito 8 VIP Motor 
021215246, O2IA0S6L6 
DMOI 25966766 ops HI night 


VP MOTORS - PORSCHE 
Ny Banater Wnta 00 Ro 


Me bosku Semtoo Bose | 939 70012 sen Kea9 l0 
Sio tethhh0a Bot nb | 5351 GPIL Sei 05, 730 LO 
Ooh Asta Oa Bala | dex Besingo phz4046000 

XXI Bulit Up 1Unit Saja Krdt 
Wan Bea 
(5 Ovato $ Line 2010 Hitam | AE Mp 33007356 


Prwc BRO Sound.JukebaxTolp 


XEO5 Stver/ktm owp 
MMLADS IndividuslMScat VI9 

D System Srkr Mis Krat 
NOT, Roof Rack Body Kit 5 Ae MI 270 005205531398 


2014 Hanya 4 Di Indo, 2200769, 
087828555255, 0811970211 


Ham 


12/06 Bln 8 Grey Matic STNK 
Mati Km32Rb Tanil 216) Pas 
"Oucen Mtr KramatRy 119 JP. 


120106 Triotonik Mtm CD S' 
System S'Paki Plamp Bas Skl 
Kiat Met 2091 081008616173 
320 Th 2005 Bin 12 Abu", 
08121069138 Ora Gran A2/27 
Ciubur 

320106 223201 L'08 "232510 
SENDI “5 S2OO'L2 4 523105 
523i 109, S23I 10, S2SI Ex 10 
RSI Exe, S2BF1O, 530109/10 

Bestindo Ph:71868000 

5281 Th.2005 Hitam 7000 
“STNKEIn jual Segera BU Ro. 


XS A1 Tn '2000 Hitam, 2TV, 
RB.LAM, Panoramk Istimowar 
'BRAA Klo Gading 1526752-35 


48 Th03 Htmmis,STNK Baru 
290 Na Hubikrwana 2 G/132 
(0mmbtn220815133315/6644510 


1507 20 Exe Htm Mengkd In 
Besi Km33RD Prrmc CD S' 
SyRtom 43831 08567837010, 


Pervrot 
AI Ne Aveo,0rtando Colorado, 
Wew Captiva FL Penawaran ks 


menari Nov & Andalan Group 
3862870,7396839/453320. 


Captiva Bonus DVD. Monitor 
Kamera mundusJok KILKF Cisar 
Donsrt Jin,Sun Motor JlPan 


Bni Hub: 16120301 ang No. Kbn Jeruk 5321359 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Cootiva Diesel Moti putih did 
'AWD 2010 STNK pi, Tn Hub 
(852 160 94 019, Dale 198 6500 


Cootiva, Th 2009 4x2 Diesel 
Warna Slver Muda 2ISIE Hub: 
O2x7076ng50 


Captiva, Tail Blazer, Colorado, 
Orlando, Bonus menarik hny di 
Sun Mtr Kalimalang ph.2610515 


Everest XLT AT/09 Abu? at 4 
Airbag VR 18” Mob: Autolame: 
0812.5555:70/0812.19220703 


IP konon 
Akcod CRV, Jaa. ic, Bia 
Daptar Pram” KanotUnt 
Ran Stoc HU 021670777199 
Ikcord 24 VTIL A/T'06 Hitam. 


Oke. FP Bogor, Itimwa 
Panser D | Tuma/xrdt MuB0857 8253 7202 
(GLAMOUR END OF YEAR Accord 2008, VTIL ATabu' 


it « Grand Chorokoo 36. 
LAS - Grand Oberokeo 57 
Langsung Bawa” Pulang 

iWarranty ATPM.Term &C Apply 

0657 8263 5101 / Oz 7218750 


Jeep Wrangker 3.8 Sport'09 shvr, baradan Lada 

ng Ea ta 

Aom JO ppkilaa gi | Ale Barzfnod RStock 

Matana 016i 2.tpsi0 | Ke /0 5 Tan p kecil Bunga 
Moh Terima T/T hanya di kan 


mmetlikkm 30000 pajak bln 6 
ub:08128712211/08977771919 


Accord V6 TNO8.Mtm,Dp 30 Ran 
tgn Low am, Itw, Cash gedit 


RM Ga Permata Hijau Shomtoom 
Done Joey 247 Wine » | Sbong ko s4 1900 Ph5532566, 
Terime Jual/Beli Mobi okay 

35213 Brio Angsem Zuta, Jazz Bog Oi. 

Wari Minggu tetan buka Fa Dog li, Aktor Boa 2 

RV Rd Stock, Ytor End Promo 

Wrangler Sport Unlimited "2011 | Handacakrapanguki 39055701 


Ihtm, MblIstnwTewtik Ping C 
IM 6527758 “Os369051238. | Bro,reedJarzCuCityAccord, 

ri. Odyse1rdr.dotk aksi mek 
Waangier Unlimited Sport 3.8 | pt rn. Honda Pit 627688” 
NVT “Bensin 2010. Kuning, 


PintuKM Iarb Hub: Best Car | BroVarzsreeCiVKCRV.Rdy, 

PMK bi 5/55 Piv25860561/70 | “Vco0l.8901/Ang2jtny TOP32itn 
HondaAristaMangga2 61299 
nie 20 NT, Tha '2007, Silver, 


“Km 32Rb, TV Kenwood, Leather 
(AI New Skron : Terios - Xenia, | Cal: 90310106 54220555: 


1005 baru dial Hrg Miring. ng 


1s ton Cn1ot.022606 | temen La Artos ton 
15 Rbe1B ATI Htm Autotame 
'AI New Kenla Ang Mula Lejtn | 0612 8.5555,78/0512:192226703 


Granmax PU Angs Mulai L5jtan 


Terios Angs. Mulai 29.tsan”"" | crv d0agt rdybg ace25jar01, 


banana dak song | Gee saat 
Dam Ba 5 | BN UAN 
at Bi Acer Ry Fed Ja 
Ka bi nng | tek DC ag 
eng | Honda gelas era 
R3 AT Hd tpe Apa 
IL roro Tu ga ata 
Ong anisa 
AI Men Pesta, Fay Ranger, | SUN, GAN 
Everest, Escape Dp 20itan Bgn naga Yap 
1 Pi GT Mb Aa dgn | in ZA A08 pi th 


ML Ford” Hub: 0919008734, 
08568555036 


Hitemikim Rodhjstw.IlWarung 
JatiTimur Ry 29. 08778063251 


7. OTOMOTIF 


 Ehsion 310 0,Sihr,2 Sun Roof, 
Ro 2151-Bta G,JLBuloord Time 
blok ZA/15 Wngdg 4626753235 


yslon 3.0Silver2005/stimwo 
2lbit Nogo Pesona Khayangan 
Fino 1 Depok Mp0016-298906 


Freed PSD IL Pthe0 Htm tan 1 
Dik Ith mis Serv rec TOPASSIT 
a0g.K BAG Auto93737165 
Feed PS0/2009 Silver pakai dr 
batu Km2210 paok &asr al risk 
Ikhn Hub:021-7035 2828: 


Integra Type R Manual Putih 
19006 Km 2900 Seoerti Baru 
Hubungi :79192374-73 


00y3sey 23. Silver KM 
A3tb Asi Antik TT/K Freeway 
MU,PMK S-15 Ho20811/167759 


Odyssey L Plus “» Tahan 2005 


Hitam, Tan Kor, Recod Hands 
021:91280505 / 02123661771 


RR A12, FVIM GALFVZ 6x1 
ET WibanMicobus16/1250ats 
Paket Bunga Ringan" 
Basar Minggu 1985333-7075333 
Kelapa Gading......1230021-22 
Bekasi... B001006-2003083 


Giga Tronton fvz3tp 28595661 
@lre “19005(x20Mb12/16soat 
Teesediaganther disc bsr hah 
unit NKR/LM.Rovoipad 216 
(GB) bo gps twRendy stock, 
Keb jeruk ..5321260, 95035377 
Tnabangl:2083333 70164610. 

Mo besar:.6210810.6280115 
Kalimalang. 2656979, B651201 


AL Wow: Sportag: Picanto: RIO: 
Predio : Tavola: Amoulace: 
Wadah sg GPS. Hub: 790.2855 


azoa 
(Hitam 2006 an LI tim 


an Srood | Diko Intan Alor TOR 


(Odyss Dp Kadi Aplikasi Online — | 99sSitan Hub085693707857 
Gia 

Luo Pn 

Hr anyaman 

Hide am pn 

PNP | aa 

H1 '2011, Hitam, 7 Seat, XG,TV, | Wow Biante, M2, CXS, MG & 


(HL Diesel AT Th 2010 we Sih 
9Seater Low Km paok penang. 
Vikina Motor Ph. 508106 


AMI Novi GICA FRRETRAVRAS2, 
V2 Dump BAIVM b12 Ry 
M.Bus 16/12, Seat,PantherOP 
Rorvng. Hah mobil Karabha 
Perkasa 21-6299318/ 6399500 


Dump Truck FVZ G4,VM 612, 
RR MLFIR Mx2 bor/bautruck 
FI 6/AbanMicrobus 16/12 soot 
D-Max single/doubie cabin Disc 
1punga mnrik HubPT Rahardja 
katancat 266370-54911588 


"2 0nnge1tseat, 
(AC NDIIVe armada Rp315 
"BRA Or J.Buloyard Timur bok 


RX 8 12011 White on Black AT 
1m low Ful option Sunroo, Full 
riil, Sori br. 02133309533 


IP nereoes 
AUTOHAUSE MPORTS, 
cs 0 Won Red Dino 
Abe most KoptcLs win ear et 


“SK 200/SLX 250 
Plit:66601313/Snter 29150877 


(6200 AVG 09 Hitam Met Tan 1 
Serie Rc. Hub Autafamo 
06128555578/0812.19228703 
200 Tn 2011, AVG, Faclit. 
Warna Sir, KinIORbean 
021-94250505 / O21-98135668 


c2301 Sot 


Elegance 08/07 Hitam 
1MbI Baru 1005 Ors Ban Sip Bim 
3056905 


ZNVIS Kp.Gading 252675555 | Tim Pake Dr Batu281285 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 20 November 2012 


39 


| INTERMESO 


'AUcenaig Programme ol RM 
menamicensng co 


(1774) 


HUHZ WHATS S2724 
MAN VOIN' IN VEGASE. 


# Pencuritu menjambret dompotku! Hat Apa yang dilakukan Spider 
«Akan kukejari Man di Vegas? 
“ Hel torranku. 


PADA 20 November 1866, sebuah paten untuk 
pertama kalinya diberikan kepa 
“an Charles Hettick dari Cinci 
untuk rancangan yang disebut "bandeloro” atau 
sekarang dikenal sebagai me 

lam paten disebutkan 
adalah pengembangan pembuatan mainan yang. 
terdiri dari dua buah cakram logam yang, 
dipadukan pada bagian tengahnya menggunakan 
paku, Pengembangan yang dilakukan antara lain 
menambahkan bagian pinggiran yang bertungsi 


Inmarum 


SILVER LIMINGS PLAYBOOK 


Rs Amerika: 21 November 2012 


Drama komedi ini dibesut oleh David O 
Russell, yang menyutradarai The Fightor 
(2010). Selain Bradiey Cooper dan 
Jenner Lawrence, film ini menampilkan 
Robert De Niro, dan Chris Tucker 


P3. Ivo 


Petualangan si jagoan perempuan 
Merida, dalam Brave, kini siap 

damai 2 Sinikmati dalam format cakram padat 
bersama keluarga, 


SOUNDTRACK 


Ennlo Moi 


— 


Rilis DVD 
13 November 2012 


Martin Scor 
menggandeng a 


BRVF 


Una berjudul The: 


Melodi menawan pada film 
yang dibintangi De Niro, 

Once Upon a Time in America 
(1984) akan selalu diingat. 


populer namun 
sebagai salah sc 
terbaik Seor 


Icone 
Deborakis Theme 
TEAM BPLISMAMN LX MOMPSMLASMA| TO PELUKAN | KAT, GAKLMAOTAN 


. 
. N 
. 15,30 Olivia (RR) 
16,30 Seputar Indonesia 
17.00 Layar Drama 
Indonesia: Putri 
Bidadari 
18,15 Layar Drama 
Indonesia: Yang 
Masih Di Bawah 


“ ACARA 


NO CB), HARUNI 
ai 


Selasa, 20 November 2012 Umur 
Selasa, 20 November 2012 NYYNAAN 
Indonesia: 
Separuh Aku 
12.00 Indonesia Siang 29.15 Layar Di 
MPAS .15 Layar Drama 
PE KOMPASTV 1230 apaan Robeni Indonesia: Tukang 
05.00 Senyum Pagi 18.00 Suara Lyan Bubur Naik Haji 
05:30 Kompas Sport 1830 TV Edukasi The Series 
Pagi 2400 Indenasia/! 22.00 Mega Sinema: 
06.00 Kompas Pagi Internasional Te 
08.0 Ala Resto Taridni 00.00 Seputar Indonesia 
09.00 K-20 14.03 TV Edukasi aan 
10,00 Komedi Spesial 14-30 Film Animasi 00,30 Film Tengah 
100 Tanah Air Pembelajaran Malam: Garfield 
1200 Kompas Siang 15:00 Indonesia/ Gots Real 
18.00 Wiid Detective Hanana) € 
Terkini 
1830 SidThe Science 1503 Cordas Cermat4) ““SCTW 
14.00 Jalan Sesama Pilar 04,30 SL Liputan 6 Pagi 
1430 ScienceisFun 1600 Indonesia/ 06.00 Was Was 
15,00 Penjuru Kota Internasional 07:00 SL SCTV Musik 
15:30 Suka Tani Inbox 
16.00 Megapolitan Sore 16:03 Musik Sore: Keren 99.09 Halo Selebriti 
1630 Newstar Bener 10,00 SCTV FTV Pagi 
17.00 Kompas Petang 17.30 Kartun Anak 1200 SL Liputan 6 
18.00 Kompas Sport,” 1900 Indonesia Malam Sang 
1830 Suka-suka 2000 Motivator: 1230 SCTV FTV Siang 
19.00 Temukan Kata Rhenald Khasali 1430 S at Bulaga 
1930 Resep Rahasia 21-00 Bincang Malam: Indonesia 
20.00 Komedi Spesial Dawan Pers 16.30 SL Liputan 6 
2100 Tanah Air 220 Indonesia/ Petang 
22.00 Kata Kita Jaka ena! 17.00 New Cookies 
200 Kompas Malam. 25 03Musik Variety: 1200 SCTV Sinotron: 
: Lagu Melayu 19.99 SCTV'Sinetron: 
Pd 2330 TVRI Sport Love In pada 
ON Indone! 2030 SCTV Sinetron: 
04.00 Jalan-Jalan Islami Internasional Ustadz Fotocopy 
(Daerah) Gain 2230 FTV Utama 
0430 Indahnya Pagi: 0003English News” 9939Liputan6 Malam 
Urays Binsyar eva) 01.00 Buser 
05.30 TVRI Sport 0030 Wayang MPR 0113914: Stret 
06.00 Indonesia Pagi Bal 
07.00 Pelangi Nusantara AAE TA 0200 SL Soccer Center 
08.00 Dialog Aktual 02:30 SL Opening 
09.00 Indonesia/ Den Dua Nona UEFA Champions 
Internasional Pagi League matcday 
Terkini 96.00 Go Spot 5: Juventus VS 
09.03 Yuk Hidup Sehat 9700 Dahsyat Chelsea FC 
10.00 Indonesin/ 109.00 Sinema Pagi 
Internasional (IBA) 
10.03 Warung Aspirasi 1200 Seputar Indonesia 
4 Pilar Siang.” 05.00 Wisata Hati 
1100 Indonesia/ 3230 Sinedrama, 05,30 Lensa Olahraga 
Internasional Pembantudan 96:30 Hatike Hati 
Terkini TAN OA Bersama Mamah 
11.03 Live DPD Ta Dedeh 


an anak-anak yoyo, 
hwa rancangan itu 


favoritnya, Robot 
“dalam film komedi 


(1983), Film ini tak teri 


THE LEAS7 OF YOUR CONCERNS 


WATCHES | 


KEMEWAHAN DALAM 
KESEHARIAN 


"KETIKA menyebut aksesori yang memberi kesan 
kemewahan, banyak orang akan segera menuding 
bahwa tu hanya cocok untuk situasi tertentu. Dalam 
sebuah gelaran pesta, gala dinner, atau sejenisnya, 
tidak untuk dikenakan dalam keseharian. Namun, 
bagaimana jika kini hal itu tak lagi tabu? 

Industri fashion membuktikannya lewat label 
Cemuti 1881, sebuah nama yang telah lama malang 
melintang dalam dunia adibusana dan semakin 
Identik dengan gaya fashion prestisius. Sebuah 
koleksi arloji khusus untuk pria diluncurkan dengan 
tak mengurangi sentuhan tersebut, Tepatnya pada 
seri CRAO52D2240, ato buatan Swiss itu terlihat 
(memikat dengan dial berwara hitam berpadu 
rose gold plated yang menghiasi desain fungsi 
chronograph, 


Penggunaan angka romawi berukuran besar 
sebagai penunjuk waktu menambah unsur dramatis 
pada arloji yang kental dengan kesan maskulin ini, 
Mernlliki diameter berukuran 44 mm, bahan stainless 
steel yang kokoh membalut seluruh bagian arloji, 
Keanggunan ini diimbangi dengan digunakannya 
bahan rubber pada strap dengan butterffy buckie, 

Dilengkapi fitur penanggalan dan tahan air hingga 
5 BAR, arlojl dari Cerruti 1881 ini telah memiliki 


“. adalah pihak terakhir yang bisa kamu ganggut 
@kraven! 


sebagai pemberat (rim), yang membuat bandelara 
dapat bertahan pada momentum yang tinggi 
sehingga lebin mudah dimainkan. 

Paten ini merupakan terobosan penting untuk. 
melindungi pengembangan desain dalam 
(pembuatan yoyo, terutama penggunaan rim yang 
.masih dapat ditemukan pada yoyo zaman 
sekarang, Haven dan Hettrick tercat 

memproduksi yoyo secara massal selama lebih dari? 
setengah abad sebelum akhirnya digantikan 


oleh: 
merek lain yang lebih baik, (ACA) 


2g 


#eransi intemasional selama dua tahun. (ADTI 


ii 


jaan, dan 
olitano 

(Bradley Cooper) akhirnya 

utuskan untuk 

kembali ke orangtuanya 

dan mencoba rekonsiliasi 

dengan mantan i 

yang menantar 

ketika Pat bertemu Tiffany 

(Jennifer Lawrence), 

gadis misterius 

problematik 


tokoh utama 
pria, namun sang 

tradara lebih 
memilih Bradley 


“There's no 
romance 
without 
finance. 
bermain di 
Limitless dan 
serial The 
Hangover. 


Rusty Zimmerman 
Flawless 


aktor 
ort De Ni 
air 
Com @hondkur: Atambua39C wajib ditonton karena 
penuh muatan kearifan budaya lokal 

diangga #TeiviaFllm 
satu kary 

e. FP oa pendapat Anda tantang im “Twilight - Breaking Dawn Part 

- "1 Kirim opini ke @KompasKlasika dengan tagar #TrivisFilm. 


07:30 Perempuan Hebat Chets 2330 Metro Sports Cobra 
08,00 Selebriti Punya 18.00 Aladdin 2230 Bia Moves Il: 
Story 19.00 Fathiyah Season 2 Knock Around 
0830 Seleb @ Seleb 20.00 Jagoan Silat TRAN Guys 
09.00 Winter Sonata 2100 Raden Kian 0030 Highlight BPL 
1030 New Friends Santang 05,00 Khazanah 
1130 Topik Siang 2200 Berbagi Cinta” 05.30 Sport 7 
12200 KLIK! 2300 Intermezo 06,00 Ragam Indonesia 
18.00 Tom & Jerry 00.00 Sidik 06.30 Redaksi Pagi 
1830 ChhotaBheem 0030 Lintas Malam. 07.30 Selebrita Pagi 
aka Bima Sakti 0100 Sport Mania 08.15 Makan Besar” 04,30 Kabar Pagi 
1400 Tom & Jerry 08.15 Gak Nyangka 0630 Apa Kabar 
1430 Chhota Bheem 09.15 Ups Salah Indonesia Pagi 
aka Bima Sakti 09.45 Spotlite 08.30 Aku Bangga 
15.00 Tom & Jerry 10,45 Warna 09,00 Bunga Rampai 
15:30 Chhota Bheem 1130 RedaksiSlang 0930 Kabar Pasar Pagi 
akaBimaSakti ” 05.00ProgramRelisl — 1200Selebrita Siang 10.00 Coffee Break 
1600 Mr. Bean Pagi: Mamah & 1230 Bocah Petualang 12.00 Kabar Siang 
1630 Suka-suka Nizam AA 18.00 Laptop Si Unyil 1830 Ruang Kita 
1730TopikPetang — 0600LiveFokusPagi — 13.30 Dunia'Binatang 14.30 Kabar Pasar 
1800 Pesbukers 07.00 Live Kiss Pagi 14.00 Koki Pintar 150 Indonesia Super 
1930 Catatan Si Olga 0800 Sinema TV Pagi: 1430 Brownles Match 
2030 Endless Love aka Sekuntum Duri 15.00 Tau Gak Sih 17.00 Kabar 
Autumn In My 10.00 Sinema TV 15:30 Fish N Chef Petang 
Heart Spesial: Mencari 16.00 Jejak Petualang 19.00 Apa Kabar 
21.30 Mel's Update Jejak Bunda 1630 Redaksi Sore Indonesia Malam 
2230 Mata Lensa 1200 Live Patroli 17:00 Indonesiaku 1930 Indonesia 
23:30 XV2 1230 Drama Korea: 17.30 Orang Pinggiran Lawyer's Club 
00,00 Topik Malam Monkey King 18:00 Hitam Putih (Live) 
00.30 Lensa Olahraga Journey to The. 19.15 On The Spot 28.00 Kabar Har Ini 
Malam West 20.00 Opera Van Java (Uve) 
0100 Ripley's Believeit 1830 Drama Korea: 22.00 Bukan Empat 
or not Dong Yi Jewel in Mata 
. The Crown 2345 Berburu NX . 
1430DramaKorea 00.15 Jejak Jejak A 
MNC Siang:Cruel Misterius be 
0430 Lanjutan Majelis Temptation 00.45 Sport7 Malam 
Sakinah 1530 Live Kiss Sore 04.00 Jika Aku Menjadi 
05:30 Lintas Pasi 1630 Live Fokus 0430 Reportase Pagi 
06.00 Starlita 17.00 Kata Hati GlobalTV 05:30 Islam Itu Indah 
0630 Shaun The Sheep 18.00 Drama Seri 0630 Insert Pagi 
07.00 Upin Ipin The Keluarga: Takdir 05.00 Dora The Explorer 07.30 New Rangking 1 
Movie Cintaku 0530 Kura-kura Ninja 08.30 Sinema Indonesia 
08.00 Serial Pilihan: 20.0 Sinema Pintu (TMNT) Pagi 
Demi Harta Taubat: TBA 06.00 Spongebob 10.30 Moccachino 
Aku Rela Jadi 22.00 Buaya Show Sguarepants 100 Insert Siang 
Pengemis 2800 A Legend of 0800 Penguin of The 12.00 Bioskop Indonesia 
09.30 Serial Pilihan: Shaolin Kungfu Madagascar 11,00 Reportase Siang 
DihamiliBuaya  0100Fokus Malam” 08.30SketsaTawa 1430 Sketsa 
Buntung 09.00 Dapoer Cobek” 1545 Show Imah 
10.30 Kisah Unggulan: 09.30 Hot Spot 16.45 Reportase Sore 
Pelet Malam Satu NE TRTV 10.00 Obsesi 17.15 Insert Investigasi 
Suro 11.00 Buletin Indonesia 18:00 Parkir Pak Le 
11.30 Lintas Slang 0430 Metro Pagi Siang 19,00 Tahan Tawa 
12.00Layar Kemilau: 07:05 BedahEditorial — 1130Indonesia Bicara 20.00 Bioskop 
Kisah Asmara Media Indonesia 12230 Untung Ada Sule Indonesia: Tombo 
Berujung Petaka  08.058ElevenShow 13.30 Boom!!! Ati 
18301Drama: Apa 1130 Metro Siang 1430 10075 Ampuh 22.00 Bioskop TRANS 
Salahku 13805 Wideshot 1600 Fokus Selebriti TV: Pistol 
1500Dj Antara Kita 1705 MetroHarilni 1630 Naruto Whipped 
1530 Lintas Petang 19.05 Suara Anda 17:30 Transformer 00.00 Soccer Fever 
1600 Animasi Spesial: 2030 Bicara Konstitusi Prime 00.30 Reportase Malam 
Chip N Dale 2105TopNine News 18.00 NaikEnak Turun — 0100 Bioskop TRANS 
Rescue Rangers 2130 Risalah Ogah (NETO) TV: Species: The 
17.00 Zona Juara: TV 2230 Lirik Komedi 19.00 Raja dan Aku 'Awakening 
Champion: Sushi 23:05 Genta Demokrasi 20.00 Big Movies I: 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


CERRUTI 188I 


CRA052D2240 


www.adtime.co.id 


musikal tentani 
“dalam High School 

Musical 3 Senior Year, 

ROTI | Kamis, 22 November 2012, 00-30 WIB 


buronon, dan pejuang Indian 
ran musuh dari dunla lain 
dalam Cowboys & Aliens, 
HBO Ass | Minggu, 28 November 2012, 21.00 WO 


“Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi alam 3x3 kotak 
kecil (el) yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
engan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setia kolom. 

- Angka hanya dapat mancul sekali dalam setiap area. 


V 


Fa 
| 
3 


(er af7 safs 2ye) 
s72lse oli as 
46oli 28/5387 
so1ja3s|7sja 
2a sisi je 9/3 
s37isaela 1s 
Te2ajsagjsoli 
ss 3jegila7|2 
18 sla7 2la s|9 


Tanah Air 


(Kompas TV, pukul 21.00 WIB) 
tertentu, melibatkan 
Whalayak masyarakat 


dan kultur mereka 


yang unik Merangkum rangkalan upacara adat, mulai dari 
Dersiapan, proses pengemasan, hingga berbagai hal yang 
arus dihadapi baik oleh peserta maupun penyelenggara. 


rara dapat diubah oleh pengasuh televisi, 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 20 November 2012 


» INFO FILM 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


. 12.30 - 14.45 - 
?47.00-19.15 


KV EALL 


Max 
Bamom ra 


MAX 
DOG MAX 221.30 


S1 


8-1545-1800. 
15 


KEL Leon 1100-2200 
No 130.1600-1730-19001 
20302200 


1200 1248 1400 1500.1545.1700 | BUMI BGP, 
12001900. 1420.1800.1600. 1700 


1800: 1845: 2000-2100-2145 
GALAK 10.00 2045 1800.1900.1000.2160. 20 
otr“ “li PMT 

BESI TPETURI 


PURI OK » KEMANG VILLAGE OI 
1900-2110 


BIC 


KASABLANKA. 
| Harom un 00 premene 


SKOP LENGKAP 


SNORT Pum 
FESTIVAL 2019 


DAN 


JAM 


N 


MAIN 


AYO TUNJUKKAN KREASIMU 
lewat film pendek 


caranya: 


1. Klik MAA ASN 


K2, Ikuti syarat & ketentuai 


3. Isi formulirnya 
4. Kirim film pendekmu 


EH 21 Short Film Fesivat 


7.8 


285i 


358 


Getimre 


(ATA SENAYAN XXI PREMBRE » 
JO PREMIERE » 


# 


Eng 


GANDANIA XXI PREMILRE » 
GADING »0a PRRMUKAR 
1230:1300-1445.15.15-1700 
1730.19.15:19:45-21:30.2200 
SENAYAN CITY 90 PREMIERE » 
IM 0 PEMER » 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMNCRE 
"KEMANG VILLAGE XI PREMIERE 
(UVING WORLD YO PREMILRE » 
KARAWACI YO PREMIERE 
1230:1445-1700-19:15-2120 


MEGA BEKASI XXI 
1200-12.15.1230.1245 
1418-1490-1445 1500 
1630:1645: 1700-1715 
190019118. 19.30.1945: 
Panaoi21us:2200 

| h0G01 rae MAL 

1200-1215: 1290-1418 
1448 1630.1645.1700 
1900-2100-2115 


T BERUBAH 


Boana ge eBe3 
Sesi 
kata 


Dasa, 
RR: 
20neyaBss: 


1300. 
1818 
1730. 
2115 


1420. 
11 


285 88 


PE 


IKA 


nnya 


al 


e 


021 horhim 


breaking dawn 


BIOSKOP KLI 


NICOLAS 
CAGE 


Wwww.2Tcineplex.com 


NAPPED DAw 


STALEN 


al NN Sep 


G E 


THE EPIK 


THAT WILE LIVE 


tetwilights 


FINALE 


R A 


1 
ki 


1230. 1440-16:0-1900-21,10 
CANTUNG » 

DEPOK »BUARAN 

1290: 1490:1630-1820.2030 
IMA XX DAAN MOGOT » 
MOK MIGUANE 

1245: 1435: 17.05. 19.15-21.25 
MRAMNUM CIBINONG SOUARE 
125. 14251625. 10.15-2005 
KAUBATA XKI « ATIUM » 


KG 


PENERBANGAN) 


FOREVER 


BreakingDawn-TheMovie.cor 


LM 


EXPERIENCE IT IN IMAX 


B Bah3 LBBA Bkash 
Six 23KK Nstap 
& Baka8 


2 
& 
Rag N 


KARAWACI 
121 1245: 1215:1430.1600-1820 
TAS. 1718. 1000.1930-2118-21A9 
MAL PPO CIKARANG 

1230: 130011180: 1449: 1515. ISAS 
1700, 1720 1400.1:13.1P45:2013 
(KARAWAGI SU» TAMINI» CINERE 
R00: 19 Mia Naa 1630 


Ba: 
sz! 
8 


88 


PONDOK GrOE 
(219 1490-1645 
Masa 


Akon, 
1213” 1430-1645 
218.214 


Subaren 
1230-1448-1700 


WTC SERPONG » CILEGON 
1900-1900.1700-19.00.2100 
Sa CneouG Xu, 
12216, 1638:1939 


100.195 


CINERE - UPI: 1215-1415-1611 
SUANUNG:: 12.15 1405 1585 
IOS: 12302 1630-2116 

4 


1900-1930 


2130 


SEASON: 
| aan ie 
IT G1 UTP 

| Matang P3 

MIT VILAGE NA 

AS 14451645 

IT PP» BUTE MOI « BUTI CP 
| Nas 1g0 
| Ca citeoug 200: 1230-1410 


Ki 
MD 1g 
PUN 00-01 1230.1440.1680 


aerasi 
BN IIS RIAS 
| AIA MDOKESIA NI 


UAPIAIZA » SUNTER, 
| esa 


MOBIL DIJUAL 
JD merceoes 
(c210lgance, Hitam, T1'203 


SunootJok KUItAAntk. Garage 
Motorsport ““ 081228700930 


(100 K TNOS Siver K stimena 
300 Avg TIVIO Ser Istimewa 
S350 T/IO.Mub:081310011731 


6200 Avantgardo Th 200 
Warna Siar. Tan LMulvsIo 
rawat Mu081S 1A1LC171 


6200 AVG,C200 CIst2s0ng 
Bng 08 Lang mula de Bitn 
95 atom 3th £31k 08161667125 


200 CGr2O1I Siver Km IR0 
Tanel Seoerti Batu HukBcA 
Ato 805 H90816:730173 


(C200 KO Sih, JAMLVKootistur 
ix Ithilan AL. Buana Sumber 
Auto Fatmwti 37, 0611116181 


(C240 Elegance 2007 hitam sroof 
perfect Cond int hr ser te D975 
3gYIK ryan Cat5:085313077232 


G2t0 €1705,Mitamistwv H 22016 
Ng Perum Pesona Khayangan 
HINO Doook Hp0816315-120 


(6280 10/31, AMG, AVG, Putly/ 
Pladium Siver " "Nona Auto” 
021:90250506 / 021-90135648 


6280 "0gwsiver Avangade uli 
oritan 1 dar baru, Gafansi 2th 
Br poping:021.70011111 Jaksel 


(HOSEN AUTOCARS 
Ne 51350 amg pck(.opUblck 
Male vislonhandlre ateskeyles 
AirmaticmagkShyvacuum door 
L5350/63amg primpci/SIK250 
KGating 2938 5585 70070196 


12300 12009, Km3.300, Bg 
Sprti' Baru Simpananistw.Hubi 
0858858170210016.089622. 


E200,8lad/"0sdh rubah sperti 
280 Terima Jual/Beli MI Bks, 
Roy Jaya Motor Call: 3521398 


E200K'05 MeljitmkimsorbPnl 
Wood cd nail 2 ngk istmw 
Simorn Lux 2851”08161122155 


E200KOS MAL Avangard SW 
Iitm In Bagi CD S'Syatom $' 
Pc Krd MC 28AI 56163382 


6250 Avantgarde 2010 Hitam 
Metalik,Tgn 1,Mulus & Terawat 
PutoMas 158577311 1584.6819 
E250 cupe1/121m76 tone, 
PoramictwBRA Bhd Tm Dik 
ZA/IS Ki.Gading 152675395 


266 Klegance05 Hitam tan |, 
Grill Avard,Stnk Ju13 servis 
ATPM, Cash/Kidt 0816 916209. 


E240 Siver2003 Bin 8 Km 515 
Bisa Tukar, Tambah / 
9009.7755/ 085511139 


1ML 320702 green int bene,cift 
280 U01 blade int bigof.scat 
Betawi mtr Kip Gd 150152815 


ML 350,”2005, Hitam, Km30 Rb 


Istimowa “BRA Bulevar 
Blok ZA/15 Kl Gd 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(ML320 AT2000 Sl S'Roof E' 
Stat 1005 'Ors Sugar Antik 
IMSORDASI 08161952583: 


Naw € 200 ang 1001 Ori rx. 
dkt pk2010,120t bsKid KKB 
BCA 9h.6620326-06881351810 


New E280 Nine Edition 1005 ori 
Kim.301 pk 20165501 » Now £ 
00 ang, pi2012 Km ebOlSit 
08881391612-4020338-5816187 


New 5 280 Long pK2005 sat mis 
& New 5 350 pk-2001 full spot 
bs TT Rmmb/Mb1.1083050291999 


30042010 Hitam3TV,ik Pjg 
Kond Sat IstyiTani Or Baru,hrg 
1,2M Hub Olcya TIp.65864079 


5350 rabus Nov 2006 lock on 
biackpanoramic tvAv tune, 
irsusponsian 0855 117 1717 


5.350 KeoiR'Oditmumd565,km 
T2rbN/R 20istra G, Bved Ime 
bok ZA/15 Wo.Gdo 162675355 


.SANNY AUTO GALLERY 

MG Vihite On Red F.Opt 
joss Cool Heat Sat TV Cam 
Kod 021-15853168/51 6525678 


SUK 250 New OTR "2012 ed on 
4, magic siy, AMG package, 
LLIM nogo, Hub 0256 1250 757 


Viano 22 '060iselSvi7 seat, 
Pneanic-Ambient “Eta G7 Bid 
tme Ik ta/19 Kode 282675335 


Outlander 4 WD bulid up/itam, 
km 2 tb21V2008 bin 12. 21006 
TV, Sub, GPS, sun ro, 


Oenzsees 


(AN ew5paleroSportWO Out 
lander Mirage Bns2DINGPS Ro 
KameraNKoo Dewi08161119296 


AAN NewPajero/0utander,Mirage 
Rstok all spesial gif Sdiscount 
061296951363 - 151 


BUNGA 05 & TDP 60 JT-AN 
Pajero-DutLandor 

Free V-Kool, LCD, GPS, Camera 

anto :681806877 929: 


Fuso Ex Joo Tronton Tinton Tri 
ntin 6x2, Sr2, 6x4 Cargo Wing 
9 Bor Ficerar Vacum Super 
Gesat Nissan st 551002116022 
BDANEOC RIBRCS,PFO 08007 
205 Kapuk Muara 2), 
061250993299! 


(3 


14787 


Fase Tonton Lol Panang 10 
Ate Con 

“2116 
Lana 


Bon Wing Br 209 

kei ig 8 

Fa TA 
ar 27,Toluk Gong 0812 

8899 3398 (Tak Melayani SMS) 


FusoHS/ML/ML2/Cods/Titon 
HDI Bngags ReadyStok Dealer 
Resmi08120153505 /05532516 


Grandis GT AV08 Champagne R9 
INN Mego)C/K Kedoya J8 
P1.88356805/5801261/06 


Mirage Dp 261401sc 3hutafree 
Samsung Galaxy Tob 7, Promo 
Akhir Tahun Now City Carub: 
02191217307 -081281321731 


New, Outlandor Sport PK R. 
Stock » kata flm VeKoo, Hub 
081219991277 02192013659 


Tana 23 J5 New Model 07/06 
Hitam Sot Mobil Boru 1005 Ors 
Sitmpanan Pake Dr 1:16235574 


Terang Spirit 53 MT'2005 hitam 
Istw 12916 10p27tang: 2006701 
3801x5860 555/0813:2995.2078. 


X Ta ST 25 A/TO9 abu! met 
Tanam 30eb ulos, stw 3 
PMK blok Y n0 15 0h 68861570 


NETRAIL 2,5 ST ATfahun 2003 
Silver Rp.L31t Hob.0016920722 


AT XT Puti OBEST Hitan09 
Jok kt tan 1 Stok ping mulus 


Paleo 0.tam Tahun 200855 | Csh/Kde MunOSi6 10205 
Terima Jual al Mobi botas 

Ry Jaya Mt 52158 | MIKE 

Pakro Super Eco 20siver 

Tangan | Dari Baru,kond.Spt | Grand Vitara JLX At'08 Adu" 


Met Ro 1655 Nogo)/K Ph. 


BaruV kol Hub:02968087 | ME Ag AE: ogo 
HP ussan Il tovora 
AN New Grand Line Bng 0 pom mosu. 


Teoor "inang.LEi1dp IDR. 
stock.oeom & yo, 29115962” 


Eyang HWS. 2009 siver 
Intetor back kond bagus Dos 
anto 721866116 


arang Tahun '2008 (25 U 
Black Edition,ful! Option 
Hubungi MP: 0855 781 9955 


(land TY2007 Hitam Matik, 
HWS, UrbanKim 281bCASI)3TV 
Mr 39BIL Mub:OS1 76 767611 


(lphard 2, ASG, Gro, Th 2007 
Km Ab, Kroy, Jok Kulit 
Cal: 93077191 24220555 


AMI New Alphard 24 AI Tyos 
Alphard Wal Chair White 
Velfie V/ZG PS/X 
Lotus RX270 HK Faclift 
FT D6 GT Limitod PS 
Sunter Auto 65279977 M201265 


AN New Alphard X, 5, G HOD) 
Voli 1 26, V HDI 
Alphard & Vellfire W 


us “face 

Evalia, Grand Livina, March,Juke Har 28 

For Al isap, Nissan Yoo End | tang Ga Dl UN Pool 

Promo, Md Hssan Hub, Nia | ang Gis 1g Os UK Kat 

0010201013 rae Cu wnka lak 
nga Oh ““ Best Olla 


 Uvina 15 Ultimate Ham "10 
siap paka/garansi resin thn 
Muh: Nissan Used 

021.90211517/ 021.8030166 


Grliv L5XV,ATUltimate/12 sIv 
Grand ivina 18 XV A/T'LL Hum 
Livina X-Goar A/"2O11 Si 

TY/K Freeway Mtr 0811167759 


rand Livina XV AT 2008 Hitam, 
Tan'1, Terawat, STNK Pniang, 
Wrg 1281-0818 960375 


Livina XRGVT) "2011 Bin/ 
Sie Tgn ' Ke-LJok Kulit, 
Asuransi Pig HubO8111 08380: 


Mareh L2 XS AT'2DIA Putih Kim 
1000 istw Spt br HubMulia 
Mobil Ph70975682 

Moreh LA AVT Hitam Th 2011 
Ikmbatb ' Tan I, Kon Istimewa 
Pekubuwong V/7 ... 7251895, 


Serena CT A/TO7 Siver Km 
ot antik sekali Tuna/Krodit 
Mob 10857 8253 7202 


Serena HWSO. Sr. Met 


Amtonz Asto BOS 02165837777 


Mlphard Z4 2005 7scat camera 
DVD 3IV, tan 2 Iok kuit 
Mub21-7083 6705 


Mlphard 24 "2011 #ASGO8 htm 
Alphard V 2006 phi wooden 
Marror LP 24/08 hub 91200777 


“Aiphard 2005 ASG Facelift Htm 
JIKUILZTV Ori CamsAuto High 
0858222.22266061310550015 


Aiobard 35 Th, 2009 Putih, 
Bore Krey, Knds Bagus. The 
Joner 5201688 08567227796 


 Nlobard ASG 106 Abu Tua Mtic 
Good Cond Km 36 Pajak ln. 
Sunter Auto 6527998/0202276 


Alphard ASG 07 bitam tg Lj-tit 
21Vedcam roof sat bodykit 
TOP.21 29.121: 08128726196 


Mlohard ASG 24 th 051do 60 
HUMMBI trutkond bgs Min ok 
ta tmbh “6512960 92827212 


Alphard ASG 24, "2007, Silver 
1m, 7Rb Full Or, TV2 Jok, 
Pki, JuaCot “ 0018969 27 


“Alphard RoadyStock ATPIA hny, 
800JU/Free ServkokPart Mn: 


168SICT AtOP: 17051601 | 081280106336.001200291129 

Keatas Sao TA engine petai ga 
re Auto) 

SIRAJAKREDIT ANDA SW 2 PVHm 25316 


Ga Sm March E1 Doko 
Kk Aolikasi Oline 3 Ja 


lah X CBU PSO,Sumoof 675i 


0858222.22266,0613 19580015 


Altis 8 A/TIO/LX Putih Face 
UK “Seru, Roc.Hub: Autofa 
06128,5285.8/0512.1922.8103 


AAXEL MOTOR'S 

hard 09, Hitam, KAM 1A R6 

LC Prado LOKAMAN 36R8,3TV 
061228855238) 20150716 


CHRISTIAN AUTO, 
& X24 

159k 21 

1dG 35 V6 


ET 86 GT Limitog 
T26317IROady StoEkI0774701 


Corolla Altis L3V A/TOB Hitam 
F Bar stir kayulsather stat.NO 
DiStnk 1 C/K.085702537202 


Crorm RS 30 11 Akhir 2Unit 
tam Kmdtb ful pt ”4210709, 
111970214 -08,7870.555,255 


Fortuner "08 MT Diesel, 1005 
Orisinil KM AstbJitamistim 
Wwa,290 Jt Hub, 061200208809 


Fortuner 27 V AT 2011 pk 
2012 Siler dst Tgnl, Low Kim. 
Vika Motor Ph. 06106 


Fortuner G Lux AT Tan-2007abu 
bu met , VaKook, TV, Kondisi 
bagus sokali, hub: 02907935” 


GLAMOUR AUTOBOUTIOUE 
Volifre 2G, V,2, €2AL 
Nohard SG, X2 AL 

Gommuter 25115 Scoters 
KCLUK Desai 51 
Pikdo TR 2.7 PS ALES 
Lewus RX 270 HKG 2.7L 
FI Griser 0 
ipatkan Penawaran Kiooarik 

0821 2262 5777/ 021-726 8750 


Mario L Prem "2009 A/T Hitam 
Met Heater Pbd HubAutofame 
0612.8:5585.70/0812.19228703 


Maler Prem "07 htmkm.20cb 
@WANSILIApLOIOrdNsutham 
Ima M7 92900689/ 92901920 


Hartier 24 AP2004 Siver Met, 
KmLow, Mulus, Terawat, Jual 
kg nego. Mp0853 783 0002 


0 


Harvier 24 L Prenv2008,Heater 
Hitamilstw Pemakai 930i Hub 
0816-732626 


Harer 24 L Promium Th 2010 
WitamTan Long Mulus Trwt 
1565:7731-1581.6809 


MHarier 2006 L-Prem SIvr 35OUL 
Heater Songo PAutoHioh Mg2 
0858222:22266,0813195B0015 


Marer L oremv2010 bint2 ace 
kam 23rb Doathe, STNK pjg fuli 
0656 1256 757, 6515900 


Marier Lsprem 244 Htm 09/07 
heater Dashboard ori Panoramic 
ED For Tewt. 02133389533: 


Her LPrem 24 AT 2008 biru 
tua Kim 10.000 VRIB.JMKE seat, 
Heater PBD Panoramic” Kenon 
Tanah Abang 1.66 ph 39833131 


Kang Innowa G Des/09 Diesel 
MT. Km JOlrb. Gray meat 
Seat 


Tan pertama,” Capt 
Mulus Cl: 08125028358 


OTOMOTIF 


UK 209 08 MMIVACam CB 
Gyanus 1.2 "01/05 back Nviow 
Humor AlsDA GrogP0D,2 cam 
MatahariMb 25016720,1525102 


Land Cruiser VX200 Hitam 2009 
1 box electik seat 
021 


LCVKU97, Man Turbo, terawat, 
Isiw. BRA O, JLOulvard Timur 
blok ZA/15 Kip.Cdg 252675335 


LC 2146 Hitam'10 006.2 Mtr 
Cam.RoolC.Box, Ori Garage 
Motorsport" 082:111.081010 


Lous LS600 Hybrid 012 Hitam 
WkmiOeb Grsi St TT/k 4220789 
0811970214-08.7670,556225 


sus LX570 AT 011/O12 hm, 
kam SOOVRIBIV2.Cm,tIc saat 
don bila, kita susp.Cbor PBO 
StootXenonfors. 99ispt baru 
Tanahabang 1/66 Ph 31633131 


erus RX 350 Th 2009 Abu? Tua 
Metalic, ATPM, Tani, pajak gi 
Low Km, Viking Mata 6506106 


Lotus RX270 2011 A/T tam hk 
ultimate odtecamkull bgs bat 
kemBib,750T.SIVKrOt 29020508 


Now, Alohard 5 Full Option 
TVeCamera 2012, Hitam Hub oh 
72196185:0621.122.95967 


New Camry 24 V Hitam 2006 
"Mod 2010, Siap Paka.Mubungi 
02172196165 “21122067 


Wow Fortuner Diesel 2009/Jan 
267 ita Nom LC 200 VG/26 full 
ri Rugi 91016:0833 5028 1999 


PAKUBUWONO CARS 
Rlphaed 2.4 Woicab, 

Voice 2126 & Albar AS 
Lorus RX 220 Facelift 
RSR0CM(21)7252553/72150163 


Prado TXL ts 2006 Hitam ton 1 
Iu option paja 
105i an95.10 


PROMO DOUELE BONUS 
RK 270 Black - 

Alphard SC PS Biak 
Volfwe 26 PS Black — 
Alphard SC PS Loathor Black —— 
Velfire 2G PS Leather Black 
Alphard SRC Hybrid Black 
AC UK VB Diesel Biack 
Wadah lgsg IPAD 3 & Samsung 
Galaxy Note 1. " SEK berlaku 

Only  Ivan's Motor 

pan288/ As21070/ 65066tk 


SIRAJAKREDIT 


SIMPRUG CBU CENTER 

mus CBU & AI Toyota CBU 

Best Pre & Beroaransi 

--x Xrdit & Tukar Tambah 

Surat Suat Terjamin « Seruce, 
2 


“VALENTINO MOTOR 
Alohord SC P/S12 Pth Km2tb 
AKam2IV PBD Sepori Baru 
New. LC A5 FUI UKNersion 


APM IS M...d ea dy 
New Albard”G P/S Facdif 
021-75003390, 021-750032. 


Velifro X2 welcabe”12 kmi 
Mishari 2G 3.0ce 2007 hitam 
Alphard ASG "7 Hitam Kim 101 
Hub! 15813233 WIM! 9168858 


elo Z "IL Putih GEN Escot 
Alphard "09 Htm 185pkr 3Cam 
Alphard 3007 Ktm Foptn PBD 
Mlpbard A5/06Ab402133309533 


Nelfire 2710 Hitam km 10rb 9s! 
tan LZTVCaMVRIB.x- wat ful 
Os ik oi CasiVIKO616 918209. 


Hw 
Ciocco 20 A7'2010,mati coklat 
Moda M2 STNK Agt tm rb 


Mub09125680178.08111081178 


Tovareg 3:2 2005 Bensin Abu? 
N Suntoof Kayicas Hydrolis 
1 Fotisinl. 02132389533: 


MOBIL DISEWAKAN 


ALA2 A3 Alfa, BMW, T.AI6, Av, 
amsy, In, Jaguar, Mere Oz 
17203299/7020133106117334, 


ALAZ:T Ava IvVffie oth wedd 
RoeLiraAPV. 25010/1ZmEI6 
Roy Ron 70161611 / 9960967. 


061200070140 061281877877 


TAlotrd newAvzinvFtnrnew 
(Gvsstock”Cendikia RC“021-78 
831617-70010320-08161602609 


Thr, Cmiy, Ftner, Av, In 
Xu MrCJarPoloAtodd "Ton 
Mmrong R7973703/93035516 


TAvanzalhova,APV,Nirmala RC 
7123063 / 7409167/TA75030/ 
08551021522 R.Stock BPrco 


Tinv- ang, apv, marh dIL 32 « 
pe mi 250, Ic I/O, 2er0 
70004116/ Sa441401/ 7812159 
TVel 2112011 25 me car 


1101 


(Atap Baja Ringan Uniitra Ke- 
an Ganda Kokoh, Bergatansi 
OTnis Hub:17085005 


BRC HD & EP, Wiremesh, Kawat 
Jana jaya 826019 
282 19610 


BursaGypsum mh jl oleohiy As 
aw GRC ps9 partisi plafon 
list 1250563,76916 


Dinding/ Lanta/ Beton Ringan, 

uanel3md0emmuhpk prak 

Risthn gempa. Hub: 0615 8503 
810909368/42194895, 


ipsum Untuk patonvartisiis 
profitangka, Hole pengecatan 
11050:15123555:001961332099. 

Jual. Materlal Baja. Ringan. 
Cr5cs0.es0, Do 

iku oleh Pemda DKI Hubungi 
021170616167 02137577680 


IvalBel,Sewa,Baru Dan Bekas 


Papan 
Barang 

bek CatTembok St411010/2519 
Super250r6Wateeseld 725rb, 


Cat Lantai Cat Minyak 425tb bs 
sn warna Diantar 021 5905529 


Pintu Beton ringanstabil thn 


rajup/ar 210b2nkemyurn sold 
kayu 35 6901 TE 


DESAIN INTERIOR 


“Knp Desain Interlor Yg Biasa klo 
? Huh 5351018 


im 6 Cond 


bs ya luar bisa?! 
Free Consultati 


Colien.021-6491718 


INFO PROPERTI 


Gathering Petvote Vila 
(@ Jimbaran Bali 21 Nov'12 
8 Senayan City, The Duck King 
A Info» RSVP Hubungi: Jona 
0613 122 31 


AncolMeditJt27/45m'.2xtViow 
EF memahinta granitjusl 
5:08362080/0816710700 


Belogio ” 3b,tum'Jual'.Sewa 
Kompingki, 3r,Bologio 1.2 
Setiabudi 3be”0811-956 327 


Marina PiMutaa,2100',2K6FF 
Mewah LESH L3M Jua Cepat 
BW.Mub,70772697/60367060 


Pengalingan Sauare Garden, 
hny 133kkmrb.32m. Op” J1 
angs LANihO21-1809278 


StiMoritz-Prosidentlal Suite 
Ram? ABRS,Jual Cot 055M 
Erafone 7266088”0818131152 


(SD Vitoria Riverpark 160/190 
KT As, KO Ie, SAM. Hub 
M0 0811272472 


SD Vitoria Rise 20/20 
OM SeLAC), Intr 
0811172172 


dent 


Bukit Serpong Mas 83/9 hadap 
SelatnRaya Serpong dkt Mali 
Livina Wocd/sabrang Depo Ban 
Atohuk LT 237/250m,3 amor, 
SKISKMLU “1 

2ACtt6,2IM 


(ita GrandTerace Garden BI G 
26 No.20 Lt 259/300 Batu Full 
Funish pn Taman/Hock LI 
Langsung Bisa KOR/Hig Nego 
Tio/8MS:0812103706/3 CP) 


Griya Rawa Komponi Ckster 
clusiveSutss/OMt Bandara 
kam) Pnt Tol Dadap 
bim Hota FM(OO0mMS DKI 
ktiRoady Stock 45/72 CCTV 
3sbit-an,SHMiHrga nak por 3 
des 2012 Hub021-70811151/52 


Wppo kowe! Jual rumah baru 
jadi IVIb 305/218m hrg 3.M 
lok, “bagus” terdepan di 
Clviternya 001905675231 


JAKARTA BARAT 


Gol Lako 6145, Hook, Selatan - 
Timur / Multiland CL 58956299 
1 Destan 212 


Green Mansion Wkllx22m2t 
Tnw,semi fumngantong.RWMK 
(Ran067 1006 7889 6621007 


Karya, Jual. Rumah SHM 
122m, 29 17EM BU, 
Hub: 0816962 351 33261912 


properti 


(tk normas lb Lanjut hubung bagian Ian Kampas 2567 6000 


KOMPAS / KLASIKA / 


Selasa, 20 November 2012 


Ko 25676000 


PERMOHONAN MAAF MEREK DAGANG 


“Kepada konsuman obat tetes mata merek OTEM di seluruh 
Indonesia yang dirugikan dengan beradarnya OTEM Ilogal 
"Ii kami, Khususnya kapada Bapak Falahalahag dari CV 
WNaturid sebagai pemilik ah obat tetes mata merak OTEM, 
Yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Bagian 
Direktorat Jenderal Hak: Intelektual dengan No 
1DMO00216838, bersama In! kami berjani akan menarik 
ermua produk OTEM Ilegal kami dai masyarakat dan kami 
berjani tidak akan memproduksinya lagi, Untuk Itu kami 
(mohon mari yang sebesar-besarnya. 


Seperti yang kami sampaikan kepada Bapak Agung Mettauch, 
“SH dari Kantor Pengacara Mat, Ever & Partners, sebagai 
IKunsa Hukum Bapak Faisal lshag, apablla komball terjadi: 
(pelanggaran maka kami bersedia dituntut sesual dengan 
'hukum yang berlaku. 


Jakarta, 18 November 2012 


Puri Indah. jvat, rumah baru 
1/Ib90/285.It Ikmkmo/Iko 
Mub:0816837128/08999121181 


Vila Merya,Dikal Rmh Baru, 
DewuloperIndontts. 100m / 
1602 216, #81KM, HGB. Hub 
60997578 '50002565 


Paseban Raya. Jual. Ceoati!! 
uas 10151 SAM 
ON 98 700 Ain 20683604 


(Fixed | 
| 60 bulan | 


Buana Pd Poor 
Tol Fadox Pak Indn,Sntpa 
Rmb/Knti “Felice 08161329271 


ipet:294/250”510/400" 210m 
25/20" Iwhouse rwmlawal 
Banu" 7202929”087000076405 


Diival Rumah di Kebagusan IV 
Pasar, Minggu LI928/700 2 
6KTAKMT.081220136206-Rani 


ERA Vitorio-—.-Palm Spring 
159/250-Antig—eScmi FF Jati 
Evolyoo-08567 256 880-—-ERA. 


(ERA Victoro-KBV-Polim Raya 
26311 LtosTenang-eMurah 
BvelyneeOB1 2992 316O-mERA. 


“Gudang Peluru Town House Jl. 
SetPoluru Ry.DA NO1A 11607 
160m, SKLAGdor beshekotorar 
ensedan.Coort Ambimn dpn" 
BixSHMSIN,E.birgmronise sec 
2Mjam211,100m dr Casablanca 
Ro.1150 n090061215199600. 


(GA.Mjau-p1 196/250 2 Rilama 
Perak 142/200 2-2ny4 stock 
ErCiraha765368608161062683 


Jusuf Adivinatawic255m', 
Strategis Murah RW M.Karang. 
Fon0830 9098 9266 / 6427007. 


emang Slatan, 19267, 
1b51em',SHM,Swimming Pool 
Aung 0610177308/44368008: 


Kemang Utara 1x, Towndouse 
BIM, Luas 100/286,Kamar 362, 
RWCBD Resty 081399020002. 


KemangiLurury Houseok bgs 
AT 1020n/1800m,/K1L7KM, 
S'Pool, Garasi: 06129095997” 


Kencana Permai-Pd Indah 4277 
ADOokasi Tebaikkjing Ada 
EtoGraha7653896,00161012202 


ebak Bulus, Jaksel. 9497224 
KT, 3KM, Toman Asri, tenang, 
RenOx,SHIATP :063873629983. 


Pasar Minggu Komp-AL 585/400 
#eeoiBangka LEO OOdne 
Erocraha165288808120962503. 


Pecind 2G M) 8706500 “Ot H) 
B3A “pak Hi 50 “Kena Pm 700 
06161130614/ 08161325271 


AKC2SHM 08159209232 


Unas siap 
ani 3Lt 10/2857 23 kem tar 
IU Ac paman 005691377770 


Percetakan/49 I1433/600m'/2 
Ituhook Furn.DavinciLt Marmer, 
96214 3m.Rp8M0816720700 


Pondok Labu Park - Fatmawati, 
LIAR HARD IOMSKTAC, 
air pnsedngin, tenang, menah, 
tm tinggi Security 281am,SM) 
IMB,Ikt Sekolah Citos,sedia tah 
Kav Uk Bosar & Kecil Hrg Naik 
15/Nor2012 Mp:0513.15999800 


Setiadudikaw Bisnis,trtgs/r9 
Pa, JuaKDURWNiteKiny Sumar 
5010/0615 6535 701771246000: 


PROPERTI 


Seiwijaya,kt1925m,Gol 
KH yag | MEJAKARTATUTARA, 
Canon) eh Pempaad 


TENTARA NASIONAL INDONESIA 4 
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT 


TENTARA NASONAL INOONESI ANGKATAN LAUT 
MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PARA PEMUDA IOONESIA UNTUK DIDIK 
MENJADI TAUTAA PK TNO 4 2013 


1 Na Nepra bea bera dan tunda Thn Yang Ma Es ban at TNI aga Pi Pant 
Nag Sl PAS Bra etogg tngpoya ah dan serang uangnya Itu uan ada aga 5 Ari 
21 

1 Pa, berumah serendah raha SU Padu da blum perah mekah set sanggup Ik menah 
eta eng perdikan perima, mengunya tngp badan Uu hrang a13 Gn dengn brt bahan 
emang 

1 Set nan nba Kk bera dan Hak bet mangan Kat war dn bear 

4 Wih KP da Kat Kekar Iss era pat edan ang bra 

$ Catn tea ratan mendata tube percaya. 


WAKTU PENDAFTARAN : 17 Desomber 2012 5.6. #1 Januari 2013. 


CARA PENDATARAN 
1 Cak mendatar secara re melu eeenel degan amat webste mirutmendtniAmcicom dan menga trmule 
edaran 


1 Dar ang secar Sah ke tenat pendataan Segan meunjaan celaan bond pendataan Ban kum 
Akte Kambran KTP can dan KTP aangkahwak Ktu Kenya (AKI STTB SO. SLTP SU beat due 
NEMIJAN dan msg aan 4 Soy uu entar poto lam pat turu wan 16cm da lembar Ji lom 
sit lebar sat rap varabtu 


TEBANI PENDAFTARAN 


Mo Latar U Al Sera Hordah mo Bei Mo lotre 4 Siim Sari BA Pak Pang 
Mo Lt aoi Yos S1 Eta kam Tg Pang Maa rta MY Siro 4 Wat 
Mo Lai Bkgian. Yes Siaso matt Kaimtn Tu, Milo Luna VI Jis Setyo fpung 
Woo Lartomad VI Jl Walnda Mara Kap. Manado, Mako Lantamal DX Habng Tok Aron Mo Lam X 
Ang 21 Huma apa ko Lani YA oat Mkraka Papa, ko Li Prark. Kom Yan 
Ss Park Mon Petang en Bu 1 Plang Mo Lan Lapug Jl ts Strno OI 
10, Penang Lrgng Ld Cr Jl Keawan ne Ceean Mt Latar IR Gong St 10 Jar Yara 
Karl Caca. Naga 102 Cap Lara nyata, JL at Wan 152 yatat Lari Serunng & RE 
Nota 112 Semanng Kant Lap Mang Ya Sun 4 Ming La Bnywang 4 Rao Sera 
1054 Kenpag Sinyoang AL VA Lag Nas 166 Suntya 
Teormani Wi na dapat mengpuburg peti Denger TI KAT JETAA 


Selama mengaut seluruh rangkaian hegalan penguhan/pemerasaan Lah pungu! baya apapun 


pasiana 


'esensi bukan sensasi. 


Berurusan dengan Utang 


BIM 3S 


icek 


JAKARTA TIMUR Jo 19 he001617117527 
RUANG USAHA 

Bunga KPR BCA 

8.5Yo ethpa UleN 


DurenSawiltinesjid AWustho 
#ibangun komp marbah Jasmine 
Rosidonce Nbunit em lux baru 
ud B021882-92273601 


CHIKA GADING 33728105 
Kuning Tua,3n16,Rop Strategis 
Hrg Bagus Sionny 451 5551 


Cm IndX723)F RivTrimaran 
Inah (570n211051/m2BU P) 
PRO Miko 081005630009. 


Golf Island Pik Rmh Dijual 
ModalCocok Buat Investasi, 
Sotus Hub: 0052 1606 1056 


K.Gading  #e20jual cottit 
TuAktban “barus huniil 
lebot4.3m 0090.99957058: 


Kip  Gadingjua cpt. (BU)RO. 
12AM pett ban baru CB, x 10m 
Shm.25itheckumewah luntur 
Pishod)e1kU/2ekgront, 
Iitese.kordongack ” pajangan, 
Moc.Hibrida 3 mobi) pelik 
Is9 Mub:0915:1003335 


MWikarang  645:10120"Pvit 
MERSLL CBD “Suite 140m 
Keemurian 707m Mub70706118 


Medi. Boulevard Pik,L.600m” 
MookerPantaiMutiora/t.100m? 
B9s,5.Muni" Dewi 00561053036 
Century21 Nagamas 66693838 


Walet Pormat B125n/Standart/ 


2I1U/ Murah! /) CU Muliland 
PIKSEBANEI / SalimO017723800 


TANAH DIJUAL 


Bintaro Sok2, Jual cot Toh Ls: 
2000m.Lb702m,dkt tol, Cdi bwh 
Ia psr BU) 08120762000 


Gede luas. LAMA dit 
stasiun Kereta Cek U/porum ada 
Tin A00Rb/1m: 1398368: 


Cemplang Sukamau Cibungdu 
Tan-Bogot pinggir alan besar Jl 
Ah Abdul Hamid dijual co tanah 
itik 910m hub 081316222777. 


.dledug-Deplu Puri Cendrawasih 
KayMulai 93m? 3H/M, hub 
(021) 7314864-10000022 


Duta Garden (,5km dr tol ban: 
dar) dustr every his, Dijual 
tg morah: Uk.9122, Lbh murah 
drbrs developor 08118701238 


P4.CobejJin Kayu Manis 1 (lia 
Petronas) Tah Diual 43260, 
SAM, ISOM dri Ing ap Gol Rp 
LSIUMP Mub011108128 


Toke Over Rol Estate Ls13Ha 
(62 Rmh) Sukabumi, lak ser, 
PT, IMB, strgskmenguntungkan 
Rp. BMCNo)Wars0 021-71400061 


JAKARTA BARAT 


Perum Cita Garden | Blok J1 
og Dijual Sebidang Tanah Luas 
375im.SHMAJ1/mOB12193761 


Gledug Ra PAN Kreo 
Awas 12801 “0813M125M27 
Ray White Senopati: 5213006 


pete “2250/1505 2Ux 145472 
Shan'tumah tua 085721145150 
Professional Komang 7195522 


FatmamatiRYAA2SMSHM 71069 
IA Dahlan667mKotak,SHM rm 
Andi: 7202729”05121985979 


dng dekat Ae 


Prapanca Raya, Lwas.700m' 
SHM.Lokasi Bagus, Harga 3IM 
MHubungi: 0911 109 633” 


Bangunan & Tanah L2.4000an 
IIL0000an anta, cocok utk 
Sekolah dan Rmh Sakit Jaya 
Kelapa “Dua Wotan” Ciracas 
Jaktim Hub: 082112002226: 


PIK Gaga 


S.Kom 


udang Jual/Sewa Ld: 310017 
Wb19.000m J.MaukRy Km. Tt 
022-4525007 /0857-12190055 


OncestratartedThamiin City 
Gkilan 60x Via Developer Tanpa 
BankFreo Overtime,Angsutan 
Ritan. Mb: (021) 392 985 


RAY WHITE BOULEVARD 
RkWiikon ,5112/Ruko MOI te 
Gading Indah 6x15/KIp, Hiau 
6120 No50222768/16066000 


Ruko 1, d1 Cibubur Times Sau: 
are, Lt M4, LB. B8, Ovor Krodit 1 
Apk. Tivolia Typo Studio 2m? 
Gerbang, Kelapa. Gading, Hak 
milik, “Hub: 001283289533 / 
0216061128 


(Ruko Gandeng di Jin Fatmawati 
“Komplek Lote Mat uk 1005, 
3kte besoment 0811172172 


Ruko Jual Cot Mabes Komplek 
38 uk SIAAL MLAM Hub 
0812:10766560/97716920 (TP) 


Ruko, Grand Wijaya 4 Lantai 
uas-70/2M0m', HGB, Strategis 
Hubungi: 0616 1777 2939 


Lgnan baru 1b50005/4150001" 
“Kawasan Ind,MM 2100 Cbtung 
Core 1010217321 3309031 TP 


Gedung 3 UL1SA6 Fas:Te,AC 
pati luas, Strgs Jaya Dewi 
Sarika Jaktim cek utk bank, 
perkantoran 082112102226 


Gudang 600m Oxs Ind Manis) 
JlMans Kiri No88 Bitung: 
Tangerang Mub085211721288 


Gudang Danau Sunter Selatan, 
kt270m8.cek  UShowroom, 
Bagus, Siap Pakai Pinggir Jln Ry 
RW MN0816 759.182/6627007” 


35m Aumanbisakerla 
2Mjam di JLRaya Jakata Bogor 
1km27,rsas.0858 3200 0016. 


Gudg.T8 Simatupang(Git cos), 
It1900/2000m'Iknstrksi baja 
Intikayu 7210101, 71658289/90 


Kantor Faslitas Lengkap di 
SCBD Pembayaran Perbulan 
"u»(021)5200009,5152363. 


Kantor MrhiMwh, stras,Lok Gd 
Gl Pancaran Hanya Litan/Oin Os 
urus Gormisli PR 085313017070 


Ktr bs 3in1 Di Kuningan 
110166,225Frv0 Parking, 
StratagikJIHR Rasuna Sold 
Kav B7 Kuningan Cal 522 4868 


ts, Kramat raya 25.5ktpus.ls 
90m, loat2, Wpdita MESIN 
Ivdx087806477138/31935833 


KtrTbsimatupang don grdooto 
kol-Sorg.d.bonsl@.hniah freo 
Daramaet calWrt50067512038 


PerkantorangRestauanSttgs 
God.Menara Gratia, Kuningan. 
EV015200611-15/061008257739 


Ruang Kantor Taka Over, Mega 


Ruangan ut Restotbg Hsbjl Gn 
Sahari Ry n019 (dibawah Hate) 
Pinggir Jalan Hub08169011537” 


metan Bison 
ta 


Virtual Office,Promo Free 1 Bin 
FaxOpsratr,SeciMost Room 
Hub:25625666.26752 


BI RUMAH DIKONTRAKKAN 


Ianggrek dit HitonfF Rmh 
pat iv, ComaJkes2i.sec, 
poe,9ym4.25010/bin5321007 


Dicare Tanah /. Bangunan 
pjayakarta, "Hubungi 
SA 021:6230 106” 


11500 -6000 mv uti kontraktor 
(town hous, embyrukobengke) 
Hub Agiem Ng 0813 169 22299: 


WIDYAKARYA NASIONAL 


PANGAN DAN GIZI (WNPG) X 


“Jakarta, 20 -21 November 2012, Auditortum Utama LIPI 


J1 Jondrai Gatot Bubcoto Kav.10 Jah 


PAMERAN DIVERSIFIKASI PANGAN 
NUSANTARA 


Menampukan hasithasi raat dan produk 
Siverutmaw pangan untuk ketahanan pangan 
rusonei. Dihut oleh stahanoidar lorkat dari 
Instansi pererntah, santa Yan perwantan 
ptoona 


Oewenathan dengan Lomba Kromsi Gie 
Nusantara yang dikut oleh perwakilan 
Dtoenu sakura! Indoneua Gengan dewan Ji 
bakar kutmet Wiliam Wongso. chat Waria 
Owanghwra. LIPI, Kernantarian Peran, 
Kementeran Kesehatan serta Kemanterian 
“Kelautan dan Persanan 


Inteemas  Bekretanat YNPG X 
Ibeo Kerjasama dan Permasyarakatan Igtun 
Lembaga Ikmu Pengatahsan Indonesia 
Mamat : Ga. Sasana Widya Sarwono LU3 
A4 Jendral Gatot Subroto No 10 Jakarta 
Te 102196225711 en 2364 

Fan (ORIS NA 


'SEMINAR NASIONAL 


-er 


Yama 
Pemantapan Ketahanan. Pangan. dan 
Pertaman Cin Berbass Kemanasan dan 
Ikasrtan Lokat 


5x0 Tema 
1 Gir dan Kesehatan 

2 Katertodiaan Gan Aanevosatas Pangan, 
3 Muty Gis, Konsumsi dan Keamanan 
Pangan 

“4. Kelembagaan. Kebijakan dan Teknologi 
Pemtucara Utama 

1 Merteni Koordinator Bidang Kowa 

2 Mertan Peranan 

3 Mentan Kesehatan 

4 Menten Riset Gan Teknotog 

3 Mentan PPN Kepala BAPPENAS 

6 Kepala LIPI 

7 Or Gerard Barry 

8. Dr. David Nabarro 

9. Prot. Mia Gadiny 

10 Kepala Badan Ketahanan Pangan 

11, Kepala Badan POM 


Sebagian orang boleh saja menganggap utang adalah aib, 


“Anda ingin ikut berbagi dan berkontribusi di Preez, klik 


@ http://freez.kompasiana.com/guide e 


Pa Skil S 


Kompasiana adalah media warga terbesar di Indonesia. 
yang kontennya diisi oleh para pengguna internet. Setiap 
orang, termasuk Anda, bisa menulis dan langsung 
menayangkan berita, opini ataupun karya fiksi di Kompa- 


Hadir setiap Rabu di Kompas 


Emas : woegmat 10190 M 
(| Weboan 0 Maret gr 


'AGEN PERWAKILAN 


Iklan Kompas , 7:02 «6021777 
6014925/6021814 Raka 
Pajajaran 112 Bdg 


AGROINDUSTRI 


II last 90 & pe 2601teroal 
lastkstonis sikuasplat sirip 
007801717478 “081291951 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik tv anda 
Benar benar berah,Agan & AN! 
Antona Iv 100eb,Parabola 1.5it 
IndorisinTop TuKCIv St 
P100335-50950877-53311103 


Trv:90181850-0pokc71115853 


BIRO IKLAN 


Ingin Psg Iklan mudah & coat 
disemua kotan diIndonesia Hub 
02183787016/ 02183781995 


HDURK 


Forocopy/utci 
1R5-6000.5-6020-18. 56570 
TI IRSASTO » ,5U IR » 
SIK Kyocera 75. Toner Super 
Togb-part Ori Kemlit, Murah 
Wisuda 02121700069 «4897863 


Ival/sewau/ktr canon IR 5000. 
Ip 6050/6935/DC 100/1057506 
S'part laminatng/toner Cahaya 
Tarang JtPaus NO89A 153057 


BIRO JASA 


Kec Jasa kat, 
Deplu, Notary Legal Non Legal 
IMOLBSE 021 8201013:8352923 
Adopsi, Api, CV Kitas, PMA 
Pasoo1,PdI.85908225,8575605 
088211506954, 081908177702 


'AkAdopsiapi.cveoo npikkitas 
oma.pt.pspocottenayaMMD17S. 
1081380877269/ 087729552022 


Alta Cerai kawin Ihptev 
jmasiup tdp UAg dookes PT 
Verba(021)6M16121/70510029 
AIA/PPAT, PTPMACVUD, Jin 
Uusaba, Morok, Hak Cipta. Hub 
6825615, 66601765, 32163737 
Bpomdepks.obfikinkalkes.obat 
Iosent pungan Merk Export dl 
JIADUMA9/AMI081219171825 
DT, CV, PMA, SKT, Migas, IPAK. 
Sip, TOP, Merek, Kadin.Gaposi, 
Ska, SIVIK, To:83019913 


Urus Pajak & Laporan Keuangan 
(Ptos.GL.Lanoran Audit tk 


V2 Prol. Fast Jala, PRO) 


radit diBank 02108132232. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


FURNITUR 


Sofa Terima Reparasi Kurs Ukir 
Sofa Bahan Oscar Kulit Asli 
Finishing Tto.7168 2819 - 


MEDIA ONLINE 


Pasang CCTV di JakartaCcTV. 
Jaminan garansi 2 tahun, harga 
mmurah,pantau CCTV dimanapun, 
kapanpun. Hub:021-58901511// 
Web: Wwwjakartacetvcold 


MESIN & ALAT BERAT 


Alat Stone crushrPneoung batu 
Itako,pavolocbatamuhumisr,co 
voyor Ing, murahagransiomal: 
hamerteknikOgmailco1v021445 
31101,82125088,081210003131 


CastyKredt Diesel Gon.SetsJa 
Imin mh, Buld-Up Ready Stock 
ari 2 KVA s/d 2000 KVA. Hub. 
"Unggul Gonerator"JLp.Jayakar 
ta NO,18LA, Telp: 6190979619 
1029-6190952:4392506, Jakarta 


Dijoal Crawler Crane 2916 491, 
Baby” Rolle,Stamor.Broaker, 
Genset ex Japan 0810712308. 


Dial Ex Long Arm CAT3200 
109 HM200D kandisi bagus 
sekali Hub:081281 599 215 


Disema/Jual. Genset. Murah" 
Silent/Opan 80 - 2000 KVA, 
MPIOBIII 38139 -0816 1815723 


FO ex Jepang 1,5 xl 7ton 
bensin/soarthn 2006-2006 hub 
06120195319 


Genset Deute 10500 KVA 
Heawy DutyiritParts Murah 
Mob: Triana. Bintang, (Dovte 
Distributor) 02413519:320-326 


Intergen Genset Open & Silat 
5-1O00 KVA, Garansi! Hub 
O21-200n esis 


Jval Beli, Sewa Genset Mor 
Gaterpila-Misubish.Cummins. 
Dan Harga Murah 021-508833 
2321 SAYAN9S  Fas: S12021 


bal. Lguld Filing, Machine, 
Kapping(Man PeogisisPonyogei 
Tutup botol) PTAvanti Raya. 
JKT 0213007149, 0816921272 


Jual Mem2Mesin Mie Telor/in 
stan/ Mesin Me Ayam(Ajarn Bi 
KinvReseg)Hub Bayoran Teknik 
T021-5321737-539110670600. 

290-20836174 fox 021-5328376 


“SALE! GENSET PERKINS 
UK 2030145 sampai 50k hub: 
061805897133/ 081326109275 


HOTEL/PENGINAPAN 


AC/Strtgs Dit SudirmanGrand 
indo btub,PuriMaharan.200 
thr "021-522350270708010. 


Fas' Rapat 180rbebrfast hotel 
Prima Indah Gnsohari dkt Ancol 
4p0M25v2re4220321651078 


IZIN PERUSAHAAN 


Bel li pt 05:10 y td ht Ig, 
tus pndin pt.oma-aplsptrvs 
ikal 32036262.081571931567. 


KARGO 


By Asing Jkt 25cd/kg3e tiba 
“ina Korea Taiwan Bangkok 


or. Erops amerika ausic afika 
Parka. Hub 021-55963001 


Jasa FEL GLCL.Guangzho singa 
ore Jakarta by Sea By dir Hub 
21155951778/79/02182562929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTAIBbs 
Byn/PmutitanIegal SIC/Biok M 
Novi 99301778085780091108 


Bimsin Dg C/KTA AndarBntu 
tup 4g povutinniLegal STC Sny 
190 9723 140510813 1095 1324 


Dickik Kartu Krodi/KTAkolok 
to? isc 905, Ine 96390910 aldo 
92831199, “Imum” 90990021 
saras 98930027, Dos 94050050 
IAlydrus BAC.Ih Moda KP 


'ALAT KESEHATAN 


Stemeel xanthone bantu atasi: 
Sesak Jantung » Psoriasis 
Parkinson hub 021 99909211 


PENGOBATAN 
Pengobatan Herbal Gagal Ginjal 


Wanita Krista Nium Berangsur2 
Mongol & Hip” Tnp Operasi 
ntu Sembuh Buktikan Sndi 
08226 2228872/0215136203/ 
0219315737. 


KOLEKSI 


Rolex I @ 21, kami jamin jam 
Kami sm dgn asinyastih bnye di 
prcaya kalangatas trnama hing 
ga yjadi planggan kmi 7365101 


MUSIK 


Ace "ARI Piano-Organ'&Prof 
RenyStemKropos. ant, bia) 
91570MC” 32720699 / 7363015 


1s tog prof 
Cloung MS/22916474-70114213 


PERHIASAN 


ANU Ado & Beli Berian' “Beli 
Rolex patek,P Omega berlian 
dan hi tingsi & Beli sementara 
Soy Watch Mall Artha Gading It. 
05100v48585788-081310223799 


AAN Aro Beli BerlanJam bks 
muhRolox etek P-APAdILCash! 
Elite Arloji David JW 727971297 
37,08129029771 panglima plim 
taya no.b disamping Pst blok A 


ha san wa | ttamntneke LN | ISRNE 
tc senayan ILG/117-18.Halim part Metropolis 14.6l5.36m2 
081368800869/oh-57931 61/84 | Cam-Viet8,9ftiviet-halongLL,9it | semua Junit.HGB/perabot 0325 


Ami ion hrg toglabeli 
somentara. Tk Goodwli Blok M 
Sauare LEG Blok A. No, 3:35 
Don LIR. Ph, 301070726330072 
ajah Mada Plaza tt.2 N020-65 


kanantngtatrtkami 
Km an ti 
aja Memakai mesin pengukur 
Sean breo Cai» Gap Mods 
Para un St Tt03851033 
SediMiat Merk “AMI Aro" 
mms penang ecok Hak 
Tang Sajak mogaatan 
Mak tersebut OI Indonesia 
hak ln tidak dapat 

Gunakan merak SANI Ara: 
Untuk mem merek tersabut 
MA net Hung 
Mokiyaa 014645, 


PERLENGKAPAN RMH. 


Bebas Nyamuk, Sirkulasi Udara 
Lancar Hubitasa NyamukALFIN 
Catans seumur hidup.70900009 
Canooy pelcarbonate. stenlis 

Maling Fgote Tlo 


Wpapr cuti sofacarmetAcrdyn 
87858819-7656919 ko & murah 


SEKOLAH KURSUS 


Ace Ary Biss.Corv/GMATAELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8852323, 0281018 TetTim B1/1 


Aec.BWIng Mat K.PRIMA:rjp 
Md uks.musicomotenang 
TELP 4701110” Ooh 0 
AN bhs PLC: IngtoetUles,mde, 
bidotipgdrmkorspaniko im! 
Ne P.SB9OONT SO 686SBKO tk 
Enatsh” Conv,/TooV/ENS/Busins 
Ang guru NativeSposker di Rmh 
It Mub.65309352 Sot Pd 
Keyboard/Pano/Citar/Drum,op 
Klasik.Gutu Ko Rmh kusuma 21 
081281537000/ 021295761613 


PEMBERSIH 


BGupkramic kmdosedstnes, 
Ambi pt barutk BUKU Uang 
mbl (02127511862/11622017 


TELEPON 


JalesevcPnsonieHT3081kep"5 
Sitetee 9so9,3500r6. TDR100/ 
AD0/600Censih 6205050-4060 
Panasonic PBX HT308 «29991, 
MRR20:31991bIkoy2sI.cetvd ha 
el: 9tPrespsn91.5323060KH) 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph021.62203622 
Murah"16-20H Sampai Service 
Memuaskan ““Bivaray Cargo” 


TOUR-TRAVEL 


Bal 22/12Kores Joju 2628/12 
SinMa1/Bkcuket/VictCambdla 
GulinHano-Samudra15876985 


Bali 29 decchinhig 25 & 27 
eekukthasin” 2 & 26 
nclwin Tur 021-32128006 


1#0inephu 7, Di705in-valstal 
130 Sin3,1:6002725/ 68373788 


Marin-B 28/12 US 1628Koroa- 
Jeju 22/12 US 1898, HKeSeheMe 
ah 28/12 US1288 h 506181 


PhwketaH25m269de53,01/bllg 
shanghai 29n0v.29005 tour thn 
baru discs00e. happy 50091717 


DAERAH-DAE 


II BANDAR LampuNG 


Di jual Tanah 45 Ha « Gudang 
51000m2 « mess karyawan Jin 
(aya Sutami (sebelah gudeng 
Jaman jaya) Romi 0876 9981 
1675 - 0862 4808 6206: 


IP sanouna 


Vila Lembang As, Bandung 
1e996LD, 200, KTA LKM261, 
SHMNrg SM, 085691999999 


1 socor 
Dijual Rmh Bagus Lok dit Tol 


Vila Duta Kuwaung” No. LU/Lb 
362/200 Bet1.00567806266:1P 


Motel mulai ROPOBAGTV.Mot 
WWatersmocting. 0251 8328999, 
1837458, 2001088 8315769 


Jual tah Ls 2000m'-1Ha aspal 
Wew gnungaaie sburhawa seluk 
Sisarua pock hrg 50rb/300rb hb: 
685683701999-005516980501. 


W capanas 


Sewa Vita  Cipanasa/kirg/kotr 
Fas dpt,R kot ISANM Poolview 
as, 313M1201-055811227711 


( oenpasar 


RRvKrobokan Bali dit Kuta/Cang 
91 30001 07,5j/m Yu Gacty/ 
Sehool/ Cin 081933053998 TP 


Wierawane 


Tenah Industri 3.5ha dkt Pintu 
Tol Karawang Timur / Tanga 
Perantara Hub:0813 17740777 


W paoana 
Jinperintis Kemerdekaan 9.7 


Padang Timur TL 772m RDLIM 
.Mp082170080046:Yans 


H surasumi 
Cibadak al Tah 6500m SHM 


225Rb/mirnak Ikan MSh ANtIf 
Klm Bton Al Ngalr.0816913152 


(Ratu Jl Toh SHM 1, 6, Lok 
Jl, Ry Citepus, Sbih HAAugusta 
Mi 300rb/m? 100998133518 


II pexatoncan 

Di Tah ts12762m.adapobon 
Sengon sktr 700h umur 2th 
mp3 MTS YapikDusun Mono 
300 D5 kuta Keikarang. 


anyar ” Kab Pekalongan.Hub 
ter1nsagnsis 


H 


Iubs TI Apat Jkt:08881925775 


YOGYAKARTA 


DJI rmh lok. Geayan, 27Kim Lt 
1099 Dkt Ati UNY.Sadar-UGM 
ASM Nego MOB5603700822 


LUAR NEGERI 


Kos di singapore condo u/po 
Jajr.mabasiswa/1 Okt corn, Gi 
tan p2yoh:2599017832799917 


Luberte Froehoki dbchic ats 
Newton MRT & wal to Orchard 
good invot!Cal 6582000900 


“'oor Kost Pelaar/ Kmr Harian 
Otchard, Noyena brsh6nyaman, 
265 9ES1OOSR/ BBM: 2006010 


Spore: Sewa Kme Harian Bersih 
ARE MRT Somesat/BIS Orchard 
DawwWIH,AcIv 081007070108 


“bore: Sewa kmr haran, bgs & 
brsh.Condo,MTligabeth” Nove- 
na, dekat MRT dan Orchard. 
Kontak: 165 9601915 (BBM: 
2ASEBABB) dan "45 90116836 


PELUANG USAHA 


ari Partner Konsultan Pj buka 
Cab.Dep 300 ReturnabioTiat- 
ingsMrktg 5/4 bisa 60132232 


ari Pertner Kerjasama Untuk 


Pergombangan Sekolah TK y9 
“So Berkembang Mub92027671 


KERJASAMA 


ee Hi jam OASW bb / ipad / 
laptop » ksmpatn 1 unit Iva, 

(air sd BDOM, 35Deb nsdh 

2. Kotal 2117, rar 
it/nsabh) Bunga 15/bn, Ino 
Feo/sary 29 Phgan tboiketn 
pd 2012 muah/2005: Platinum 
Finance Bhd Ry Bet GMS 
KOGd 021.058513813 


Ace Ijam cairbs Byr ng sala, 
op surveyagunn Bpkb MbVinte 
Malu Artha 7260581-7261979 - 
7268115 Cicdug Ry 204 Cioulie 
ee Ljam cairimn BPKB Tnp sur 
bs byr Brg saa-ri Makmur 
Sejahtora ph-6332006 / 2006 
JiHasyim Ashar LA Jakpus 


(ana Tuna pr cpt Ir Cairan 
«ca Ket AM Sangail726302/81 
62/85 Ima bok mbi/mtr aman 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 20 November 2012 


TA 


e Sebityanoga 


Momen Natal dan Tahun 
Baru selalu menghadirkan 
kisah-kisah yang inspi- 
Tatif: Bagikan kisa seru, 
Menarik, dan inspiratif yang 
Anda alami dengan mengi- 
timkannya melalui email 
cerita@kompas.co.id' dan 
'akar' dimuat dalam Kisah: 
Natal Harian Kompas, 
Setiap Kisah Natal yang 
dimuat akan mendapatkan 
Backpack Kompas. 


Impaikan ucapan selamat kepada 
kerabat dan relasi terdekat me- 
lalui bingkal-bingkai ucapan yang 
unik dan menarik melalui Harian 

. Setiap pemasangan iklan 
'kan'mendapatkan hadiah lang: 
sung. Untuk informasi pemasangan, 
hubungi Bagian Iklan Kompas. 
dilGedung IKLAN KOMPAS 
JL|Palmerah Selatan No.15, Jakarta 
10270, Telp 021-5367 9909, 
15367 9599 dengan Grita ext 6032 
JI Gajah mada 109-110//Telp O21- 
260 1234 dengan Notan ext 1211 
(dan Call center 021-2567 6076 


/ 


122/pesember,2012.-.5/ yanuari/2043, 
1? , Natal di Pedalaman 


1 
ar 


Gaya Nataj 


Sta Ha 2017 


Png 
dahan 2013 


Natalldan Tahun Baru 
dengam Gelotehan- 
celotehan unik dan 

kreatif, Jangan lupa. 
mencantumkan mention 
@KompasKlasika dan 
tagar #KicauSN. Lima 
celotehan menarik akan 
dimuat pada Kicau Natal 


Tampilkan foto gayamu 
yang paling ekspresif 
“an sebarkan melalui 
akun Twitter dengan 
mencantumkan mep 
tion @KompasKlasika 
an tagar #GayaSN. 
Tiga foto menarik akan 
dimuat pada Gaya Natal 
Harian/Kompas. Setiap 
oto yang dimuat akan 
mendapatkan tiket 


Selamat Natat 2012 


Tahun Bass 2015 


CARI KERJA 


Drverhandaliloyakphm Jl OKI, 
I/bL personalG, toga, Sik: 
021-63008864/ 061210007510 


LOWONGAN 


DIBUTUHKAN SEGERA 
PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL 


F3 


Wp tian wa 


(PPLY P/F Data EntryIRT/ 
AA na 
Minggu," 081284563981 


Arts prod & mogot cr o/w wih 
 rmdwsank2shot fteresity 
& ikin, kodomo, milo, teaita, 
It ya tvone, metro, mnc ad 
k20219151523-71790876. 


Asst Omner/Wonita, Sngle/Min. 
25tn /SMA/O3/SL Intermete 
“worde' oxcel, ada motor, dor 
kasi cesms 68161300569 


Bekarja dari rumah sbg Spv 
konsultan mutrisi  $-101/bin 
Hub 0219528 9922 


Bth Arsitek Kualifikasi 1.Meng. 
asal CAD & 30 Menguasai 
Sketih Up CV Di' Email Di 
iulaBokkon.coid 


Bth cpgelYakhir keywan tetap 
AW pss: Adm, Keu, S8, Gudang. 
“Kurir, OB, P/W single, tidak: 
Jeja/iosiah, Len 139 ke9T.SDK 
Jin. Letend. Suprapto No308, 
samping BCA Galur), Gedung 
Global Entrepraneur. Tidak di 
pungut biaya! Pk:10-16.00wib 
Bth Design GrAis(P/W,max 
3Sh,Pglm min SLTA.Kim CV ko 
JIlBandengan Utara 85A No.20 
Jakut / yuni.dpkfyahoo.com 


th Sgr 10 orya/ Hope, Koin, 
Rerpton, Sari, Dendi Gurd 
asisten Guru bs Bipog. Lmvan 
SiAntana 3 No.0 Ra Din 


Btn, Sr: 2 raftman Struktur 
SIN, Oa CAD, am cl ke 
baganusa com 

beepangalaman lo diutamakan” 


Bth Sopir Pribadi, bisa Mati, 
max, 40th, menguasai Wil Jt, 
Somisi/KIP Tangan Minat 
hby1ms.087886559677 sega 


Entry PensiunuMvifo Inc 


Bi P/fime' Jobs. Data 
151200 “ 061315928161 


Pensiury Htife Wocomo 


Bz P/vime jobs data entry 
Ioce$1200 081315923461 


Penstun/M.vife wan Inc 


Biz P/time jobs data entry 
29990,5ms 081280091175 


TR: P/time jobs data cotey 
pnslunyhousewie income 
151200 095210193335 

rum CS0/Optr.SMAmax2tth 

Timdkmr ITC Rovy Mas £t2/A12. 

081205902656/ 081212291131 


Entiymng-5thgotiod/ 


D: ash Ing 25100 Data 
HAW mlm" 081288532361 


AV Cash Ing 15100 Data 
Entiymn35-58thestirod/ 
HW WC 065211721311 


Di ash Ing 25100,Data 
Entiymings-58thsotired/ 
NW Wc 081317993205. 


Position 35-60,Pensiu/irt 


Dz Entey (Time) 30 
A7A2I 087788611105 


(ATA Entoy PTime, D3/S1 
Min238n pensiun/irt win 
Ro 7t, 09521691 1359 
ATA Entytp/F)30position 
122:58Ih IR.Ponsiun WC 
Inc MAA2I 013807711 


(tin u/toko kompter di BCP, 
'homeSPG org) SMA.bs komp 
& IntemetiSIM Com bks, 2. 
Teknisi komolorg)bs membuat 
PC rakitan utk PC inti PC am 
(hatingan og buat Pc pershn 
“iutamakon Amengerti oto, 
ganti tamdidlayarSIM dam 
islam Ing gai yg diminta ko 
JkSolat Bali Blok E 10 
NO.Duren Sawit Jaktim 13140: 


Dihthkan Adm wanita u/ Perce 
takan mengorti pajak u/ daorah 
kota bab, (021) COM 


Dicari AdmsMarketingWot min 
SMA/SMK.Lme bw Is J.Katini 
S No. JakOus Jam 09-17.00 


Dicari Dokter Umum Ke4,03 
Perawatb3” #1” memuas 
kan Lamaran Kirim ko Guantum: 
Virasi” Hati,kalimalang Plaza 
Blok” 4/5 Bekasico” Faisal, 
Mp0813 22110007 


Dit Ban sna//S1 09 9 
tx/pp ada training, pete 
366631731 08571694330 


Dicari Terapis Wicara usia 20- 
301 Musaloka Bok H-1 8547 
eemsiipevistinedcbanetid 


MPUT at, R0001b/Ki 
Nana Paman 
Weton 087005125022 


MDUT bata #01 
kenang 
Wetan 02K 


PUT Data g0u/Hi 
keanraa 
Makam 0052/1122 


ART Time Entry Doc IRT / 
pensiun 30-59 Inc 45500. 
700/montv081311060272 


Sokstbesmeterpatn dit 
Peer 
an ra 


Sldomunai, Butuh Supervisor 
sun TgTegas Ulet Jujur. 
Sinarbati28 Blok 8 955740709 


ERIFY Data utk Part Time 
Pensiun / IRT Wokcome, 
2Rp 73.”0813 1911 3605 


Wanted: Web Designer. Mahir 
HTML / CSS / Photoshop, Kam 
(V & contoh portfolio serta gaji 
yang, diharapkan, Emil ke 
Iobsidandrastudiocom 


(Adm Keu Wntimin SMA.Kcm CV 
4 Fato he PTS Ruko Mutiara 
Kosambi” 2 Blok A18,JiRaya 
Perantis DadapeTangerang 


(Adm, Wavita, SMA, Bs Komp, 
Kirim Lamaran Ke Citra Garden 
2 Ext Blok BEIO NO 20 Jakorta 
Barat 1830 


(Adm, Wnt, min SMU. Otg Isa ko 
Jklanah Pasir Bik B No X Ruko 
Pasir Mas, Penjaringan, Jakut 


th: ADM EsKompBru Lis SMA 
SMK Sim Cjujurrin,dom Jkbar 
kam ke :0.80X 13/3/K811013 


Bth sg Meets pik & menyusun 
lankausia maxddh,Pond min 
D3/ S1, Hub:PT.B08, 8219020) 


(Bt: Tenaga Akuntansi, Wanita 
Imin D3, Palma kerja min 3 th 
Muh 021-5321003, 5321007 


(th Am FT/PTCMIn23Th D3,B5 
Ime olficecogllsh aktiP.ams 
Nama & Posisi 081585820215: 


(tin ADM Wnt, Single, Dom: 
JakBar JakUt/Lren krin/antar 
ke Pernlagaan Timur” No.78 
001/001, Roa Malaka, Tambora, 
Jakarta "Bara, nail 
Ike torshotmai.com 


Bth Adm, Wanita Single, max. 
M9 SMA, Pglmn Mim At, tli 
Ki sipinbisa komeutor, CV 
Kirim ke: Sentra Industri Ter 
padu Blok E2 No.23 PIK Jake Ut 


BttwAdimn, Wnt,Komunitasi bgs 
CVvelntow dtg lgs Alaydrus 
BACA3 Mub: 0813 1606 7178 


Der eounting D3/SL P/W Umur 
Max 26th bepaimn Tdk morokok 
Lime ke PT IMD Jl Penernihan 
130 Boob 021 57906773/778: 


Dibthkan Adm GAccounting Hub 
Jl Gunung Sahari Ry 0. Jakous 
PT BPR Dana Usaha Pv6251619 


Dicari AdmVAccounting Wanita 
Bs Bs Khe/Mandatin/Hokkian 
max 301 Hub Sus 66:07.065 


Dia Admin wanita pon: 

mengasal Wo “& 
An GM Tangeran/ 
ng Serpong 021-1 


Prshn pretin th Ass Manager 
AcdaMNLoM/O3 mm KeliOr 


Butuh Sales Counter Mobi CBU, 


DicartBnyk Sales Palm TOkPny 


bakso Ie tamefer ha 

aa Ca aa KD naa Bes 
Oa Ke | obatan ant 

Wennemerssp | ios 

owkaayatng tatstata. | #totnyTeonti (seaemas 

Sa ki Pas Tata | Pamen 

Aa man dan | Con MB 

, dau Obthkn:Sekrtrs min.D3,W 30Th, 


Deari Sales&SPG maxdth pny 
mtr sndri Kom: 08111819093 
von kamagidakasha.co.id 


Inggris lancar Dom JakSol/Dok. 
(Vke” mira, kolagen oetid, 
Tp 7815558656105 


REST IN PEACE 


Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga dengan tenang 
pada hari Minggu, 18 November 2012 pukul 18.30 WIB, 
Gi Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Kakak, Kakak Ipar. 
“Kakak Angkat, Kakak Ipar Angkat dan Tante kari tercinta 


THERESIA SHINTA EMY SUMALI 
(Lee Siew Im) 
dalam usia 66 th 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Harapan Kita Jl. Letjen 5. Parman 
'kromasikan hari Selasa, 20 November 2012 pukul 11.00 WIB di OASIS 
Jl. Gatot Subroto Km,7-8 Jatake, Tangerang. 


Kami yang mengasihi 
Adik (Adik Ipar: Betty Susilawati Sumali /Irsan Koesno 
Tianrahaxa Sumall / Murniaty Fadjar 
Suarnimala Sumali 


Adik Angkat / Adik Ipar Angkat : Wosi Beng Yen / Sam Djuk Meng 
Daisy Yeoh May Lian / Kusnadi Phandi 
Sumali 


Keponakan — : Satfiriny 
Yoanes Alfian Koesno | Siany Widyawati Wibowo 


OBITUARI 4 


Aa 


REST IN PEACE 
Tetah memungga dun dengan terang pada 
hari Senin, 19 November 2011, pki. 06.03 WIB di RSPAD Gatot Soetvoto. 
Suarri, Papa, Papa Mertua, Kakek, Saudara karni yang tercinta : 


Hermawan Santoso ( Tjhie Sauw Yan ) 
dalam usia 62 tahun 
enatan Gnemayantan ci Mamah Duta Gatot Soebtoto, 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 20 November 2012 


43 


CotfeeTree - K.G.Sguare 
Arya Electric - H.WA 
BERITA DUKA CITA 


(Wah yaninggal Oia dngan neng pada 
8 November 201 


LIU SANG TEN 
Dalam Usla95Tahun 
Jenazah dsemayankan l Rumah Duka MOLY 
FUNERAL HOME (Atma Jaya), Lantal Dasar, Ruang. 
IA- 8, Jl lutt Raya No. 2, Jakarta Utara dan akan 
dikebumikan 


pada Hari Kamis, Tanggal 22 November 
2012. Berangkat dari Rumah Duka Pukul 09,00 WIB 
ke Pemakaman TANAH CEPE, 


PT. Bangun Berkat Anugrah 
Tangerang 


REST IN PEACE 


Telah berpulang ke Rumah Bapa di Su 
Hart Minggu, Tanggal 1 Ie Novambar'2012puks10937 WIB 
MITRA, KEMAYORAN, 


Suami, Papa, Saudara kami tercinta : 


PETRUS WIHARJA 


(Thio Hong Khiong) 
Dalam Usia 52 Tahun 


| Janazah disemayamkan dl Haaven Funeral Home, Lantai Y. Ruang 


(Panjang No. 47, Jakarta Utara. Danakan dikebumikan 


GH-U, Jl. Gedong| 

|9| poco Hari Rabu Tanggal 1 November 2012. Berangkat dari Rumah 

IBI Duka Heaven! 'Home Pukul man San Diego 
HILIs- Karawang Barat 


109.00 WIB ke Perah 


Kami yang mengasihi : 
papa Gelang wara m Papa Martua «Tika un Sang 
Mama : Bong Sin Lan 1 Khou Miau Khim 
Astri: Me 

Anak: Adik Kandung : 

Steven Nathanael Wiharja Filipus Wiharja - Vivi Tania 

Sheila Patricia Wiharja Daniel Wiharja - Enik Sofiah 

alvin Lemuel Wiharja 

Adik Ipar : 
Martini Tantoso -Djleono 
Budiono Susanto - Micha Yohana. 
Jantini Tantoso 


BERITA DUKA CITA 


Obituary Announcement 


e 


Pd: 


Innaa Wlaahi wa Innaa ilaihi raajiuun 
Telah berpulang ke Rahmatullah / REST IN PEACE 
Bpk. H. Herman Wiriadipura 
Direktur Utama 
PT. Napindo Media Ashatama 
Dalam usia 59 tahun 
Hari Minggu, 18 November 2012 - Pukul 10.45 WIB 


Sernoga ALLAH SWT mengampuni semua dosa-dosa almarhum, dilapangkan 
kuburnya, dan diterima semua amal ibadahnya. Amien., ya Robbal Alamin, 
Kami yang berduka cita 
Istri: Ny Atty Sumiaty Herman 
Ibu Mertua: HJ, Sa'diah 


Bpk, Aryasata Wiriadipura dan Istri Ny. Devi Mutia Olivia 
Adhika Arthapaty Wiriadipura 
Cucu: Arvilano Nandana Wiriadipura & Davina Ramadhani Wiriadipura 
Keluarga Besar Wiriadipura 
Keluarga Besar H. Abdurochim 


Dan segenap karyawan PT. Napindo Media Ashatama 


(29BankWindu 


Jarut Berduka Cita 


Segenap jajaran Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank Windu 
menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya 


TJONG BIE HOEI 


Dalam usia 83 Tahun 


Istri dari Alm Bp Liem Sioe Kong (Soedarmo Salim), Founder dari Bank Windu dan 
Ibunda dari Ibu Sjerra Salim, Komisaris Utama Bank Windu 


Pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012, di Singapore. 


Semoga Tuhan memberikan tempat yang layak di Sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan 
senantiasa diberi ketabahan dan kekuatan iman. 


PT. Bank Windu Kentjana International Tbk 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 20 November 2012 


BAGI sebagian orang, kegemukan menjadi 
masalah, Bertambahnya ukuran perut ac 
terjadi seiring dengan bertambahnya us 
Penyebabnya sudah jelas, konsumsi mak: 
yang lebih banyak daripada proses pembal 
lemak yang terjadi. 

Bagaimar 


ra membakar lemak? Ini 
In yang tidak mudah bagi 


anjuran yang baru. Bahkan, s 
dikatakan telah mengetahui, tetapi ti 
merta melakukannya. Yang' umum terjadi dan 
dialami oleh banyak orang adalah gaya hidup 
yang 'aktif untuk makan, tidak sempat 


Poobatan' Ah dan Barat 5 


(ANII tulang, syarat, sendi: penyempitan 
yarat, pengapuran, tulang heropos. bantalan 
Kar) 


dengan dokter USG, 
'BUKA SETIAP HARI, 


Yam praktok ”09.30:18 
ajaa 


Promosikan produk kesehatan dan kecantikan Andi 


1 GERAI FIT 


Cara Nkmat Melangsingkan Tubuh 


berolahraga dengan berbagai alasan seperti 
kesibukan pekerjaan, keluarga, dan tidak suka 
berolahraga. 

Bila oi 


raga sukar dilakukan, cara lainnya 
berat tubuh yang seimbang adalah 
menjaga pola makan dari gaya hidup sehat, 
Selain dari menjaga porsi makanan, sekarang 
ada terobosan baru yang ditawarkan oleh 
Kinohimitsu dalam minuman fungsional yang 
membantu menurunkan berat badan, yaitu 
Kinohimitsu J'Pan ZIM Drink. 

Praktisnya minuman ini hikmat dikonsumsi 
tiap hari tanpa harus melakukan diet ketat 
karena produk ini membantu mengurangi asupan 


secara keseluruhan. Kelebihan — produk 
Kinohimitsu J'Pan ZIM Drink yaitu minuman 
natural pertama dengan komposisi yang memiliki 
tujuh paten Internasional, antara lain Potato 
Protein Extract (AS/Australia) yang membantu 
menurunkan 10-25 
Blossom. Extract 
(Jepang) yang membantu membakar lemak 
menjadi on 

Nah, mereka yang berniat untuk 
memerangi lemak yang menggayuti tubuh, 
saatnya untuk mulai merencar upaya 
mengatasinya. Manfaatkan pula cara yai 
nikmat untuk melangsingkan tubuh. (#/ACA) 


FANGGAL MERAH TETAP BUKA 


(U Alamat : Mangga 2 Sguore antai RI. no.10-1b-22-2b-20-3-5-0 J) 
18.00.Telp 021-62318500/02 je 
Irelhalhalhalhalhalralhaltal halal hal hal hal ta ala 


kalori dan meningkatkan metabolisme tubuh 
sehingga meningkatkan pembakaran energi 


sus cayss | on00- 1800 - 


Kinohimifsu 


Jrendoe to lire 


stay slim 
Stay Healthy 


og1s 9x1 99m 


“Gunakan produk terbaik 
hanya dari Liopharmi 


Date 
kn Pee 


ag 
amiinga Bibotatara 


GLOMEGA' 


3) 


KANKER £ TLIMOR 
PUSAT TERAPI HARAPAN BARU 


BENJOLAN DI LEHER, AWAS KANKER! 


Yan Kam Bon Tire 


tanpa Opereri 
Ditangani Kansatan Ak K 
Memberi Meninimat 

“Membantu Mengem 


Mamat Kkoh Kurs 
(RUKO REDTOP Blok E/5 


62313520 £ aj 


P3 


Terbit tap hari Selasa hanyadi KLASIKA. 
Untuk Informasi lbih lanjut hubungi Bagian Iklan Kompas 


2567 6000-2567 6076 


lebih efektif dan penuh warna. 


JL Pecenongan No,72A 
Tip: 102113516968 
Hotline: 0813 11660222 


Penerapan Metode Kombinasi Timur dan Barat Pusat Terapi Kanker 
& Tumor Harapan Baru, membantu memperkecil benjolan pada 


MA AAL 2S 
Is 


Maneegatlamenewd | | pasienkankerdantumor, 
FIREKING | | sosis 
Lingk (173 tangis UI 


»Rumar 
baki e 
Pengui Oryan Tekan yang teh 


TU, PO3, 
Tip :1021)65 
 Motine:10813 19322222 


"3 
F3 
& 


| MKONSUATASI 


! GRATIS 


(Gd Graha Pemarindo Pos LL 
2 (pe 11363 977 
tie:087 20920122 


KATA 
MG LA 
DOK MASAK 


MEN MNNG 2 Pt 
ROM PMK 
asu 2wasat 


Meeiteraia | Ruko Serta Gading Serpong 
Mada Bok $G1 No.1 -T 
2222/Mp:1021361 

Nia 1g 


KOMPAS 


untuk atasi 
: Demam & Sakit Kepala 


pernikahar 


setiap Selasa di KLASIKA KOMPAS 


temukan 
inspirasi 
untuk 


hari 


istimewamu 


PERNIKAHAN | Persiapan 


Seleraku, Bahagiaku 


HARI pernikahan tiba. Setiap calon mempelai 
bukan hanya dipusingkan dengan urusan 
administratif, tetapi juga soal teknis. Bagaimana 
peristiwa bersejarah itu akan dihelat, kerap 
menjadi perdebatan panjang tak hanya di antara 
kedua mempelai, tetapi juga kedua keluarga. 
Cara paling simpel untuk menghindari adanya 
konflik yang tak dikehendaki adalah menyerahi 
segala urusan operasional pada pihak ketiga atau 
wedding organizer (WO). Konsep bisa tetap dari 
sang mempelai, sementara pihak WO memberi ide 
tambahan untuk membuatnya makin apik. Namun 
yang jelas, konsep tersebut sebaiknya sesuai 
dengan selera dan Impian Anda serta pasangan. 
Diskusikan segala sesuatunya bersama 
pasangan sebelum bertemu dengan WO ataupun 
keluarga yang akan membantu persiapan dan 


FRONOVIAS 


BARCELONA 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


pastikan Anda telah memiliki kesepakatan. Baik 
untuk pemilihan ruang, outdoor atau indoor, lokasi 
perhelatan, maupun konsep acara, Konsep dan 
pemilihan ruang akan menentukan jenis dekorasi 
maupun penentuan gaya acara, apakah dengan 
model standing party atau table set menu. 

Konsep table set menu terkesan lebih eksklusif 
dengan jumlah tamu yang terbatas. Obrolan di 
setiap meja bisa lebih akrab dan intim sehingga 
membuat suasana juga semakin hangat. Namun, 
Jika ingin menampung jumlah tamu undangan 
yang banyak, konsep standing party dengan 
makanan disajikan secara prasmanan adalah 
pilihan yang tepat. 

Umumnya tempat yang biasa disewa untuk 
pernikahan telah menyajikan paket lengkap yang 
bisa dipilih sesuai dengan selera dan anggaran. 


UKCTION 
HALL 


aa aa 
TOO crano : 


PAKET PERNIKAHAN 


Rp. 29.260.000.wu 


surah 280 nan 
Bonus Menarik 


SA15- 


net» Umpa Lem 
da Memba pnan 


MPH - Grand Ball Room 


Kuningan City AXA Towor Li. 7 


ANDA 


(Untuk pemasangan iklan. telepon 462 212507 6000 / «62 21 2507 GO76 


Seperti halnya di Grand Asia Hotel yang berada 
di area Bandengan Selatan, Jakarta Utara. Calon 
mempelai bisa memilih paket table set menu 
yang memiliki beberapa variasi harga. Setiap 
pemesanan 10 table set menu, bisa menggunakan 
balioom selama empat jam, lengkap dengan 
fasilitas pendukungnya. Bisa juga memilih paket 
standing party yang terdiri dari tiga paket pilihan 
“dan masing-masing memiliki kelengkapan fasilitas 
tersendiri. 

Jadi, sudah siapkah Anda menghadapi segala 
rangkaian dan rentetan persiapan yang kerap 
memakan waktu, tenaga, dan pikiran? Carilah 
inspirasi sebanyak-banyaknya sebagai referensi, 
baik lewat majalah khusus pernikahan, buku, 
maupun internet yang menyediakan beragam 
informasi seputar persiapan pernikahan. (ADT) 


one selama Pameran JCC 
Menanan di Here 


KOMPAS 


KOMPAS / KLASIKA / 
Selasa, 20 November 2012 


» INFO FILM 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


BIC 


SKOP LENGKAP 


DAN 


JAM MAIN 


BI 


www.21 


SKOP KLI 


cineplex.com 


IMAX 


515 
15 


I2A9 1940-1019-2100 
Bur) 


YOU MAX 221.30 


. 12.30 - 14.45 - 
?47.00-19.15 


KV EALL 


Max 
Hamam ra 


1548. 1800 


SHORT FILM 


FESTIVAL 2019 


N 


AYO TUNJUKKAN KREASIMU 


lewat film pendek 


caranya: 


1. Klik MAA ASN 


x 


3. Isi formulirnya 
4. Kirim film pendekmu 


EH 21 Short Film Fesivat 


2. Ikuti syarat & ketentuannya 


IKA 


al 


021 horhim 


28 


breaking dawn 


NICOLAS 
CAGE 


NAPPED DAw 


STALEN 


al NN Sep 


c E R A 


THE EPIC FINALE 


THAT WILE LIVE FOREVER 


tetwilights 


BreakingDawn-TheMovie.cor 


LAM 


PALA. 
| R18: 1408-1839, 
PLAZA INDONESIA XXI » 


ima 574 


METROPOLE XXI -SUPI » 
WTC SERPONG - CILEGON 
1230. 1410-160-1900-21,10 | SEASON: 
CANTUNG » | aan ie 
DEPOK »BUARAN IT G1 UTP 
MA. A0. 1620.1830-2020- | Wisela4s 2113 
IMA XX DAAN MOGOT » 

BOR M3GUANE 

1245 14.35.1705. 19.15-21.25 

MRAMNUM CIBINONG SOUARE 

1245. 14251625. 10.15:2005 

KAUBATA XKI « ATIUM » 


ta 
BT EP 3.0 

| heisetoas-2nas 

PU 200 3:012.30.1440.1450 


EXPERIENCE IT IN IMAX 


1200 1248 1400 1800.1545.1700 | BII 
R00 IA 2000. 210 AAS | Y9D0 1900-1400.1590-1620-1700 
GALAK 18.00 20145 1800.1700.1000.2160. 200 

baron “ls PMT 


4 


BESI MPETURI 


PURI OK » KEMANG VILLAGE OI 


1900-2110 


BEBaSI 
PE 


Getimre 


(PLAZA SENAYAN XX PREMIBRE » 
"KASABLANKA XXI PREMERE » 
TEMPOIUM PLUI 900 PREMIEE 
| GAMDAMA DU PEEMIKRE » 
GADING »00 PRRMUKAR, 
1230.1300. 1445-1515-1700 
1730 .19.15:19:45.21130.2200 
SENAYAN CITY 90 PREMIERE » 


# 


Eng 


Pss 
3 
kala 


Bhanai 


aa, 
Nari 
Sarse-absi 


1230:1445-1700-19:15 


MEGA BEKASI XXI 
1200-1215-1230. 1245 
1418-1490-1445 1500 
1630:1648: 1700-1715 
1900:19118- 19.30.1945: 
Panao anus :2200 

| n0G01 rae MAL 

1200-1215: 1290-1418 
| ieas: 1630: 1645 1700 
1900-2100-2115 


T BERUBAH 


S 


8 
5 


PE 


11 


282 88 

Hak Aahs KEBR AB5Bh 

X5x Nssr Vsxr Nsapg 
25828 


JANTUNG, 
TR18: 1800-1430-1516 
1730 Ag. 


KARAWACI XI 
Ta, 151 1 NON 


Fa 
sa8' 
8 


88 


PONDOK GrOE 
(218 1490-1645 
Panas 


Ma yaa. 14as 
PALIkU 


TA tas. 1700 


100.19a5 


1900-1930 


2130 


kenakan 1935-2145 
| AIA down XXI 


WTC SERPONG » CILEGON 
1900-1500.1700-19.00.2100 
Sa CnduG NU, 


h2 
1221, 1638:139 19. 1505. 1685-1845-2035 


CINERE - SUPI: 1215-1415-1615 
SUANUNG:: 12.15 1405 1555 
IOS: 1230.1630.9116 

4 


MOBIL DIJUAL 
If meraoes 
(c210 gang, Hitam, T1'203 


Sunat Jok Kult.Antk. Garage 
Motorsport ““ 0812:370019300 


100 K TWOS Silver K stimena 
300 Avg TIV1O Ser Istimewa 
S350 TO. Hub:08131001731 


6200 Avantgarde Tn 20 
Warna Siar. Tan LMulesIo 
rawat Mu081.1A1LC171 


6200 AVG,C200 Cist2song 
Bng 6 1angsr mu dr Sit 
95 atom 3th £31k 08161667125 


200 CGr2OA1 Siner Km BR 
Tanel  Seoerti Batu, HukBcA 
Ato 805 H90816:731173 


(C200 KOP Sih, JAV Kootistur 
Pk 1hulan 4. "Buana Sumbar 
Auto Fatmwti 37, 0611116181 


(C240 Elegance 2007 hitam soof 
perfect Cond in lux sar te D975 
2gYI ryan Cat5:085313077232 


C2t0 €1705,Mitamstw H 2201t 
Nego Parum Pesona Khayangan 
no Doook Hp0816315-120 


(6280 10/31, AMG, AVG, Puti 
Pladium Siver " "Nona Auto” 
021:91250505 / 021-90135448 


Cat0 "gwiner Avangade tuli 
oritan 1, dar baru, Gatansi 2th 
Br poping:021.70011111 Jaksel 


(HOSEN AUTOCARS 
1 SL3SD ag pack opOblck 
Maic vision handire aceskoylos 
AirmaticmagkShy vacuum door 
(15350/63amg primpci/SIK250 
KGating 2938 5585 70070196 


12300 12009, Km3.300, Bg 
Sprti' Baru Simpananstv.Hubi 
0858858170210016:089622. 


E200,8tod/"0sdh rubah sperti 
280 Trima Jual/Beli MI Bks, 
Roy Jaya Motor Call: 2521358 


E200K'05 MeliitmkmstrbPnl 
Wood cd nail 2 ngk istmw 
Simprn Lux 2881”0616122155 
E200KOS MAL Avangard SW 
Iitm In Bagi CD S'System $' 
Pic Krd MC 2811 6163382 


6250 Avantgarde 2010 Hitam 


PutoMas 258577311 1581.6519 
E250 coupe 1/12m76 tone, 


PnramictwLBRA O.Bhtd Tm bik 
ZA/IS Ki.Gading 152675395 


266 Klegance05 Hitam tan |, 
Grill Avrd,Stnk Ju13 servis 
ATPM, Cash/Kidt 0816 916209. 


E260 Siver2003 Bin 8 Km 515 
Bisa Tukar, Tambah / 
9800.7755 /0855:1113 


1ML 320702 green int beneicift 
280 U01 iadk int beigok.seet 


Betawi mtr Kip Gd 150152815 
ML 350,”2005, Hitam, Km30 Rb 


Istimewa “BRAO Bulevar 
Blok ZA/15 Kl Gd 


ML320 AM2000 Slvr S/Roof €' 
Stat 1005, 'Ors Sugar Antik 
IMSORDASI 08161952583: 


Nw € 200 avg 1005 Ori tc. 
Kmsdit pK2010/120 bakid KKB 
BCA 9h.6620328-06881351810 


Kim.30b p 
300 avg,pk2012.Km.3 
08881391612-4620338-5816187 


New 5 200 Long ok2005 sat mis 
& New 5 350L pk-2001 fl spot 
bs TT Rmmt/Mb1. 102305029199 


5 30042010 Hitam3TV/ 
Kong So Ist 


1,2M Hub Olcya Tlp.65864079 


5350 rabus Nov 2006 block on 
biack panoramic twAv tune,to 
aiesusponsion 0855 117 1717 


5.350 KeotiR'O0/itmumd 565,km 
Tar6N/R 20istra G, Bved Ime 
bok ZA/IS Wp.Gdo 162675335 


SANNY AUTO GALLERY 

MG Vihite On Red F.Opt 
Koyless Cool Heat Stat TV Cam 
Kod 021-15053168/51 6525678 


SUK 250 New OTR "2012 ed on 
4, magic siy, AMG package 
LLIM nogo, Hub 0086 1250 757 


Nano 22 '060iselSi7 seat, 
Pneanic.Ambent “Eta G7 Bid 
tme DIK ta/19 Kode 2826753235 


Outlander 4 WD bud up/itam, 
km 2 tb21V2008 bin 12. 21006 
IV, sub, GPS, sun rod, 


(AI New 5pajeroSportWO Out 
lander Mirage Bns2DINGPS Rs 
cameraN Koo Dewi08161119296 


AA NewPajero/0utander,Mirage 
Rstok, al spesial if Bdiscount 
061396951383 - 081512811787 


BUNGA 05 & TDP 60 JT-AN 
Pajero-Dutlandor 

Free V-Kool, LCD, GPS, Camera 

anto 6818106877 929: 


Fuso Ex Jo Tronton Tinton Tri 

ntin 6x2. Sr2, 6x4 Cargo Wing 
0 Box Fi Yan Sg 

Great Nisan s0 

6D4020x 818 

05 Kapuk Mua 

061250993299! 


Fuso Tronton Lokal Panjang 10 
Mt Central Box Wing Box "2009 
#2DIL & Engkl Pig 85 Mtr”07 
“096”100 1Inbormgo “O9.JLKO 
uk Muara 27,Tluk Gong 0812 
8899 3398 (Tak Melayani SMS) 


FusoHS/ML/ML2/CodsU/Titon 
MDK Bngags RcadyStok Dealer 
Resmi08120153505 /05532516 


Grandis GT AVO8 Champagne R9 
NON Msgo)C/K Kedoya J8 
Pn.58356005/5801261/06 


Wage OP 261401 3htariee 
imsung Galaxy Tab 7, Promo 

Aa Tha ey Ca 

02191217307 -081281321731 


New Outlandor Sport PK R. 
Stotk » kata fm VKoo, Hub 
081219991277 02192013659 


Palero 30,Hitam Tahun 2008: 
Terima Jual Boi Mobil Bokas 
Roy Jaya Motot Ca:3521358 


Palro Super Excoed 201sver 
Tangan 1 Dari” Bar,Kond.Sot 
Baru kool Hub: 92962807 


AN Wew Grand Uving Bng 0! 
Tenor “thyang.1610p 108. 
stock.ntom & yo, 29115962” 


Eyang HWS. 2009 silver 
Intetor back kond bagus Dos 
auto 72786616 


arang Tahun "2008 (25 
Black Edition,ful! Option, 
Hubungi MP: 0855 781 9955 


(rang TV2007 Hitam Matik, 
HWS, UrbanKim 281bCASI)3TV 
Mr 398 MubiOS1 76767611 


Evalia, rang vina, Mareh,Juke 
Far Ali Nissan, Nissan Year End 
Promo, Ne Nissan Hub. Nisa 
0613-82018613 


vina 15 Ultimate Hitam "10 
siap paka/garansi resin Athn 
Hub: Nissan. Used” Car Ph 
02190251817/ 021.80301569 


Grliv L5XV,ATUltimate/12 sN 
Grand Livina 15 XV A/T Him 
Livina X-Gour A/T2O11 Siler 
TT/K Freway Mtr 0811167759 


rand Livina XV AT 2008 Hitam, 
Tan'1, Terawat, STNK Pniang, 
Hrg 1281-0818 960375 


Livina XROVT) "2011 Bin/ 
Sir Tgn ' Ke-Lok Kulit, 
Asuransi Pig Hubo8111 08380: 


Mareh L2 XS AT'2DIA Putih Kim 
1000 istw Sp br HubMulia 
Mobil Ph70975682. 


Moreh LA AYT Hitam Th 2011 
Ikmbatb ' Tan I, Kon Istimewa 
Pekubuwong VI/7 ... 72518 


Serena CT A/TO7 Siver Km 
ADD antik sekali Tunal/Keodt 
Mob 10857 8253 7202 


Serena HWSOB. Sr. Met 
ABSIT AvOh VOSICT 
AYO Ro 1525 Ph 5801261/6 


SIRAJAKREDIT 
GL Sm Mr DK 
Kk Aplikasi Oa 


Teana 23 J5 New Model 07/08 
Hitam Sot Mobil Bar 1001 0s 
Sitmpanan Pake Dr 1216235574 


Terang Spirit 53 MT'2005 hitam 
Istw 129/6,10p27tang: 2006701 
3801n:5860:359/081389552078 


X Tral ST 25 A/TO9 abu" met 
Tanam 30eb ulos, stw st 
PMK blok Y n0 15 0h 65861570 


NETRAIL 2,5 ST ATfahun 2003 
Silver Rp.L31t Hob.0016920722 


AT XT Puti OBEST Hitan09 
Jok kt tan 1 Stnk ping mulus 
Cast Hub0616 M8 209 


Grand Vitara JLX. AtO8 Abu 
Met Ro 1055Nogo)C/K Ph. 
58356805/5804261/00 


IP tovora 


AIM MOBIL 
Mphard 2:4 ASG, Grey, Th 2007 
Km Ab, Kroy, Jok Kit 

Cal: 3077101 21220555 


AMI New Alphard 24 AI Tyos 
Alphard Wal Chair White 
Velie V/ZG PS/X 
Lotus RX270 HK Facolft 
FT 06 GT Limited PS 
Sunter Auto 65279977 M201265 


AN New Alphard X, 5, G HOD) 
Voli 1, 26, V HDI 
Alphard & Vellfire W 


Lonus "Facolit” RX 270 HK: 
Warrior 2,4 White / Black 
Lang Guiser 48 Dsl UK Facelit 
ado 29 TXL/ TX Now 
FT B8 CBU White / Black 
nga Oh “4 Best Offor 


Artonz Asto BOS 02165837777 


Mlphard Z4 2005 7scat camera 
DVD 3IV, tan 2 Iok kulit 
Mub221-7083 6705 


Rlphard 24 "2011 #ASGO8 htm 
Alphard V 3006 pol moodihtm 
Marror LP 24/08 hub 91200777 


 Aiphard 2005 ASG Facelift Htm 
JIKUILZTV Ori CamsAuto Hih 
0858222.22266061319550015 


Aiobard 35 Th, 2009 Putih, 
Bore Krey, Knds Bagus. The 
inner 5201688 08567227796 


“Niobard ASG 106 Abu Tua Mtic 
Good Cond Km 36 Pajak thn. 
Sunter Auto 6527998/0202276 


Alphard ASG 0 bitam tg Lj-tit 
21Vedcam roof 7soat bodykit 
TOP.121 og.11: 08128726196 


Mlohard ASG 24 th 051p 60 
HUMMI trutkond bgs Min ok 
tam “6512960 92827212 


Mlphard ASG 24, "2007, Silver 
1m, 7Rb Full Or, TV2 Jok 
Pik.Ps, JuaCot ” 081969.270 


“lobard RoadyStock ATPIM hny, 
800JUFree ServkokPart Mn: 
181280106336,061208291129 


Alphard Velle Autokigh M92 
Aiph $ / Vol Z PtIVHtm 759) 
lbh X CBU PSD,Suoof 6753 


0858222.22266,0613.19580015 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Altis 8 A/TIO/LX Putih Face 
UK “Seru, Roc,Hub, Astofa 
081285985.8/0612.1922.8103 


AAXEL MOTOR'S 

Ilphard G'OF, Hitam, KM 14 RB 

LC Prado LOKLMAN 36RB,3TV 
061228825238) 20150716 


CHRISTIAN AUTO, 
Volfwe X 21 
Velfco 185p 21 
Mohard G 35 V6, 

Alphard G,1Sokr 21 
Langerviser 20016 Black 
Tanderuser Diosol Whits 
FT 86 GT Limtog 
T2631YIRSady StoEk70774701 


Corolla Altis L3V A/TOB Hitam 
F Bor Stir kayujaathor suat.No 
DiStak 1 C/K.085782537202 


Crown RS 30 11 Akhir 20nit 
Hitam Kmr ful pt ”4210769, 
0611970214 -08.7870.555.255 


OTOMOTIF 


(LC VX 200 08 htmTV/3CamCB 
Gyanus 4.7 "01205 back Nviow 
Humor AlesDA GrogP0D,2 cam 
MatabariMb 28016720,1525102 


and Cruiser Vx200 Hitam 2009 
kamera cool box oicerik seat 
HNS ne90:0283 10160025 


LC VKU97, Man Turbo, terawat, 
Istw. BRA O, JLGulvard Timur 
blok ZA/15 Kip.Cdg 252675335 


LC 2146 Hitam'10 .0ot.2 Mtr 
Cam.RoolC.Box, Ori Garage 
Motorsport“ 082111081010 


Lorus LS600 Hybrid 012 Hitam 
WkmlOeb Grsi it TT/k “4220709 
0811970219-08.7670,556.25 


Lotus LX570 AT 01/02 htm, 
kam SOOVRIBIV2.Cm,tc saat 
don bila, Altar susa.Cbor PBO 
StootXenonfors. #ispt baru 
Tanahabang 1/06 Ph 31633131 


orus RX 350 Th 2009 Ab? Tua 


SIMPRUG CBU CENTER 
mus CBU & AI Toyota CBU 
Best Pie & Beroaransi 
--x Xredit & Tukar Tambah 
Surat Surat Terjamin » Serute, 


VALENTINO MOTOR 
Alohord SC P/S12 Pth Km2tb 
AKaM2IV, PBD Seperti Baru 
New LC A5 FUI UK Version 


APM IS M...d ea dy 
New Albard”G p/S Facdif 
021-75003390, 021-7500322. 


Nelfro X2 welcabe”12 kmi 
Miphari 26 3.0ce” 2007 hitam 
iphard ASG 07 Hitam Kim 10rb 
Hub? 15813333 WIM 9166858 


elo "IL Putih GEN Escot 

ghard $ "0 Htm 18Spkr 3Com 
Alphard 3007 Ktin Faptn PBD 
Miphard AS106Ab402133309533 


Nelfive 2710 Hitam Km 10rb 9s! 


Belogio ” 3b,tum'Jua”.Sewa 
Kompinski, 30r,Bologio, 1.2 
Setiabuti 3be”0811-956 327 


Marina PiMutara,210m'.2K6F 
Mewah LESH L3M Jua Cepat 
BU.MuD,70772697/60367060 


Pengalingan Sauare Garden, 
hny 133kkmrb.32m Op” J1 
angs LANihO21-1809278 


StiMoritz-Prosidentlal Suite 
Htm? MBRS,Jual Cot 055M 
traforne 7266088”0818131152 


BursaGypsum mah leohy As 
Om GRC. psg partisi Oaton | MNBODETABEK 
Ust 312565636916 
Didin Lan bean Ringan, | KTA Ba 2 
Risthm gompa, Hu 0815 8503 MOBIL 172172 


816989368/821 


Fortuner '08 MT Diesel, 1005 
OrisimilKM Astb,itamJtime- 


1wa,290 Jt Hub, 6120020 

Lotus RX270 2011 A/T tam hk 
Fortuner 27 V AT 2011 pk | ultimate odtecomulit bas bot 
2012 Siler Art Tgnl, Low Kim. | kmdib.280.C.1/Krot 20190868 


Vika Motor ph. 506106 
Now, Alohard 5 Full Option 


Metalic, ATPM, Tani, pajak gi 
Low Ki, Viking Mata 6506106 


tan L2TVCMNRM AK 
OS ik oi CaslVIKOB16 918209. 


Me Asah 


Jual. Material Baja. Ringan. 
C15.C60,C50, Beesrtifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi 


Faetuner Gu AT Ten2007abu | TVsComora 012 hitam Hub eh 92118610127 0213527688 
-abu met , Vekoo, 1V, Kondisi | 72208165-0621.122.95967 Hw Just8et,Sewa,Baru Dan Bekas 
danur oa, hob:02007935, taon s0 
New Camey 24 V Hitam 2006 pan a19 
knee Ham 2006 | Gro 20A2010,maticott | Gan 6 126 

Gkamourpunogounaue. | Ssi 210 Sop st ubngi | HN ATA Kat avieh 
Volifire 2G, V, Z, X Z4 O212196185 -0821.12795967 | Mubiogyasbana7e.ogitio61178 | Pbek CatTembok Std110rb/25i9 


Nohard SG, X2 AL 
Kommuter 25115 Scoters 
TCUK Diesel 5 
Dildo TKL 27 PS /ALES 
Low 270 MG27L 
F) Guise 
Bisilan Penataran Wes 
0821 22625777//021-72 


PAKUBUWONO CARS 
Rlphard 2.4 Woicob, 
ee 2.126 6 Aobard 2S 


Towareg 3:2 2005 Bensin Abu2 
n Suntoof Koyloss Hydrolis 
Esoat Forisinl. 02133389533. 


Super2507bWateeseld 725rb, 
Cat Lantai Cat Minyak 425tb bs 
sn warna Diantar 021 5905529 
Pintu Beton ringanstadil tin 
tajup/ar 210sb21tem,wrn sold 
kayu 33k 6901 TE 


MaiorL Prem "2009 AY/T Hitam 
Met Heater Pbd Hub-Autofam 
06128:5585.7/0812.19228703 


Maler Prem "07 htmkm.20cb 
ot-A1SIK19p1O9 ag Sudham 
Ima Mt792900689/ 92901920 


Hartier 24 AP2004 Siver Met, 
mlam, Mulus, Terawat, Jual 
0th nego Ho0055 73 0002 


Harrier 24 L Pren2008,Hoater 
Hitamilstw Pemakai 930i Hub 
0016-7326 


MHarir 24 L Premium Th 2010 


HitamTan LiKood Mulus Trwt 
14565:7731-4581.6809 
MHarier 2006 L-Prem SIvr 35OUL 


Master Sensor PeRutoilah Ma2 
0858222:22266.0813195B0015: 


Marer L oremv2010 bint2 acc 
lam 21rb, hoathe, STNK ja uli 
0656 1256 757, 6515900 


Marer Lspram 24 Htm 09/07 
heater Dashboard ori Panoramic 
BD For Tove. 02133389533: 


Harer prem 24 AT 2008 biru 
va Kim 10.000 VRLB,JMKE saat 
Heater PBD Panoramic” Kenon 
Tanah Abang 1.66 ph 39855131 


Kang Innova G Des/08 Diesel 
MT. Km IOlrb. Gray metailc 
Tgn. pertama,” Captain” Seat 
Mulus Cl: 08120028358 


2 | at 


us RX 270 facelift 


R10CM(21)7252553/72100163 


Prado TXL ts 2006 Hitam ton 1 
Iu eotion pa 
105i angs.10t 


PROMO DOUBLE BONUS | 
RK2/ Black —- 
Alphard SC PS Biak 
Volfe 26 PS Blak -— 
Alphard SC PS Loathor Black —— 
elfire 2G PS Loatbr Black 
Rlpbard SRC Hybrid Black 
LC UK VB Diesel Biack 
Wadah lgsg IPAD 3 & Samsung 
Galaxy Note 1, " SK berlaku 
Only  Ivan's Motor 
1202883) As21070/ 65066tk 


SIRAJAKREDIT 
hard Lexus 
Kail Api 


MOBIL DISEWAKAN 


ALA2 A3 Alfa, BMW, T.AIp, Av, 
amsy, Iv, Jaguar, Mere: Oz 
17083304 7020133106117334, 


ALAZ:TAva/IvVffie oth wedd 
RorbiraAPV. 25010/120mE16 
Roy Ron 70161611 / 99699607. 


ALAM, Mercy, Alphard. 2012, 
Volfte Vfortiner Lt Mobi RC 
051200070140” 081281877877 


TAlotrd newAvzinvFtnrnew 
(ustock”Cendikia RC“021-78 
B31617-70810339-08161602609 


Thn, Cmty, Fine, Av, In 
Xu Met JgProloAtodd "Ton 
Mmrong R7973703/93035516 


TAvanzalhova,APV Nirmala RC 
7123063 / 7409167/7A715030/ 
08551021522 R.Stock BPrco 

Tinv- an, apv, marh dIL 32 « 
pe mil 250, Ic 3BIUOL, 2ee0 
70004116/ Sa441401/ 7812159 
TVel 2812011 25 mc car 


1101 


DESAIN INTERIOR 


“Knp Desain Interlor Yg Biasa klo 
Ds ya luar bisa?? Huh. 5381048 
im Cond 


Colden.021-6491718 


INFO PROPERTI 


Gathering Private Vila 

(@ Jimbaran Bali 21 Nov'12 

8 Senayan City, The Duck King 

LL. Info» RSVP Hubungi: Jona 
0613 122 311 


AncolMedIIt27/45m'.2xViow 
GRLEF memahinta granitjusl 
5:08362080/0816710700 


Wo BSD Vora Ria 20/200 
gum Untuk pafonparskis OM SeLACO), Intr 
profietan an Soe 173 


Bukit Serpong Mas 83/9 hadap 
Selatan,Raya Serpong dkt Mali 
Living Wocd/sabrang Depo Ban 
Atohuk LT 237/250m,3 amor, 
SKISKMLU “1 

2ACth6,2IM 


(ita GrandTerace Garden BI G 
26 No.20 Lt 255/300 Batu Full 
Funish pn Taman/Hock Lihat 
Langsung Bisa KPR/Hig Nego 
Tio/8MS:0812103706/5 (TP) 


Griya Rawa Komponi Ckster 
clusiveStitas/Ght Bandara 
kami Pnt Tol Dadap 
blm Hot FM7900M DKI 
15/12 CCTV 

ga naik por 3 
des 2012 Hub021-70811151/52 


Wppo kowe Jual rumah baru 
jadi IVIb 305/218m hrg 3.6M 
lok. bagus terdepan di 
Clviternya 001905675231 


JAKARTA BARAT 


Gol Lako 6145, Hook, Selatan - 
Timur / Multiland CL 58956299 
1 Destan 212 


Green Mansion Willx22m2t 
Tnw,semi fumngantong.RWMK 
an067 1006 7889 / 627007 


Karya Jual. Rumah SHM 
122m, 2itir3 17EM BU, 
Hub: 0816962 351 / 33261902 


properti 


(tk Inormas lb Lan hubung bagian Ian Kampas 2567 6000 


